HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


TERBIT 32 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 093 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) E-mail: kompas@kompas.com 


KOMPAS 


Jakob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
ENIN Harga langganan Rp 78.000,— 
1 OKTOBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT ai ai S0 


BIOTEKNOLOGI 


Jagung Transgenik 
Sebabkan Tikus Tumor 


JAKARTA, KOMPAS — Menyusul pengumuman hasil pe- 
nelitian yang menyebutkan bahwa mencit (tikus putih) yang 
diberi pakan jagung transgenik terkena tumor dan komplikasi 
lainnya, beberapa negara di Eropa meminta pengkajian ulang 
mengenai keamanan produk tersebut. Meski demikian, beberapa 
kalangan juga mempertanyakan hasil penelitian itu. 

Beberapa media di Eropa sejak dua pekan lalu hingga Minggu 
(80/9) memberitakan pengumuman itu. Dua pekan lalu, peneliti 
Perancis dari Universitas Caen menemukan bahwa mencit yang 
diberi pakan yang mengandung NK603—benih jagung yang 


AKTOR KORUPSI (2004-Juni 2012) 
Jabatan 
Eselon 1, II, dan | MANA | 9 8: 
Swasta | MN |7O 
Anggota DPR dan DPRD | MA 165 
Wali Kota/Bupati dan Wakil | MN | 32 
Gubernur — 8 
Komisioner — "4 
Kepala Lembaga/Kementerian ' MM: 6 
Duta Besar M4 


Hakim 6 


toleran terhadap sejumlah obat pembunuh rumput-rumputan 
Roundup Monsanto—mati lebih awal dibandingkan pada standar 
diet, 

Penelitian yang dilakukan Gilles-Eric Seralini dan rekan-re- 
kannya itu juga menyatakan, pada mencit yang diteliti ditemukan 
tumor mammae serta kerusakan hati dan ginjal yang berat. Studi 
ini dipublikasikan dalam jurnal Food and Chemical Toxicology dan 
dipaparkan dalam konferensi pers di London, Inggris, beberapa 
waktu lalu, 

Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Perancis telah 
meminta pejabat pengawas kesehatan negara itu untuk menye- 
lidiki temuan tersebut lebih lanjut. Sebelumnya, sejumlah orang 
berunjuk rasa menyerukan agar negara itu bebas dari produk- 
produk transgenik. 

Pemerintah Perancis juga akan melakukan penelitian ter- 
sendiri untuk membuktikan temuan itu. Setelah itu, mereka akan 
meminta Uni Eropa untuk membuat keputusan mengenai pro- 
duk tersebut. 

t ini, Pemerintah Rusia menutup sementara impor jagung 
enik, Kalangan penentang produk transgenik juga meminta. 
lembaga penelitian Rusia mengkaji jagung transgenik ter- 
sebut. Mereka meminta Direktur Jenderal Kesehatan dan Per- 
lindungan Konsumen Uni Eropa untuk menjelaskan posisi Uni 
Eropa mengenai produk itu. 

rintah Austria juga telah menyerukan agar Uni Eropa 
meninjau proses persetujuan untuk produk rekayasa genetika 
setelah mempelajari studi tersebut. Austria meminta agar Uni 
Eropa meneliti lebih mendalam setiap ada permintaan perse- 
tujuan produk transgenik. 

Dampak kecaman dari beberapa negara di Eropa ini ke- 
mungkinan akan menurunkan pemasaran produk rekayasa ge- 
netika. Apalagi, di Amerika Serikat—salah satu negara dengan 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 
www.kompas.com 
OMPAS.aonganan 
Game 0021-2567 6000 
Ka hotline@ekompas.com 
mweokononeat | ,mwibstesnypatolanes 


@ Nurul: Golkar Merasa Diserang 


“ @ 
»D 
»D 


@ Spanyol Makin Terpuruk 


@ Perjalanan Makin Praktis 


950,00 


925,00 


929,19 925,59 


900,00 


24 2 26 2 


KOMPAS/RADITYA HELABUMI 


€@ Geisha 


Band asal Riau ini berdiri tahun 2003 dengan nama Jingga. 
Awalnya Geisha band sekolah dengan anggota berstatus pelajar 
SMA 2 Pekanbaru. Dari awal berdiri mereka sering mengikuti 
lomba band. A Mild Live Wanted tahun 2007 memopulerkan 
nama band tersebut. Saat itu, Jingga menjadi salah satu finalis 
kompetisi bersama band d'Masiv. Sebagai hadiah, Jingga dan 
d'Masiv mendapat kesempatan untuk membuat rekaman lagu 
dalam bentuk album kompilasi. Muncul lagu Jingga yang antara 
lain berjudul "Hey Ya” (“Untuk Selamanya”), “Sya La La”, dan 
”Cintaku Hilang”. Semula, kelompok musik itu terdiri atas enam 
anak muda. Mereka antara lain Momo, satu-satunya cewek yang 
menjadi vokalis, dan Febri, si penabuh drum yang kemudian 
keluar. Anggota lainnya adalah Roby (gitar), Dhan (keyboard), 
Nard (bas), dan Aan (drum). Ketika mendapat kontrak rekaman 
lagu di Musica Studio, Roby dan kawan-kawan sepakat mengganti 
nama Jingga menjadi Geisha. Sejak itu, mereka produktif dan 
mengeluarkan album dengan lagu-lagu yang akrab di telinga 
masyarakat, di antaranya "Jika Cinta Dia” dan ”Selalu Salah”. 
Kirimkan pertanyaan Anda kepada Geisha melalui kompas- 
kita@kompas.com. Cantumkan nama lengkap dan domisili Anda. 
E-mail ditunggu sampai dengan 5 Oktober 2012. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PERKARA 
TINDAK PIDANA KORUPSI 
BERDASARKAN JABATAN 
(Versi Asli KPK) 


2005 


Lain-lain MAN 33 


2006 


2008 


Sumber: Litbang "Kompas" /PUR/YOG, Diolah dari Pemberitaan "Kompas" dan Laparan Tahunan KPK 


45 


2009 


#)per Juni 


POTO-UKGGRAPIK ANDRI/RIANTO, 


Balas Dendam terhadap KPK 


Pemberantasan Korupsi KPK Ganggu Banyak Pihak 


JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang disiapkan DPR 
dinilai sebagai bentuk nyata memereteli kewenang- 
an KPK. Situasinya semakin berat setelah polisi dan 
KPK berselisih. Semua langkah pelemahan itu 
dinilai sebagai balas dendam terhadap KPK. 


Kalangan DPR tampaknya 
yang paling getol menyuarakan 
revisi UU Nomor 80 Tahun 2002 
tentang KPK. Dalam rapat inter- 
nal Komisi III DPR tanggal 3 Juli 
2012, semua fraksi menyatakan 
setuju untuk merevisi UU itu. 
Namun, setelah publik bersuara 
lantang terhadap rencana revisi 
UU tersebut, sebagian kalangan 
DPR mulai goyah. 

Memang, anggota DPR terma- 
suk yang sangat banyak diburu 
KPK dalam kasus-kasus korupsi. 


Menurut Wakil Ketua KPK Busy- 
ro Mugoddas, akhir pekan lalu, 
KPK menyeret 240 terdakwa ka- 
sus korupsi ke penjara, Banyak di 
antara terdakwa kasus korupsi 
yang diseret ke penjara itu adalah 
anggota DPR atau DPRD. 
"Semoga mereka jangan mem- 
balasnya melalui kekuasaan De- 
wan untuk melumpuhkan KPK 
sebagai aset negara dan rak: 
Jika pembalasan itu tetap digen- 
carkan melalui DPR, mereka ber- 
arti mengkhianati amanat rakyat. 


Saya yakin Allah pasti berpihak 
kepada perlawanan korupsi se- 
perwujudan kemaksiatan 
k parlemen,” kata 
Kasus korupsi yang melibat- 
kan anggota DPR antara lain pa- 
da proyek wisma atlet 
SEA Games di Palem- 
bang, dana penyesi 
an infrastruktur dac- 
rah (DPID), dan pro- 
yek pengadaan Al Gur- 
an, Beberapa nama 
yang terseret antara 
lain Muhammad Na- 
uddin, Angelina 
Sondakh, Wa Ode Nurhayati, 
Zulkarnaen Djabar, dan sebagian 
lagi yang terincar dalam sejumlah 
kasus korupsi. 
Andrinof Chaniago, pengajar 
akan Publik Universitas In- 
, melihat, pada umumnya 
partai memang resah terhadap 


abu dan itu menjadi target pem- 
berantasan korupsi oleh KPK. 
"Keinginan partai itu sederhana, 
silakan KPK berantas 
korupsi, tapi jangan 
ganggu kami dan 
sumber pembia 
kami," kata Andrinof. 
rat, 
anggota Komisi TIT 
dari Fraksi Partai Ge- 
akan Indonesia Rz 

indra), 
kui, ada tendensi sejumlah elite 
partai untuk ”membonsai” ke- 
wenangan KPK agar tidak efektif 
dalam pemberantasan korupsi. 
”Upaya pelemahan KPK disebab- 
kan oleh mengendurnya sema- 
ngat pemberantasan korupsi di 
negara kita. Flite-elite politik 


yang duduk di suprastruktur dan 
infrastruktur politik hampir se- 
muanya berubah,” kata Martin 
yang dihubungi Sabtu (29/9). 

Menurut Martin, banyak 
orang yang duduk di parlemen 
sekarang tidak menghayati ke- 
kuatan korupsi, kolusi, dan ne- 
& yang meruntuhkan ke- 
an Orde Baru sehingga se- 
mangat pemberantasan korupsi 
tidak terlalu dihayati lagi. Orang 
yang tidak menghayati latar be- 
lakang berdirinya KPK itulah 
yang sekarang banyak berperan 
di politik. 

”Tronisnya, sudah ada elite po- 
litik sekarang yang berpendapat 
KPK sebaiknya dibubarkan saji 
karena langkah-langkah per 
dapan sudah mengkhawatirkan 
banyak orang. Bikin takut banyak 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


Pertempuran Aleppo 


Pasukan Pemerintah Suriah berlari di 
pertempuran melawan pasukan opor 
hingga hari ketiga setelah pasukan oposis 


AEP/SANA 


ah satu lorong jalanan di kawasan Tal al-Zarazir dalam 
di kota Aleppo, Sabtu (29/9). Pertempuran h 
melancarkan gempuran besar-besaran untuk merebut ibu 


ar terus berkobar 


kota perekonomian Suriah itu dari tangan pemerintah. Berita di halaman 8 


PELANGGARAN HAM 


”Kami Takkan Pernah Melupakannya” 


Perjalanan dari Stasiun 
Oranienburg menuju 
Memorial Sachsenhausen 
hanya butuh waktu 20 
menit berjalan kaki. 
Namun, Annette sejak 
awal mewanti-wanti 
kami untuk berhati-hati. 
“Jangan memisahkan diri 
dari kelompok,” ujarnya 
mengingatkan kami. 
Oleh IRMA TAMBUNAN 
nnette adalah Project Ma- 
Asi International Insti- 
ite for Journalism of 
GTZ. Ta jadi penanggung jawab 


keselamatan kami, 10 jurnalis 
yang semuanya berasal dari Asia 


dan Afrika, selama di Jerman, 

Ta khawatir kami rentan 
mengalami provokasi saat ber- 
ada di sekitar kawasan bekas 
kamp konsentrasi penyil 
korban Nazi di Memorial Sach- 
senhausen, sekitar 35 kilometer 
di utara Berlin, Jerman. Dengan 
tetap bersama memudahkan ka- 
mi untuk saling menjaga satu 
sama lain. 

Nasihat serupa datang dari 
warga Jerman lainnya, Andre 
Walter (67). Dia mengingatkan 
agar jangan berjalan sendirian 
di sejumlah tempat di bekas wi- 
layah timur lewat dari pukul 
21.00. "Membahayakan kesela- 
matanmu,” ujarnya, beberapa 
waktu lalu. 

Kami mengira nasihat itu 
berlebihan. Selama dua bulan 
berada di Berlin, sejak Juli lalu, 
kami belum pernah mengalami 
bentuk provokasi apa pun se- 


waktu menyusuri malam di ka- 
wasan bekas wilayah Jerman Ti- 
mur yang dibatasi Sungai Media 
Spree, Justru lebih aman di sini 
ketimbang di Jakarta yang ma- 
rak oleh tindak kekerasan. Ka- 
wasan bekas perbatasan Jerman 
Barat dan Jerman Timur ini 
merupakan salah satu tempat 
favorit untuk menghabiskan 
waktu luang bersama teman. Di 
sanalah kami menikmati indah- 
nya senja, berhubung selama 
musim panas tahun ini langit 
Berlin hampir selalu cerah. 


Kembalikan kekuatan lama 


Walter bercerita, belakangan 
ini ada semacam gerakan yang 
menginginkan kembalinya keku- 
atan lama, entah itu pada masa 
kekuasaan Nazi hingga berdiri- 
nya tembok tinggi Berlin. Pada 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


PERIKANAN 


Nelayan Didera 
Masalah Permodalan 


JAKARTA, KOMPAS — Tuju- 
an pemerintah untuk menyejah- 
terakan nelayan hanya menjadi 
isapan jempol jika tidak berpijak 
pada kondisi riil yang dihadapi 
masyarakat perikanan. Selama 
bertahun-tahun, berbagai per- 
masalahan itu ditemukan di ma- 
syarakat nelayan di Kabupaten 
Indramayu dan Cirebon, Jawa 
Barat, serta Banyuwangi, Jawa 
Timur, 

Sejumlah persoalan nelayan 
dihimpun Kompas pada Minggu 
(30/9). Persoalan utama adalah 
minimnya permodalan, seperti 
yang ditemukan di perkampung- 
an nelayan di Muara Sungai Bon- 
det, Kecamatan Gunung Jati, Ci- 
rebon. 

Tori (57), salah satu nelayan di 
daerah itu, mengatakan, peker- 
jaan mereka selama beberapa 
waktu ini lebih banyak duduk- 
duduk. Tangkapan ikan yang di- 
rasakan kian menurun dari wak- 
tu ke waktu membuat mereka 
tidak banyak berkutik. 

”Kalau mau berangkat, kami 
melihat teman yang pulang dulu, 
apakah dia mendapat ikan ba- 
nyak atau tidak. Kalau tidak men- 
dapat banyak, ya, kami tidak be- 
rani melaut sebab khawatir me- 
rugi biaya perbekalan melaut," 
ungkapnya. 

Tori mengatakan, untuk bisa 
berangkat melaut, setidaknya ia 
memerlukan Rp 150000 sebagai 
biaya perbekalan. Biaya itu untuk 
membeli solar 10 liter dari bakul 
atau tengkulak. Bahan bakar mi- 
nyak itu dihargai Rp 5000 per 
liter. Harga itu lebih mahal jika 
dibandingkan dengan harga solar 
yang bisa dibeli di stasiun peng- 
isian bahan bakar untuk umum 
atau stasiun pengisian bahan ba- 
kar untuk nelayan seharga Rp 
4500 per liter, 

Sisanya, Rp 100000, dipakai 
untuk membeli perbekalan, se- 
perti makanan, minuman, dan 


rokok. Tori biasanya berangkat 
dengan empat rekannya. 

Jika beruntung, mereka bisa 
mendapatkan 3,5-4 kilogram ra- 
jungan yang dihargai Rp 30.000- 
Rp 38.000 per kilogram. Namun, 
dalam kondisi cuaca buruk, pen- 
dapatan itu bisa turun menjadi 
hanya 1 kilogram. Tidak jarang 
mereka tak mendapatkan satu 
rajungan pun. 

Problem permodalan menye- 
babkan nelayan di Cirebon dan 
Indramayu jalan di tempat. Nur 
Hadi (45), nelayan lainnya, 
mengatakan, ia masih memiliki 
utang Rp 1 juta warisan dari 
ayahnya saat membuat perahu. 

Saat itu usia Hadi 19 tahun. 
Hingga lebih dari 20 tahun ke- 
mudian, utang itu tak juga lunas. 
Padahal, ia terus menyetor ikan 
tangkapannya kepada bakul 
ayahnya dulu. 


Kredit 


Pada 2011, sembilan perusaha- 


Perikanan (Kakap) bekerja sam: 
dengan Bank Jabar Banten dalam 
pemberian kredit dan penjamin- 
an kapal sebagai agunan kredit. 
Kapal yang bisa dijaminkan mi- 
nimal berbobot mati 20 ton. 

General Manager Kakap Her- 
ru Turyawan mencatat, hingga 
kini ada 18 pemegang polis asu- 
ransi kapal nelayan. Kapal me- 
reka bisa dijaminkan sebagai 
agunan untuk mengajukan kredit 
kepada bank. 

”Saat ini, baru Bank Jabar 
Banten yang bersedia memberi- 
kan kredit dengan jaminan kapal 
nelayan,” ungkap Herru. 

Sementara itu, para nelayan di 
Kecamatan Muncar, Banyuwa- 
ngi, Jawa Timur, mengaku di- 
rugikan oleh kebijakan pemerin- 
tah yang menerbitkan izin impor 
kepada” sejumlah perusahaan 
swasta. (REK/SIR/LKT) 


F— 
A 
Co 


c HUKUM 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


Nurul: Golkar 
Merasa Diserang 


Benny K Harman: Pernyataan Dipo Fakta Politik 


JAKARTA, KOMPAS — Wakil Sekretaris Jenderal 
Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, pernyataan 
Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang permohonan 
izin pemeriksaan kepala daerah menyerang 
partainya, Pasalnya, banyak orang kini gerah melihat 
hasil sejumlah survei Golkar memimpin. 


"Terlepas dari benar tidaknya 
perkara yang disebut menyang- 
kut kader Golkar, kami terus ber- 
benah untuk melahirkan kader 
andal yang berkontribusi positif 
dalam mewujudkan pemerintah- 
an bersih dan berwibawa,” kata 
Nurul, Minggu (80/9) saat di- 
hubungi dari Jakarta. 

Pada Jumat pekan lalu, Se- 
kretaris Kabinet Dipo Alam me- 
nyatakan, sepanjang Oktober 
2004 sampai September 2012 
ada 176 permohonan izin pc- 
meriksaan kepala daerah yang 
jajukan penegak hukum ke Pre- 
siden. Dari pejabat yang dimin- 
takan izin pemeriksaan, seba- 
nyak 64 orang (36,36 persen) 
adalah kader Partai Golkar, 32 
orang (48,18 persen) dari PDI-P, 
dan 20 orang (1,36 persen) dari 
Partai Demokrat. 

Pejabat lainnya, sebanyak 17 
orang (965 persen) dari PPP, 9 
orang Gl persen) dari PKB, 7 
orang (8,97 persen) dari PAN, 4 
orang (2,27 persen) dari PKS, dan 
ojumlah partai lain masing-ma- 
sing 1 orang (Kompas, 219). 

Lalu Mara Satria Wangsa yang 


juga Wakil Sekretaris Jenderal 
Partai Golkar melihat, pernya- 
taan Dipo Alam itu sebagai tindak 
lanjut pernyataan Yudhoyono sa- 
at membuka Silaturahim Pendiri 
dan Deklarator Partai Demokrat 
pada 13 Juni lalu. Saat itu, meski 
tidak menyebut nama partai lain, 
Yudhoyono menyatakan, pelaku 
korupsi terbanyak bukan dari 
Partai Demokrat. 

Selain untuk membunuh ka- 
i lain, menurut Lalu 
lain pernyataan Dipo 
Alam juga menunjukkan ketidak- 
mampuan pemerintah mengon- 
trol lembaga pemerintahan di ba- 
wahnya seperti gubernur dan bu- 
pati/wali kota. 

Sebagai pimpinan tertinggi pe- 
merintahan, Yudhoyono seha- 
rusnya cukup memerintahkan 
proses hukum bagi kepala daerah 
yang diduga terlibat perkara. 
"Langsung saja ditindak. Tidak 
perlu dikomentari atau diumum- 
kan partainya,” ujar Lalu Mara. 

Golkar, menurut dia, punya 
sikap jelas dalam pemberantasan 
korupsi dan selalu meminta ka- 
dernya menjalankan amanah de- 


ngan baik. 

Sekretaris Jenderal PDI-P 
Tjahjo Kumolo juga menyatakan, 
kurang elok jika dalam rilisnya, 
Dipo Alam juga menyebut nama 
partai, Pasalnya, sekretaris ka- 
binet dan kepala daerah 
sama-sama bagian dari aparatur 
pemerintah. 

Namun, menurut Tjahjo, Dipo 
Alam tidak perlu mengklarifikasi 
pernyataannya karena kepen- 
tingan dan arah politiknya sudah 
jelas. Jika ada pun, klarifikasi 
sebaiknya disampaikan langsung 
oleh Presiden Yudhoyono. 

"Sekretaris kabinet memang 
lebih pandai memanfaatkan mo- 
mentum untuk menjalankan 
agenda politik Presiden diban- 
dingkan menteri lainnya. Na- 
mun, pernyataan seskab itu jus- 
tru merugikan Presiden,” tutur 
Tia 
Meski demikian, Ketua Depar- 
temen Penegakan Hukum Partai 
Demokrat Benny K Harman me- 
nyatakan, yang disampaikan Di- 
po merupakan fakta politik hing- 
ga tidak perlu dikomentari ma- 
cam-macam, Partai politik se- 
harusnya menjadikan data itu 
untuk refleksi dan koreksi. 

Benny juga menolak penilaian, 
banyaknya kepala daerah yang 
terlibat korupsi adalah bagian da- 
ri kegagalan pemerintah. Peng- 
umuman itu justru bagian dari 
komitmen pemerintah, khusus- 
nya Presiden Yudhoyono, dalam 
pemberantasan korupsi, (NWO) 


PENGHARGAAN 


Dukung Tokoh-tokoh Lokal 


JAKARTA, KOMPAS — Bang- 
sa Indonesia hendaknya mening- 
katkan dukungan kepada to- 
koh-tokoh lokal yang berjuang 
untuk memajukan masyarakat. 
Hal itu diperlukan di tengah kon- 

isi sebagian wilayah di Nusan- 
h tertinggal dalam 
berbagai bidang. 

Hal tersebut disampaikan Ke- 
tua Panitia Pengarah Frans Seda 
Award, Stefanus Ginting, dalam 
jumpa pers di Jakarta, Sabtu 
(29/9). Hadir juga Ketua Panitia 
Frans Seda Award, Johanes 
Temaluru. Frans Seda Award ta- 
hun 2012 di bidang pendidikan 
dan kemanusiaan masing-masing 


diberikan kepada Christanti Go- 
mulia (40), tokoh pendidikan di 
Garut, Jawa Barat: dan Oktovina 
Alfrida Reba Bonay (39), bidan 
asal Papua, 

Stefanus Ginting menjelaskan, 
tokoh-tokoh lokal yang mengabdi 
kepada masyarakat di daerah ma- 
sing-masing harus didukung. Di 
tengah keterbatasan, tokoh-to- 
koh tersebut bekerja keras untuk 
memberdayakan masyarakat se- 
suai kemampuannya. 

Menurut Johanes Temaluru, 
Frans Seda Award diberikan 
kepada tokoh yang berjasa dalam 
bidang pendidikan dan kemanu- 
siaan. Christanti membangun 


pendidikan murah berorientasi 
internasional di daerah Garut 
tanpa membedakan etnis, agama, 
ataupun golongan. Sementara 
Oktovina adalah bidan yang ber- 
jalan kaki di kampung: 
terpencil di Papua 
hun untuk memberikan pelayan- 


Christanti dan Oktovina me- 
nyambut baik pengha 
sebut. Hadiah masing-n 
50 juta itu akan dimanfaatkan 
untuk lebih meningkatkan peng- 
abdian, 

"Kami semakin bersemangat 
untuk menolong orang lain,” kata 
Oktovina. (LAM) 


KILA 
POLITIK & 
HUKUM 


SBY Diminta Akui 
Ada Pelanggaran 


Sebagai Kepala Negara, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono di- 
nilai perlu mengakui adanya 
praktik kekerasan dan pelang- 
garan HAM berat setelah terjadi 
peristiwa 30 September 1965. 
”Negara mengakui bahwa dulu 
ada pelanggaran HAM berat. 
Ada rakyat Indonesia yang di- 
a, dibunuh, ditangkap, dan 
dipenjara tanpa melalui proses 
pengadilan. Negara dahulu gagal 
melindungi rakyatnya. Jadi, 
yang perlu dilakukan adalah 
pengakuan adanya pelanggaran 
HAM, bukan permintaan maaf,” 
ujar sejarawan dan Pemimpin 
Redaksi Majalah Historia Bon- 
nie Triyana, Minggu (30/9) di 
Jakarta. Ta menilai, Presiden se- 
benarnya tidak perlu mengha- 
diri upacara Kesaktian Pancasila 
yang biasanya digelar pada 1 
Oktober di Monumen Lubang 
Buaya, Jakarta, Alasannya, Pe- 
ristiwa 30 September yang me- 
latarbelakangi Peringatan 1 Ok- 
tober merupakan peristiwa po- 
litik yang sangat kontroversial. 
Ada begitu banyak versi yang 
saling bertolak belakang terkait 
Peristiwa 30 September. (ATO) 


Surya: Nasdem Harapan 
Baru di Pemilu 2014 

Ketua Majelis Nasional Partai 
Nasional Demokrat (Nasdem) 
Surya Paloh di Gedung Olahraga 
Saburai, Bandar Lampung, Lam- 
pung, Minggu (30/9), menyata- 
kan, partainya, meski baru satu 
tahun berdiri, menjadi harapan 
baru agar bangsa Indonesia jadi 
lebih baik melalui Pemilu 2014. 
Surya Paloh berada di Bandar 
Lampung untuk menyampaikan 
pidato politik di depan para ka- 
der dan simpatisan Partai Nas- 
dem yang kini bermitra secara 
resmi dengan Partai Pelopor 
yang didirikan Rachmawati Soe- 
karnoputri. (ANTARA/OSD) 


Brevet Penanggulangan Teror 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Agus Sutomo (kedua dari 
kiri) memeriksa pasukan sebelum menerima brevet kehormatan 


penanggulangan teror dari Dan 
di Markas Komando Kopassi 


81 Lekol Shidarta Wisnu Graha 


, Cijantung, Jakarta, Sabtu (29/9). 


UNDANG-UND 


NG K 


PK 


Kondisi Politik Tidak 
Mendukung Revisi 


JAKARTA, KOMPAS — Ang- 
gota Komisi IIT Dewan Perwa- 
kilan Rakyat, Achmad Basarah, 
mengatakan, proses revisi Un- 
dang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberan- 
tasan Tindak Pidana Korupsi 
perlu dihentikan. Kondisi politik 
saat ini sudah tidak mendukung 
adanya res 

Penghentian juga diperlukan 
karena ada sejumlah hal aneh 
dalam penyusunan draf revisi UU 
No 30 Tahun 2002 itu, misalnya 
tentang munculnya sejumlah ke- 
tentuan yang mengurangi we- 
wenang KPK, seperti menghi- 
langkan wewenang penuntutan 
dan penyadapan harus mendapat 
izin pengadilan. 

"Saya tidak tahu, dari mana 
munculnya pasal-pasal itu? Da- 
lam rapat di Panja RUU KPK, hal 
itu belum dibahas,” kata Basarah 
yang juga anggota Panja RUU 
KPK, Minggu (30/9) di Jakarta. 

Basarah, politisi PDI-P, men- 
sinyalir ada pihak yang men- 
dorong agar revisi UU KPK men- 
jadi polemik dengan cara me- 
masukkan sejumlah ketentuan 
yang kontroversial di draf revisi 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


UU KPK. 
Sarifudin Sudding, anggota 
Komisi III DPR dari Fraksi Partai 


Hati Nurani Rakyat, juga me- 
nyatakan, sejumlah ketentuan 
yang kontroversial itu tidak di- 
bicarakan dalam rapat internal 
Komisi III pada 3 Juli 2012. 

Rapat yang dipimpin Wakil 
Ketua Komisi III DPR Aziz 
Syamsuddin itu hanya memu- 
tuskan melanjutkan draf revisi 
UU KPK ke proses selanjutnya di 
Badan Legislasi DPR. “Setelah 
rapat, Biro Hukum Sekretariat 
Jenderal DPR membuat draf re- 
visi UU KPK. Saya belum mem- 
baca draf yang mereka susun 
yang kabarnya justru sudah sam- 
pai Badan Legislasi DPR,” ujar 
Sudding. 


Belum perlu 


Dari salinan risalah rapat 8 Juli 
2012 yang diterima Kompas, 
awalnya hanya Fraksi PDI-P yang 
menyatakan perubahan UU KPK 
belum perlu dilakukan. Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera ber- 
pandangan, masih dibutuhkan 
pendalaman terhadap materi 
draf revisi UU KPK. (NWO) 


JAKA 


etelah mengunjungi Ka- 
Gas h satu negara 
di wilayah Asia bagian 


tengah, beberapa bulan lalu, pa- 
da 16-18 September 2012 lalu 
Menteri Koordinator Perekono- 
mian Hatta Rajasa datang ke 
Baku, ibu kota Azerbaijan. 

Aterbaijan juga negara bekas 
bagian dari Uni Soviet yang ter- 
letak di tepi Laut Kaspia di Asia 
bagian tengah. Negeri berpen- 
duduk sembilan juta ini di bi- 
dang perekonomian termaju di 
kawasan Kaukas selatan, Ne- 
geri yang penuh dengan perem- 
puan cantik ini kaya sekali akan 
sumber alam minyak dan gas 
bumi, 

Selama dua malam di Baku, 
Azerbaijan, Hatta Raj ber- 
sama Direktur Utama Pertami- 
na Galaila Karen Agustiawan, 
pengusaha Oesman Sapta 
Odang, dan Ketua Umum Him- 
punan Pengusaha Muda Indo- 
nesia Raja Sapta Oktohari, serta 
para pejabat Kementerian Luar 
Negeri RI serta pejabat Kantor 
Menko Perekonomian, 


3AKU-WASHINGTON I 


Puncak perjalanan di negeri 
ini adalah pertemuan Hatta Ra- 
jasa didampingi Oesman Sapta 
Odang dengan Presiden Ilham 
Aliyev di Istana Kepresidenan 
Azerbaijan yang terletak di 
pinggiran kota Baku. Pembica- 
raan selama satu jam lebih ter- 
sebut berkisar soal kerja sama 
bidang minyak bumi, gas alam, 
a, dan sumber daya 
”Hasil pembicaraan 
sangat bagus dan akan dilan- 
jutkan lagi nanti ketika Presiden 
Ilham Aliyev datang ke Indo- 
nesia dalam waktu dekat,” ujar 
Hatta. 

Menurut Hatta, demi bi 
berjumpa dengan delegasi dari 
Indonesia ini, Presiden Ilham 
Aliyev sampai harus menunda 
'gkatannya ke Perancis. 
Dalam kunjungan ini, Oes- 
man Sapta Odang sempat me- 
nandatangani kesepakatan kerja 
sama di bidang investasi pari- 
wisata dan minyak dengan para 
pengusaha dan pemerintah se- 
tempat. 

Hatta dan rombongan sempat 


berkunjung ke monumen nasi- 
onal, taman makam pahlawan, 
pembangunan kota di tepi pan- 
tai, dan museum nasional. "Me- 
lihat kemajuan pembangunan 
negeri ini dan negara-negara di 
Asia lainnya, saya semakin yakin 
kebangkitan peradaban dunia 
akan bergeser ke wilayah Asia,” 
ujar Hatta di suatu tempat ting- 
gi di Baku yang menghadap La- 
ut Kaspia kepada Kompas. 
Selain menyuguhkan argu- 
men kemajuan ekonomi, Hatta 
juga mengisahkan per 
sejarah bangsa-bangsa Asia di 
masa lalu yang bisa menjadi pe- 
micu atau bisa menjadi sema- 
ngat kebangkitan kembali bang- 
sa di kawasan Asia, termasuk 
Indonesia, Rupanya kunjungan 
Hatta ke museum sejarah bang- 
sa Azerbaijan ini juga memberi 
inspirasi untuk mengungkapkan 
visinya tentang kebangkitan 
peradaban Asia dan Indonesia. 
Dari Baku, Hatta yang di- 
dampingi Ny Okke Hatta Rajasa 
terbang ke Washington DC, 
Amerika Serikat. Puncak acara 


Menteri 
Koordinator 
Perekonomian 
Hatta Rajasa di 
Monumen 
Nasional 
Azerbaijan. 


Hatta Bicara Kebangkitan Indonesia Lewat Majapahit 


kedatangan Hatta di kota yang 
penuh dengan hutan ini adalah 
pidato dan pertemuan dengan 
para pengusaha yang tergabung 
dalam Masyarakat Amerika Ser- 
ikat-Indonesia (United Sta- 
ted-Indonesia Society) 

Dalam pidatonya yang men- 
dapat tepuk sorak meriah ini, 
Hatta Rajasa juga melemparkan 
sinyal tentang akan bangkitnya 
peradaban Indor ini ka- 
mi bangga pada diri kami. Kami 
telah menjadi negara demokrasi 
terbesar ketiga di dunia, dan 
terutama juga negeri demokrasi 
dan sekaligus sebagai rumah ba- 
gi penduduk Muslim terbesar di 
dunia ini,” ujarnya. 

Ketika makan malam di se- 
buah rumah makan di China 
Town, Washington DC, Hatta di- 
dampingi istrinya sempat ber- 
cerita tentang kebesaran Kera- 
jaan Majapahit dan Sriwijaya di 
abad pertengahan ketika Ame- 
rika belum menjadi negara de- 
mokrasi terbesar, 

"Saya perlu ingatkan hal ini 
kepada Ameri! ujarnya. (OSD) 


BELANJA 


BERHADIAH TOTAL 


5 MATAHARI 


DEPARTMENT STORE 


01000 Untuk 
iaran Rupiah hany: 
tore, Hy 


m 


“Produk tertentu 
Hingga 3 Oktober 2012 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


3 


Verifikasi Faktual 
Makin Ketat 


Satu Parpol Tidak Melengkapi Dokumen 


JAKARTA, KOMPAS 


Proses verifikasi partai 


politik calon peserta Pemilu Legislatif 2014 semakin 
ketat, Dari 34 parpol yang lolos tahap pendaftaran 
awal pada September lalu, KPU menerima keleng- 
kapan 17 dokumen persyaratan dari 33 parpol saat 
penutupan pada Sabtu (29/9) pukul 16.00. 


Namun, lolos verifikasi keleng- 
kapan dokumen belumlah oto- 
matis lolos menjadi peserta pe- 
milu. Verifikasi faktual yang 
menjadi titik kritis bakal semakin 
cermat dilakukan oleh KPU, 

Ketua KPU Husni Kamil Ma- 
nik yang didampingi seluruh ang- 
gota KPU dalam jumpa pers di 
Kantor KPU Pusat, Jakarta, Sab- 
tu petang, menjelaskan, "Selama 
masa melengkapi berkas persya- 
ratan, ada 33 parpol yang be- 
tul-betul memanfaatkan waktu 
tersebut untuk melengkapi ber- 


memanfaatkan melengkapi ber- 
kas persyaratan, yaitu Partai Re- 
publik tara atau 
Republikan.” 

Tahap selanjutnya adalah fi- 
dministrasi ta- 
selama 30 Septem- 
ber hingga 6 Oktober 2012. KPU 
kemudian akan mengumumkan 
hasil ve tahap pertama pa- 
da 8 Oktober 2012, 

"Sesuai jadwal yang ditetapkan 
dalam Peraturan KPU Nomor 11 
Tahun 2012, parpol diberi ke- 
sempatan untuk memperbaiki 


Oktober 2012. Perbaikan itu me- 
nyangkut berkas yang dinyatakan 
belum tepat atau hasil temuan 
tim verifikasi. Kesempatan itu 
boleh dimanfaatkan seluruh p: 
tai, termasuk Partai Republikan,” 
ujar Husni. 

Dari pengamatan Kompas, me- 
masuki menit-menit akhir pe- 
nutupan, kader parpol tampak 
terburu-buru datang ke Kantor 
KPU di Jakarta untuk meleng- 
kapi dokumen. Suasana lantai 
dua kantor KPU sangat sibuk. 

Dalam proses seleksi, masa 
pendaftaran yang ditutup pada 7 
September 2012 tercatat s 
ak 46 parpol yang mendaftar 
ta Pemilu Le- 
sil verifikasi 
Gediniskaik tahap awal yang se- 
cara tegas harus menyertakan 17 
dokumen persyaratan, ternyata 
12 parpol dinyatakan gagal oleh 
KPU. 


antara lain (kiri ke 


rangkaian verifikasi administrasi 
parpol hanya dilakukan di KPU 
Pusat, Jakarta, Tidak satu pun 
proses verifikasi administrasi di- 


kanan) Kurnia Riz) 


n uji dokumen administrasi partai, Sabtu (29/9) di Jakarta. Hadir c 
, Husni Kamil Manik, dan Hadar N: 


walkan mengumumkan hasil ve- 
rifikasi pada 28 Oktober 2012. 
Selanjutnya, verifikasi faktual 
akan berlangsung pada 23 Ok- 


Gumay. 


2012. 

Anggota KPU, Ida Budhiati, 
mengatakan, dalam mekanisme 
tata cara verifikasi faktual, KPU 


g mendaftar sebagai pese 
m pengumuman verifik: 


KOMPAS/ALIP ICHWAN 


rta Pemilu 2014 mendatang tak 
i tersebut anggota KPU 


luas-luasnya, Parpol dan Badan 
Pp 
an akses 


Pengawas Pemilu diber 
untuk memantau 
KPU Pusat, KPU provinsi, dan 


kas. Hanyasatuparpol yangtidak  berkasadministrasinya pada9-15 — Husni menegaskan, seluruh lakukan di daerah. KPU dijad- tober hingga 20 November membuka ruang transparansise- — KPU kabupaten/kota. (OSA) 
c N 
Rangkaian Petunjuk yang 
Menjerat Miranda man d Iri 
www.bankmandiri.co.id 
Oleh KHAERUDIN randa mencalonkan diri sebagai 
DGS BI, 
Pan MA 


arus diakui, vonis tiga 
Ham SA tak 

mantan Deputi Guber- 
nur Senior Bank Indonesia Mi- 
randa Swaray Gultom merupak- 
an gabungan dari kecerdasan 
penyidik dan penuntut pada Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi, 


suap pemilihan Deputi Guber- 
nur Senior Bank Indonesia itu 
dibangun dari bukti-bukti yang 
sangat mentah. 

Namun, dalam kasus itu, 
akhirnya KPK berhasil memen- 
jarakan lebih dari 26 orang yang 
t, baik seb: penerima 
pun pemberi suap. Mereka 
entang dari anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, pengusah: 
hingga pejabat negara. Yang pa- 
ling banyak tentu anggota DPR. 
at ada 26 anggota DPR 
yde 1999-2004 penerima 


n KPK, 
akhirnya me- 
anda yang ter- 
pilih dalam pemilihan DGS BT 
pada tahun 2004. 

Dari awal penyelidikan, KPK 
terbantu oleh pengakuan man- 
tan anggota Komisi IX DPR dari 
Fraksi PDI-P, Agus Condro Pra- 
yitno. Agus mengaku menerima 
cek perjalanan Rp 500 juta. 

Agus mengaku menerima 10 
lembar cek perjalanan BIT yang 
E ugm ng cek bi 
n satu 
Makmun Murod. 
am Whistle 


Agus menjad 
blower dalam kasus 
ketika itu KPK belum punya 
aturan soal justice collaborator 
sehingga Agus belum masuk ka- 
tegori ini. Namun, belakangan 
tuntutan terhadap Agus jauh le- 
bih ringan dibanding anggota 
DPR penerima cek perjalanan 
lainr 

Dari pengakuan Agus, KPK 
menjaring satu persatu anggota 
DPR yang ikut menerima cek 
perjalanan, KPK dibantu Pusat 
Pelaporan dan Anal ak- 
si Keuangan menelusuri siapa 
ja yang telah menerima cek 
perjalanan BII tersebut. 
anggota DPR penerima 
cek terjaring, KPK sulit men- 
jerat siapa sebenarnya pemberi 
cek itu. Dari pengakuan anggota 
DPR yang menerima cek, ter- 
sebutlah nama Arie Malangjudo 
yang menjadi perantara pemba- 
gian cek. Ari membagikan cek 
perjalanan ke wakil masing-ma- 
sing fraksi yang memilih Miran- 
da, yakni Dudhie (Fraksi PDI-P), 
Endin AJ Soefihz si PPP), 
olkar), 
dan Udju Djuhaeri (Fraksi 
TNI/Polri). 

Dari keempat nama tersebut, 
cek mengalir ke rekan sesama 
fraksi. Belakangan sosok Ari di- 
ketahui merupakan anak buah 
Nunun Nurbacti, pengusaha 
yang juga istri mantan Wakil 
Kapolri Adang Daradjatun. Saat 
KPK menetapkan Nunun seba- 
gai tersangka, dia sudah keburu 
kabur ke luar negeri. Alasannya, 
Nunun tengah berobat karena 
menderita demensia akut. 

Nunun akhirnya ditangkap 
KPK di Bangkok, Thailand. Di 
persidangan, Nunun mengaku 
diminta Miranda untuk diper- 
kenalkan kepada anggota DPR. 
Upaya perkenalan tersebut bu- 
kan proyek thank you karena 
ada imbalannya mengingat Mi- 


sema 


Miranda berkepentingan me- 
ngenal anggota DPR yang me- 
milihnya dalam uji kepatutan 
BI. Tahun 
2003 dia punya pengalaman pa- 
hit, gagal menjadi Deputi Gu- 
bernur BI karena saat uji ke- 
patutan dan kelayaka 
ah pribadi kelu 
nda berkepentingan 
ribadi keluarga- 

k diungkit lagi 
kepatutan dan kela- 
an DGS BI. 

Ketika Miranda akhirnya 
menjadi tersangka, KPK mulai 
menyusun dakwaan dengan me- 
rangkai berbagai petunjuk yang 
mengaitkan pemberian cek per- 
jalanan kepa ggota DPR. 

Te bukti langsung bahwa 
Miranda memberikan cek per- 
lanan kepada Nunun untuk di- 
bagikan ke anggota DPR. 

Inilah yang membuat Miran- 
Ga merasa yakin dirinya tak ber- 
alah. Menurut pengac Mi- 
randa, Dodi Abdul Kadir, kesim- 

pula yang mengatakan 
bahwa benar Miranda melaku- 
kan pertemuan dengan anggota 
DPR 1999-2004, yakni P: 
Suzetta, Endin Soefihara, dan 
Hamka Yandhu, di ked 
Nunun di Jalan Cipete Ra 
belum uji kelayakan dan kep 
tutan DGS BI 2004. Seusai per- 
temuan itu, menurut jaksa, Nu- 
nun mendengar ada yang 
mengatakan, "Tni bukan proyek 
Ihank you ya”, yang artinya tidak 
gratis. 


KPK mulai menyusun 
dakwaan dengan 
merangkai berbagai 
petunjuk yang 
mengaitkan pemberian 
cek perjalanan. 


Menurut Dodi, pertemuan di 
rumah Nunun itu tidak pernah 
ada, Para anggota dewan itu pun 
tidak mengakui pertemuan ter- 
sebut. Kemudian, kepala rumah 
tangga Nunun, Lini Suparni, 
mengatakan Miranda hanya 
bertemu dengan Nunun. 

Belum soal ketiadaan 
bukti materiil bahwa cek ter- 
sebut memang diberikan ke Nu- 
nun atas perintah Miranda. 

Namun, menurut Wakil Ke- 
tua KPK Bambang Widjojanto, 
KPK justru berhasil merekon- 
struksi petunjuk yang saling 
berkaitan, pemberian cek per- 
jalanan ke anggota DPR dan pe- 
milihan DGS BI, 

”Untuk inilah saya harus 
mengapres keberhasilan pe- 
nyidik dan penuntut KPK yang 
berhasil merekonstruksi petun- 
juk yang saling berkaitan. KPK 
juga mengapresiasi putusan ma- 
jelis hakim. Majelis mampu me- 
nerapkan teori hukum bahwa 
sebuah perkara korupsi bisa di- 
buktikan dengan mengaitkan 
rangkaian petunjuk yang ada,” 

a Bambang. 

hakim yakin Miranda 
terbukti bersama-sama menyu- 
ap anggota DPR. "Kami tidak 
melihat m ing peserta 
dan berdiri ndiri, me- 
lainkan perbuatan yang berhu- 
bungan dan sebagai kesatuan 
perbuatan peserta lainnya, 
salah seorang anggota majelis 
hakim, Anwar. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


memaa mah maan mada 


Pagar 
» hdonega 


( Pa Berkreasi Menuju Kemancdil 


karta, 18-21 Av jang 1 


Assembly Hall 


rta Conventic 


Nang 


NA 
KA 


NI 
NN N 
NN 


Cent 
3-7 Oktober 201 3 


NN N 


TN 


“GNU. 


La " 


N 
NY Ng 


1 
N AN NN NN NN 


NAN 


N 
NN NN IN 


KINI NN Ta 
CS N N 
NN N 

NA NN 

NNN NN N NN 
NN Y NN AN 


NN 
ANN 
ON 
KN 


N 

N S 

N N N N Ng 
N (NY 

N KAN 
NYI 


temukan karya perancang berbakat Indonesia 
dan lezatnya aneka kuliner di Pasar Indonesia 


Bagi Anda pecinta karya khas Indonesia, ayo kunjungi Pasar Indonesia dan temukan beragam karya 
anak bangsa dari Mitra Binaan Bank Mandiri seperti fashion, aksesori, kain tenun, hingga kerajinan 
tangan. Nikmati juga lezatnya aneka kuliner ternama dari berbagai daerah seperti Bebek Cak Yudi, 
Ayam Goreng Berkah, Gudeg Wijilan Yu Djum, Kepala Ikan Bungus, Tahu Petis Yudistira, Es Duren Sakinah 


dan banyak lagi. 


Jangan lewatkan parade fashion show dari Monday to Sunday, Kle - Kleting, Cotton Ink, Eri Dane, 
Yasmina Yessy, serta College #- Work. Saksikan juga live performance dari Endah & Rhesa dan berbagai 


acara menarik lainnya. 


wirausaha muda mandiri 


3 


@wrausahamandiri 


Terdepan, Terperca 


ya. Tumbuh bersama Anda 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


JAJAK PENDAPAT " KOMPAS” 


Publik Menolak Pelemahan KPK 


Meskipun belum berhasil membabat habis korupsi, 
Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai publik tetap 
merupakan alat paling efektif memberantas korupsi 
saat ini. Oleh karena itu, publik menolak berbagai 
upaya untuk membonsai kewenangannya. 


Oleh SULTANT 


ejak dibentuk pada De- 
Sao 2008, KPK diha- 

rapkan menjadi senjata 
ampuh untuk memberantas 
korupsi di negeri ini. Puluhan 
aparat birokrasi, politisi, dan pi- 
hak swasta pelaku korupsi telah 
diganjar bui oleh lembaga ini, 
Kiprah KPK pun diapresiasi 
publik. Citra positif melekat di 
tubuhnya. Hasil jajak pendapat 
Kompas di 12 kota pekan lalu 
tetap memperlihatkan penilaian 
tersebut. Sebanyak 71,7 persen 


responden jajak pendapat mem- 
beri penilaian positif terhadap 
KPK. 


Meskipun demikian, publik 
menyadari "taring” tajam KPK 
belum berhasil memberi efek 
gentar pada para koruptor. Fe- 
nomena "hilang satu tumbuh 
seribu" di kalangan koruptor di- 
nilai makin nyata oleh publik. 
Tiga perempat bagian respon- 
den jajak pendapat memperkuat 
penilaian itu, Mereka belum se- 
penuhnya yakin sepak terjang 
KPK bisa memberantas korupsi 
hingga ke akarnya. 


Pelemahan 


Hampir satu dasawarsa ber- 
langsung, di tengah keseriusan 
KPK meng r para koruptor, 
ian bahwa KPK 
telanjur menjadi lembaga super- 
bodi yang memiliki kewenangan 
hampir tidak terbatas, Karena 
itu, sejumlah pihak melakukan 
langkah-langkah untuk mem- 
bonsai kewenangannya. 

DPR dan kepolisian meru- 
pakan dua institusi yang 
akhir-akhir ini ara kasatmata 
tidak mendukung keberadaan 
lembaga itu. Alih-alih memper- 
kuat, keduanya justru berusaha 
melemahkan lembaga antirasu- 
ah itu. Melalui upaya merevisi 
Undang-Undang Nomor 30 Ta- 
hun 2002 tentang KPK, para 
politisi Senayan kembali beru- 
paya memangkas taring-taring 


tajam kewenangan KPK. Wewe- 
nang itu adalah penyadapan dan 
penuntutan. 

Sejumlah pihak menilai, upa- 
ya itu adalah jalan masuk untuk 
melumpuhkan KPK. Aktivis In- 
donesia Corruption Watch, Da- 
nang Widoyoko, bahkan menilai 
revisi itu merupakan bentuk 
tindakan balas dendam DPR ke- 
pada KPK setelah banyak ang- 
yang korupsi diseret ke 


nyata tidak dimotori oleh DPR 
saja, tetapi juga oleh Polri, In- 
dikasi tersebut menguat saat 
KPK berupaya membongkar 
praktik korupsi dalam proyek 
pengadaan simulator kendaraan 


bermotor di Korps Lalu Lintas 
(Korlantas) Polri. Ketika dimin- 
ta memilih mana yang lebih bisa 
dipercaya publik dalam menun- 
taskan kasus Korlantas, seba- 
nyak 76,5 persen responden me- 
milih KPK. 

Seperti sudah diduga, Polri 
kemudian bereal i 
“mengabaikan” perintah un- 
dang-undang untuk menyerah- 
kan penyidikan kasus kepada 
KPK. Alih-alih menjadi mitra 
dalam memberantas korupsi, 
kepolisian justru tampak me- 
nempatkan diri sebagai pesaing 
yang mengganggu kerja KPK. 
Indikasi lain juga tampak dari 
keputusan Mabes Polri menarik 
puluhan penyidiknya dari KPK. 
Sebanyak 69 persen responden 
menilai langkah menyidik sen- 
lantas oleh Polri 
sebagai pelemahan KPK. 

Sebagaimana ha jak pen- 
dapat tahun sebelumnya, publik 
menolak upaya penggembos 
KPK. Mayoritas responden jajak 
pendapat ini menolak langkah 
DPR menghapus kewenangan 
penuntutan yang dimiliki KPK. 


Retorika 


Di samping retorika pembe- 


L OPINI TENTANG PELEMAHAN KPK 


Setuju tidakkah Anda dengan wacana yang diusulkan DPR 
terkait wewenang KPK? & 


Pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK 
Menghapus wewenang penuntutan /,: 
Penyadapan KPK harus seizin pengadil 


SIKAP RESPONDEN (PERSEN) 
TIDAK SETUJU 


Kasus korupsi yang ditangani bernilai ' 154 MN 


Rp 5 miliar keatas. 


( Kebijakan Ini Merupakan Upaya Memperkuat 
Atau Memperlemah KPK? 


Pemberian ramisi kepada koruptor 1070. 
Usulan hukuman mati kepada koruptor 7451! 


Apakah peristiwa berikut merupakan upaya memperkuat 
atau memperlemah KPK? 


PERISTIWA 


Tarik-menarik Polri-KPK dalam kasus Korlantas H19,0! 
Penarikan Penyidik Polri dari KPK F25:2) 


FOTO, NOVAN 


rantasan korupsi yang dide- 
ngungkan Presiden Susilo Bam- 
bang Yudhoyono dan jajarannya, 
beberapa peristiwa memberi pe- 
tunjuk sikap pemerintah yang 
bertentangan. Kebijakan pem- 
berian remisi kepada koruptor 
merupakan penanda pelemahan 
pemberantasan korupsi. 
Meskipun pemerintah memi- 
liki hak untuk mengurangi masa 
tahanan narapidana, dalam 
praktiknya pemerintah cende- 
rung memberikan remisi lebih 
banyak kepada koruptor, Dalam 
catatan Litbang Kompas, banyak 
koruptor yang menjalani masa 
tahanan lebih cepat dibanding 
hukuman yang dijatuhkan seba- 
gai akibat dari remis 
Bagi publi pendapat 
ini, pemberian remisi kepada 
koruptor sangat menguntung- 
kan sehingga misi KPK memen- 
jarakan mereka dengan masa ta- 
hanan yang lebih lama menjadi 
mentah. Mayoritas (864 persen) 
responden setuju jika remisi ke- 
pada koruptor bisa memperle- 
mah upaya pemberani 
korupsi yang dilakukan KPK. 


laian terhaday 
selama ini. Da 
Kompas, sepanjang 2011 peng- 


adilan tindak 
membebaskai 


swasta, 


tuhkan kerja 


lukai r 
Hampir 


Gambaran 


ini yang 


MEMPERKUAT 


MEMPERKUAT 


Vonis itu bukan 


tetapi lebih da 
keadilan mz 
luruh responden se- 
pakat, pemberian vonis bel 
kepada koruptor merupakan 

langkah memperlemah kinerja 
KPK. Demikian pula tuntutan 
itu, hukuman yang sangat rir 
oleh jaksa 'pen: 


kuat keyakinz 


PENDAPAT RESPONDEN (PERSEN) 

MEMPERLEMAH 
B6A 
210 


OPINI RESPONDEN (PERSEN) 
MEMPERLEMAH 


69,0 
65,1 


jaran pemerintah 
melalui peni- 

radilan korupsi 
tatan Litbang 


p pe 
ari 


pidana korupsi 
n lebih dari 20 ter- 


dakwa koruptor, terdiri dari ke- 
pala daerah, anggota DPRD, dan 


ja merun- 
kan KPK, 
» telah me- 


per 


d 


secara khusus, publik survei ini 
menyebutkan, partai penguasa 


paling gencar ber- 


usaha melemahkan KPK. 


(LITBANG KOMPAS) 


II. DUKUNGAN PUBLIK 


Imber: Litbang "Kompas" 


ENANG 


A.A Melawan Pelemahan KPK 
KASI REAKSI DUKUNGAN 
Pa DPR menolak pembangunan Koalisi Masyarakat Sipil 
USAI gedung KPK mengumpulkan koin untuk 
sg pembangunan gedung baru KPK. 
Sejak 29 Juni 2012-31 Juli 2012 
terkumpul lebih dari Rp 320 juta, 
Menurut'Ar DPR mengusulkan revisi UU - Berbagai kelompok masyarakat 
n PIK Ka Bt Nomor 30 Tahun 2002 tentang mendukung pemberantasan 
KPK yang menghilangkan. korupsi oleh KPK: Sekjen 
wewenang penuntutan dan Konfarensi Wali Gereja 
menyadap harus izin pengadilan Indonesia, ulama, Ketua 
Dibubarkan ILidak tahu - Polri menolak penggeledahan Mahkamah Konstitusi, Rektor 
In maa Kan KP AN masa yaa 
1 - Polri melakukan penyidikan - 1 D. 
TIDAK TAHU sendiri sa budayawan, aktivis 
89 Polri menarik 20 penyidik yang aa Ka dbutumah 
bertugas di KPK 
1g | £ - Lebih dar 21000 orang memberi 
dukungan lewat Petisi di dunia 
maya www.change.org/serahkan 
ke KPK 
- Game "Berburu Koruptor" oleh 
Ne762 Indie Studio, Tasikmalaya 
IDINLID "stode Jejak Pendapat 
Penguatan pendapat meal tlpon In iseengpraon Litbang "Kamp" tangga 2628 Saptmby 2012 Sebanyak 763 smondan 
minim bersin Lyn pin ser acak menngnulan meta enakan apa frp Belo ear Neon 
Pertama dl Jarta, Bandang: Yegyalata. polo Semarang, Surabaya Plenbing Medan, Makasar, Manado, Pontiana Banjrmasn, 
120 Aan Dohoasa Jaran sentana daan kate etantan ain atak bronerion Kengdunekan metode bad Ui kana 95 
97 Deraen Nrbencunikan peneltan 9/26 persen, Mesbun demikian kesalahan di ar pencuikan dimungkinkan terjal, Has jak 
, 


pendajat Ini tidak dimaksudcan untuk mawakil pendapat seluruh masyarakat negeri In, 
Sur 


DICKY 


Penyadapan Terbukti Membongkar Korupsi 


ewenangan KPK jelas disebutkan dalam 
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Ta- 

I Ga 2002 tentang KPK yakni dalam 
melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan, KPK berwenang menyadap 
dan merekam pembicaraan. Namun, dalam 
draf yang dibuat Komisi III beberapa waktu 
lalu disebutkan, KPK harus punya izin tertulis 
dari pengadilan negeri saat menyadap, Jika 
mendesak, KPK diberikan tenggat 1 x 24 j 
pascapenyadapan untuk mendapatkan izin itu, 

Menurut Ketua Komisi III DPR Gede Pasek 
Suardika, kekuasaan itu perlu diatur meski pe- 
nyadapan tetap dibutuhkan KPK. Tak hanya 
itu, upaya pemangkasan kewenangan penya- 
dapan juga dilakukan melalui Rancangan Per- 
aturan Pemerintah tentang Tata Cara Inter- 
sepsi atau Penyadapan yang disusun Kemen- 
terian Komunikasi dan Informatika tahun 
2009. Salah satu isinya adalah keharusan me- 
minta pengadilan sebelum menyadap. 

Sejatinya, penyadapan KPK terbukti mampu 
membongkar praktik korupsi. Dengan tekno- 
logi penyadapan yang dimilikinya, KPK ber- 
hasil menangkap jaksa Urip Tri Gunawan ka- 
rena menerima uang Rp 6 miliar dari Artalyta 


Suryani. Pemberian uang itu terkait dengan 
diterbitkannya surat perintah penghentian pe- 
nyelidikan kasus bantuan likuiditas Bank In- 
nama Sjamsul Nursalim. Di Peng- 
k Pidana Korupsi Jakarta, Jaksa 
Urip divonis 20 tahun pe dangkan Ar- 
alyta divonis 5 tahun penjara. 
lain yang terbongkar berkat penya- 
korupsi yang melibatkan sejum- 
lah pol ayan seperti suap Al Amin 
Nur ution oleh Sekretar 
paten Bintan Azirwan, kasus pengadaan kapal 
patroli di Departemen Perhubungan yang me- 
nyeret politisi Bulyan Royan, dan kasus suap 
dalam pembahasan dana stimulus di Indonesia 


dapan 


pan pula yang berhasil menguak du- 
ayasa terhadap dua pimpinan KPK, 
Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. 
Lewat rekaman percakapan antara Anggodo 
Widjojo, adik tersangka k: orupsi Anggoro 
Widjojo, dengan pejabat kejaksaan dan kepo- 
lisian yang diperdengarkan di gedung Mah- 
kamah Konstitusi, terungkap rencana krimi- 
nalisasi pimpinan KPK dan praktik mafia per- 
adilan di Indonesia. (ERI/LITBANG KOMPAS) 


BUNGA 


RENDAH 0x. kh 


MULAI 


PT, DIPO STAN FINANCE, 


ADI 


MITSUBISHI 
MOTORS 


»| 
auoot! ii 


SG FREE V-KOOL WINDOW FILM" 


HUBUNGI DEALER RESMI MITSUBISHI: 
Jakarta: « PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Mampang (021) 79188888: Sunter (021) 6506825, 6510900 « PT CIWANGI BERLIAN MOTORS Ciputat (021) 7401448 - PT SETIA KAWAN PAHALA MOTOR Pluit (021) 6624956-60 - PT DWINDO BERLIAN SAMJAYA Bintaro (021) 7458383. 
Bandung: « PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Sukarno Hatta (022) 5403000, 5407000, 5421593 PT SURYA PUTRA SARANA Abdurachman Saleh (022) 6031040 » PT WICAKSANA BERLIAN MOTORS A. Yani (022) 7200555. Semarang: « PT BUMEN REDJA ABADI Arteri Puri Anjasmoro 
(024) 7605506 « PT SUN STAR MOTOR Banyumanik (024) 7464567. Yogyakarta: » PT BOROBUDUR OTO MOBIL Adisucipto Km 7,3 (0274) 486706, 488601. Solo: « PT SUN STAR MOTOR Kol. Sutarto Telp. (0271) 647444, 647835, 648770. Surabaya: « PT SRIKANDI DIAMOND INDAH MOTORS 
Pecindilan (031) 3771000-1: Panglima Sudirman (031) 5348555, 5452966 « PT SUN STAR MOTOR Ngagel (031) 5025 833. Malang: « PT SUN STAR MOTOR Panglima Sudirman (0341) 456592-95. Jember: » PT MAYANGSARI BERLIAN MOTOR Gajah Mada (0331) 484366-68. Denpasar: “ PT BUMEN 
REDJA ABADI Imam Bonjol (0361) 483002-03, 483744. Medan: » PT SUMATERA BERLIAN MOTORS Sisingamangaraja Km 7 (061) 7866868 « PT SARDANA INDAH BERLIAN MOTORS Jend Gatot Subroto (061) 4557800. Padang: » PT SUKA FAJAR Veteran (0751) 32908-07, 34096, 31074, 
Pekanbaru: » PT PEKAN PERKASA BERLIAN MOTOR Jend. Sudirman (0761) 848808 » PT SUKA FAJAR Soekarno-Hatta (0761) 572543-44. Jambi: » PT KERINCI PERMATA MOTORS Kol. Abunjani (0741) 60300, 63087, 63449. Muara Bungo: « PT SUKA FAJAR Jend. Sudirman (0747) 21787, 21786. 
Palembang: » PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Jend. A. Yani (0711) 510585, 512900 - PT BERLIAN MAJU MOTOR KH. Wahid Hasyim (0711) 510858, 515180. Lampung: » PT BUDI BERLIAN MOTOR Haji Mena Km 15 (0721) 709999, 785934 « PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR 
“ PT MAHAKAM BERLIAN SAMJAYA KH. Wahid Hasyim (0541) 771771, 280843, 260363. Pontianak: » PT GEMILANG BERLIAN INDAH Jend. A. Yani II Km 1,2 (0561) 581111, 
583333. Banjarmasin: » PT SUMBER BERLIAN MOTOR Jend. A. Yani Km 10,3 (0511) 4281699, 4281604-09. Makassar: « PT BOSOWA BERLIAN MOTOR Urip Sumoharjo (0411) 444444, 447744. Manado: « PT BOSOWA BERLIAN MOTOR Kairagi, Dimembe (0431) 883856, 862420, 863757. 


Tenggiri (0721) 483000. Balikpapan: - PT MANDAU BERLIAN SEJATI Ring Road (0542) 875479, 875926, 872776. Samarindi 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


Mengapa akses perawatan medis 
yang tepat harus dibatasi? 


Asuransi Kesehatan dari AXA. 
Memudahkan Anda mendapat akses 
perawatan medis yang tepat 

di dalam dan luar negeri. 


/Jaringan luas ahli medis profesional. 
/ Layanan 24 jam dalam bahasa Indonesia. 
/ Brand Asuransi #1 di dunia. 


Selamat datang di dunia 
layanan kesehatan yang baru. 


www.axa.co.id 


redefining / insurance 4 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Minta ”Fatwa” ke MA 


tulah langkah yang dipilih Irjen 
Djoko Susilo. Mantan Kepala 
Korps Lalu Lintas Polri itu 
mangkir dari panggilan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 


Jumat lalu, pengacara Djoko datang ke KPK menyerah- 
kan surat berisi alasan ketidakhadiran Djoko. Juniver 
Girsang, salah satu pengacara Djoko, mengatakan, Djoko 
belum bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang minta 
"fatwa" ke Mahkamah Agung. MA diminta memberikan 
”fatwa” soal keabsahan penggeledahan Markas Korps Lalu 
Lintas Polri serta siapa lembaga yang berwenang menyidik 
kasus korupsi di korps lalu lintas: Polri atau KPK? 

Saat ini, baik KPK maupun Polri sama-sama menyidik 
kasus itu, Ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai 
tersangka, baik oleh Polri maupun oleh KPK. Sesuai dengan 
prinsip hukum, jelas tidak dimungkinkan seseorang diadili 
dua kali untuk kasus yang sama. Itu pelang 

Terjadinya dualisme penyidikan itu sudah diprediksi. 
Namun, Polri tetap ngotot menyidik kasus itu kendati KPK 
sudah terlebih dahulu memulai penyidikan. Harapan pub- 
lik agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaran- 
kan Kepala Polri untuk menyerahkan kasus dugaan korupsi 
di Mabes Polri itu tidak bersambut. Dengan dalih tak mau 
intervensi proses penegakan hukum, Presiden menyaran- 
kan agar KPK dan Kepala Polri bekerja sama, Faktanya, kini 
Djoko mangkir dan minta "fatwa” MA. Padahal, sebelum- 
nya Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo berjanji 
mendukung KPK dalam pengungkapan kasus korupsi 
pengadaan alat simulasi mengemudi 

Secara yuridis, langkah Djoko sah saja. Namun, jika 
mengacu pada UU No 14/1985 tentang Mahkamah Agung 
ataupun perubahannya, tak dikenal istilah "fatwa”. Pasal 37 
UU No 14/1985 menulis, "Mahkamah Agung dapat mem- 
berikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta 
maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain”. 
Jika "pertimbangan hukum" itulah yang dimaksud sebagai 
"fatwa", UU menyebutkan, pertimbangan hukum itu di- 
berikan kepada lembaga tinggi negara, Status "pertim- 
bangan hukum” itu juga lak mengikat. 

Dualisme penyidikan harus diselesaikan, Kita berpen- 
dapat, Mahkamah Konstitusi-lah yang bisa menuntaskan 
kasus itu. MK terbukti mampu menjadi lembaga penyelesai 
masalah yang terkait dengan sengketa konstitusionalitas. 
Terakhir, MK memutuskan pemeriksaan kasus korupsi 
terhadap kepala daerah tak membutuhkan izin presiden. 

Kita berharap, MK menyudahi adu kuat KPK dan Polri 
yang kian tidak produktif. MK bisa masuk melalui per- 
mintaan uji materi sejumlah aktivis antikorupsi yang 
meminta MK memberikan tafsir terhadap Pasal 50 UU 
KPK. Dalam pasal itu disebutkan, dalam hal Komisi 
Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidik- 
an sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian atau 
kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. 

Putusan MK yang final dan mengikat diharapkan segera 
menyudahi adu kuat KPK-Polri yang berkembang sangat 
tidak produktif bahkan destruktif bagi bangsa ini! 


Pergolakan Elite China 


arier politik Bo Xilai, salah satu 
tokoh berpengaruh dan 
ambisius Partai Komunis China, 
benar-benar dimatikan oleh 
berbagai tuduhan kriminal. 


Mantan Menteri Perdagangan dan pemimpin PKC ca- 
bang Megapolitan Chongging di China barat laut itu 
dipastikan akan segera menghadapi pengadilan. Upaya 
mendongkel Bo memuncak hari Jumat lalu ketika Politbiro 
PKC mengumumkan tokoh berusia 63 tahun itu dikeluar- 
kan dari partai karena menerima suap dan skandal seks 
selama berada di pemerintahan dan partai. 

Tokoh populer itu semakin dipojokkan oleh kasus 
istrinya, yang dituduh membunuh seorang pengusaha 
Inggris dalam sebuah persengketaan bisnis. Namun, para 
pendukung Bo, terutama di Megapolitan Chongging, me- 
gala tuduhan yang ditimpakan atas tokoh itu sebagai 
gian intrik politik dalam pertarungan kekuasaan PKC. 

Sulit disangkal, Bo merupakan salah satu tokoh PKC 
yang disebut-sebut pantas menjadi anggota tetap Politbiro 
partai. Sejak tahun 2007, Bo sudah menjadi anggota tidak 
tetap Politbiro. Sebelum proses regenerasi kepemimpinan 
partai, termasuk anggota Politbiro, dilakukan 8 November 
mendatang, peluang Bo melangkah maju dalam posisi 
struktural di partai benar-benar ditutup rapat. 

Sesungguhnya Bo sudah dihukum sejak bulan Maret lalu 
ketika diberhentikan sebagai anggota Politbiro dan sebagai 
ketua cabang PKC di Megapolitan Chongging. Atas dasar 
itu, berbagai kalangan terkejut ketika PKC hari Jumat lalu 
mengumumkan pemecatannya dari partai, ditambah de- 
ngan serangkaian tuduhan kriminal. 

Para pengamat cenderung berpendapat, Bo terpaksa 
dipecat dan dituduh bertindak kriminal karena populari- 
tasnya tidak juga turun sekalipun sudah diberhentikan dari 
berbagai jabatan bulan Maret lalu. Sulit disangkal, popula- 
ritas Bo memang melesat sejak memberantas tanpa kom- 
promi berbagai organisasi kejahatan di Chongging. Namun, 
Bo tidak dapat menyembunyikan pula ambisinya dalam 
upaya meraih posisi yang lebih tinggi dalam partai dan 
pemerintahan. Ambisi seperti ini dinilai tak sesuai dengan 
tradisi partai yang menganut satu sistem komando. 

Sorotan tajam juga diarahkan ke Bo karena ia terkesan 
konservatif dan represif. Bo dianggap ingin menghidupkan 
kembali pola pendekatan era Mao Zedong yang represif 
dalam pembangunan. Ambisi politik Bo yang begitu telan- 
jang, ditambah semangat konseryatisme yang mencolok, 
membuat kelompok elite reformis, seperti Presiden Hu 
Jintao dan PM Wen Jiabao, sungguh terusik. 

Sekalipun China sudah semakin jauh melakukan ber- 
bagai pembaruan, sisa-sisa kekuatan konservatif memang 
masih ada, seperti terlihat pada Bo. Dapatlah dikatakan, 
terpentalnya Bo dari PKC dan pemerintahan lagi-lagi 
memperlihatkan kemenangan kelompok pembaru dalam 
pertarungan kekuasaan di China. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 


Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 


Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 

Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Menghapus Korupsi 


Oleh MOCHTAR NAIM 


ari mana harus dimulai? 
D Jika pertanyaan ini di- 

ajukan kepada seorang 
sosiolog yang menekuni masa- 
lah-masalah patologi sosial, ja- 
wabnya sama seperti yang di- 
berikan oleh dokter dalam 
menghadapi pasiennya. 


Korupsi dan derivatifnya—kolusi, nepo- 
tisme, despotisme—adalah penyakit ma- 
syarakat, Oleh karena itu harus dimulai 
dengan melakukan diagnosis, yaitu men- 
cari penyebab dari penyakit itu. Jika pe- 
nyebabnya sudah ditemukan, penyebab- 
nya itulah yang diangkatkan melalui tera- 
pi-terapi penyembuhan dan dengan resep 
obat-obat yang tepat, 

Pertanyaan, dapatkah korupsi sebagai 
penyakit masyarakat itu diangkat? Jawab- 
nya, sama seperti dokter menjawab perta- 
nyaan pasiennya: Insya Allah, dapat! Ke- 
cuali kalau penyakitnya sudah lajat, sudah 
sangat payah, memang tidak bisa disem- 
buhkan lagi. Yang ditunggu adalah kemati- 
an. Bukankah kematian masyarakat akibat 
korupsi sudah kita temukan di mana-ma- 
na dalam lembaran sejarah? Kuburannya 
pun bertebaran di mana-mana. 

Memang, penyakit masyarakat bern: 
ma ”korupsi” itu telah ada sejak manusia 
ada. Secara potensial inheren ada pada tiap 
manusia. Namun, manusia itu disebut 
manusia karena dia berusaha melawan 
dan memerangi sifat-sifat buruk (say 
jelek (awwamah), dan kesetanan' 
thaniyyah)-nya dengan petunjuk-petunjuk 
Ilahi dan akal sehatnya. Itu sebabnya, 
dalam Islam, keimanan dan ketakwaan 
harus senantiasa diperbarui dan diper- 
kuat. Perjalanan hidup seseorang tak per- 
nah berupa garis lurus yang terus me- 
nanjak atau terus menurun, tetapi ke- 
duanya. Itu sebabnya kenapa ada orang 
yang pada mulanya baik, lurus, jujur, tidak 
korupsi, tetapi akhirnya jelek dan menjadi 
koruptor bi Begitu juga sebaliknya. 

Karena itu, dari segi pendekatan psiko- 
teologis dan dari tinjauan mikrokosmis ini, 
penyembuhan penyakit korupsi dan an- 
tek-anteknya—betapapun luas dan meru- 
yaknya—harus dimulai dari diri. 

Pendekatan bersifat kejiwaan yang di- 
mulai dari diri, bagaimanapun, harus dila- 
kukan karena yang sakit itu sesungguhnya 
adalah jiwa. Penyakit jiwa terapinya ter- 
utama agama. Tak ada terapi kejiwaan 
yang lebih ampuh dan lebih menyentuh 
kecuali pendekatan kejiwaan bernuansa 
keagamaan, Dalam psiko-terapi yang ber- 
nuansa keagamaan, manusia yang telah 


HANDINING 


terputus talinya dengan Sang Penciptanya 
dihubungkan kembali sehingga dia me- 
rasakan ada pihak lain selain dirinya yang 
akan membantu dia, yaitu Sang Pencipta. 


Multilevel dan multifaset 


Bagaimanapun, manusia tidak sendiri 
hidup di dunia ini, Dia tak akan survive dan 
ada kalau tak ada manusia lain bersama- 
nya. Di tengah-tengah masyarakat inilah 
dia hidup. Korupsi itu ada dan baru ada 
ketika dia hidup bersama masyarakatnya. 

Pada dimensi bersifat makrokosmis 
yang berorientasi kemasyarakatan ini, ma- 
ka korupsi yang tadinya bersifat individual 
sekarang juga bersifat sosial, bahkan kul- 
tural. Sekarang kaitannya tak hanya pada 
diri orang per orang, juga pada sistem 
yang berlaku dan corak kebudayaan 
yang dianut, Ini yang membedakan ada 
masyarakat yang bisa mengendalikan laju 
fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme 
itu, dan ada yang terbawa hanyut ka- 
renanya. 

Fenomena koru pada anal 
pertama bisa dibagi dua menurut corak 
sistem, lembaga, dan budaya yang berlaku. 
Pertama, bercorak demokratis, egaliter, 
dan menempatkan hukum berdiri di 


, dan menempatkan pengua 
di atas hukum. Secara hipoti 
atakan: yang pertama laju korupsiny 
rendah dan terkendali, yang kedua laju 
korupsinya tinggi dan tak terkendali. 
Bukti historis-empirik dan aktual dari 
negara-negara yang melaksanakan corak 
pertama ada di mana-mana. Begitu pun 
contoh corak kedua. Negara-negara ter- 
belakang dan dunia ketiga yang sedang 
bergulat menyelesaikan dirinya dan yang 
telah melewati puncak perkembangan dan 
kemajuannya relatif akut korupsi, kolusi 
dan nepotismenya. Sementara negara-ne- 
gara maju yang demokratis, terbuka, dan 


menempatkan hukum di atas semua orang 
dan semua kepentingan umumnya KKN- 
nya—kalau ada—terkendali dan rata-rata 
di bawah ambang toleransi. 

Sekarang ke pangkal kaji: dapatkah se- 
mua ini dihapus? Kalau dapat, dari mana 
harus dimulai? Tentu saja dapat kalau 
memang kita mau menghapusnya! Semua 
itu lalu harus dimulai dengan azam yang 
kuat, dengan tekad dan iktikad yang bulat 
dan menyatakan perang sampai ke akar- 
akarnya. Niat dan azam yang kuat ini tentu 
harus dibarengi perbuatan nyata yang 
konkret dan terprogram. Pendekatannya 
pun harus bersifat multifaset, multilevel, 
dan terpadu secara berkesinambungan. 

Sedikitnya ada empat pendekatan mul- 
tilevel yang secara serempak dan terpadu 
harus dilakukan: pendekatan struktural- 
sistemik, pendekatan kultural, pendekatan 
keagamaan, dan pendekatan suri teladan 
dari para pemimpin. 

Dengan pendekatan struktural-siste- 
mik berarti semua perangkat hukum dan 
pelembagaan dalam rangka pemberantas- 
an korupsi harus disiapkan. Undang-un- 
dang yang dikeluarkan harus bersanksi 
berat. Adapun yang dikejar dengan cara 
capital punishment ini: pelajaran bagi kha- 
layak ramai agar tidak mencoba-coba me- 
lakukannya. 

Di balik semua perangkat hukum ini 
tentu saja adalah perlakuan hukum yang 
sama dan tidak memihak. Hukum harus 
ditempatkan di atas semua orang, go- 
longan, dan kepentingan tanpa pilih kasih. 
Jika ini berjalan, korupsi dan tindak ke- 
jahatan lain apa pun akan berkurang. 
Tukum juga akan berjalan secara cfek- 
tif jika sistem kontrol yang bersifat timbal 
balik dihidupkan kembali. Prinsip trias 
politika adalah sebuah keniscayaan yang 
mau tak mau memang harus dihidupkan 
dan diberlakukan kembali. Lembaga ek- 
sekutif, legislatif, dan yudikatif di samping 
setara juga harus bersifat saling mengon- 
trol dan saling mengingatkan. 


Pendekatan kultural 


Pendekatan kultural tak kalah penting 
dalam upaya menghapus korup: 
tuntas dan total. Seperti dimaklumi, pe- 
nyebab utama maraknya KKN di bumi 
Indonesia—terutama selama Orde Baru 
dan Lama—adalah karena kita kembali ke 
dunia lama kita yang sesungguhnya sudah 
tidak cocok lagi dengan kebutuhan hidup 
sekarang. Penghalang utama adalah kultur 
bangsa kita sendiri yang selama berabad- 
abad hidup secara akrab dengan korupsi, 
kolusi dan nepotisme itu. 

Peranan sebagai perantara yang di- 
mainkan oleh kelompok keturunan asing, 


khususnya China, dalam perdagangan un- 
tuk kepentingan keraton berlanjut sampai 
hari ini dalam jumlah dan skala yang 
makin besar. Kehidupan para priayi yang 
lebih memilih hidup senang tanpa ber- 
payah-payah telah menyebabkan kolusi 
dan nepotisme menjadi bagian tak ter- 
pisahkan, bahkan telah membudaya dari 
kehidupan feodal di bumi Indonesia. 
Dengan pendekatan kultural, struktur 
pemerintahan dan kekuasaan yang dijiwai 
oleh semangat feodalisme itu harus dikikis 
habis. Kita harus menyatakan perang ter- 
hadap feodalisme dan nepotisme itu sen- 
diri. Dengan memberlakukan dan meng- 
gantikannya dengan sistem demokrasi, di 
mana rakyat yang berdaulat—bukan raja 
atau presiden—maka feodalisme dan mn 
potisme yang telah berurat berakar itu 
diharapkan akan hapus pada waktunya. 
Lalu, seperti telah disinggung di atas, 
pendekatan agama. Apa pun corak pen- 
dekatan yang dilakukan—struktural-siste- 
mik, hukum, kelembagaan dan kebuda 
yaan—jika tak dijiwai semangat keagam: 
an, orang hanya takut korupsi karena ada 
undang-undang, ada polisi, dan ada sanksi 
hukum yang sifatnya formal, Semua itu, 
seperti selama ini, bisa dibeli dan dikela- 
bui. Adapun yang bisa menahan diri kita 
untuk tidak korupsi yang ternyata jauh 
lebih efektifjustru adalah pertahanan yang 
ada dalam diri sendiri. Pertahanan itu 
namanya agama, walau yang keluar dalam 
bentuk norma, sikap, dan perilaku. Melalui 
ajaran-ajaran keagamaan ini, orang lalu 
tertahan untuk melakukan apa-apa yang 
tidak baik dan menyalahi hukum. Sanksi 
agama yang melekat dalam diri orang per 
orang bisa lebih ampuh dan lebih efektif 
i hukum mana pun. Praktik 
satu contoh betapa tanpa 
dilihat oleh siapa pun orang tak akan 
makan-minum yang membatalkan puasa. 
Komponen keempat, walau bukan yang 
terakhir, teladan yang baik dari para pe- 
mimpin. Adagium dalam Islam, "mulailah 
dari dirimu sendiri”, sangat tepat dan 
berlaku dalam contoh keteladanan ini. 
Apatah lagi dalam Islam tiap orang adalah 
pemimpin, dan pemimpin itu bertanggung 
jawab terhadap yang dipimpinnya. 
Namun, kombinasi dari semua ini se- 
cara terpadu, multilevel, dan multifaset 
tentu lebih menjamin terkikis habisnya 
praktik dan budaya korupsi di bumi Indo- 
nesia, Jika dikerjakan dengan sungguh- 
sungguh, seperti yang kita lihat dengan 
contoh teladan dari negeri-negeri jiran, 
dalam satu generasi yang sama sudah akan 
terlihat buktinya. 


MOCHTAR NAIM 
Sosiolog 


inerja dan karya 
K pemimpin demo- 
kratik memang tak 


otomatis dan mutlak jadi 
tanggung jawabnya sendi- 
ri. Namun, sah saja bagi 
publik bila mengaitkan ki- 
nerjanya dengan berbagai 
kenyataan yang ada. 
Sebutlah seperti distorsi in- 
tegrasi dan irelevansi serta ab- 
sensi kebijaksanaan publik, di 
samping rentannya koordinasi 
pemerintahan secara horizontal 
dan vertikal dengan krisis politik 
dan pemerintahan Indonesia. Ti- 
dak terbantahkan bahwa hal itu 
merupakan konsekuensi dari kri- 
sis pemimpin dan kepemimpin- 


an politik, baik secara kuantitatif 


maupun kualitatif. 


Isis kuantitas pemimpin po- 
litik terbaca dari keterbatasan pi- 
lihan saat pengurus ormas dan 
parpol serta pejabat institusi pe- 
merintahan menyeleksi tokoh 
untuk dijadikan bakal calon dan 
calon pemimpin lembaga ber- 
sangkutan. Pemahaman searah 
juga diperoleh dari laporan sur- 
veyor tentang tingkat kepercaya- 
an publik terhadap tokoh dan 
pemimpin politik: yang daftar ti- 
dak lebih dari belasan nama. 

Sementara itu, krisis kualitas 
pemimpin politik bukan saja ter- 
jelaskan oleh penampilan tidak 
pantas atau berlebihan dari ber- 
bagai anggota institusi pemerin- 
tahan dan tokoh masyarakat, le- 
bih dari itu terungkap pula dari 
pemikiran dan keputusan serta 
tindakan mereka yang tidak me- 
menuhi standar minimal nega- 
rawan sekalipun. 

Memang ironis! — Tatkala 
2830-an juta penduduk dengan 
kondisi bebas bermobilitas seca- 
ra horizontal dan vertikal, Indo- 
nesia malah kelangkaan bakal 
dan calon pemimpin politik. Ten- 
tu saja dapat dikemukakan ber- 
bagai penyebabnya. 

Pertama, kaderisasi pemimpin 
yang tidak saja masih diselengaa- 
rakan secara tradisional (baca: 
magang), tetapi juga terabaikan. 

Kedua, sistem perekrutan ma- 
sih andalkan hubungan personal 
dalam lingkaran kelompok atau 
golongan elite sehingga pemim- 
pin berwawasan sempit (elitis). 

Ketiga, sejak pengaderan sam- 


Mobilitas Pemimpin Lokal 


pai perekrutan tak diberlakukan 
standar kriteria kurikulum dan 
keberhasilan yang telah diberla- 
| yaitu in- 


kukan secara universe 


mimpin harus mengandalkan ke- 
kuatan pisik dan karisma atau 
materi untuk berkuasa dan atau 
mempertahankannya. 

Keempat, sistem penggantian- 
nya—yang merotasi dan mere- 
generasi pemimpin—tidak kon- 
sisten berdasar aturan main baku 
yang rasional dan adil. Kelima, 
basis kekuatan politik pemimpin 
masih bersifat acak dan sempit. 

Pengalaman hampir satu sete- 
ngah dekade reformasi sudah cu- 
kup membuktikan, strategi kon- 
vensional tak cukup bermakna 
untuk menanggulangi masalah 
kelangkaan pemimpin politik 
dan inefektivitas kepemimpinan- 
nya. Setiap menjelang pemilu di 
era Reformasi, dilakukan per- 
ubahan kepartaian dan kepemi- 
luan melalui revisi perundang- 
undangan politik. Namun, masa- 
lah yang dihadapi tidak terku- 
rangi. Oleh karena itu, sudah sa- 
atnya untuk mengkreasi sistem 
baru atau alternatif untuk mem- 
persiapkan dan menyaring calon 
pemimpin, dengan membesar- 
kan sumbernya dan mengefektif- 
kan kompetisi penyaringannya. 


Memperbesar potensi 

Sejauh ini sistem perekrutan 
dan seleksi pemimpin politik 
konvensional dimonopoli parpol. 
Mereka memanfaatkan satu dari 
dua fungsi utama pemilu parle- 
men atau pilpres/pilkada, yaitu 
memenangi kompetisi posisi ke- 
pemimpinan politik. Karena itu 
prosesnya dilangsungkan secara 
berlapis, sesuai peringkat peme- 
rintahan negara: kabupaten/ko- 
ta, provinsi, dan nasional. 

Tahapannya dimulai dari pe- 
netapan calon oleh DPP partai, 
berlanjut ke pendaftaran calon ke 
KPU sebelum menjalani kam- 
panye, diakhiri tahap penyerahan 
suara dan penentuan pemenang. 
Tidak diberlakukan syarat krite- 
ria kapabilitas calon, tetapi amat 
mementingkan syarat adminis- 
tratif yang terperinci sebagai wu- 
jud formalisme demokrasi. 

Hasil pilpres era Reformasi 
menunjukkan, sistem perekrutan 
dan seleksi konvensional gagal 
menghasilkan pemimpin trans- 
formatif yang dibutuhkan untuk 


Oleh ARBI SANIT 


memajukan Indonesia secara op- 
timal. Kecenderungan itu hadir 
karena secara hakiki pemilu di- 
rancang berwatak non atau semi- 
kompetitif, tertutup di arena le- 
vel pemerintahan dengan pema- 
in terbatas dan tak transparan, 

Fakta terkait keunggulan Joko 
Widodo—yang sedang menjabat 
Wali Kota Solo—dalam Pilkada 
DKI Jakarta 2012 menginspirasi 
i cm perekrutan dan 
seleksi pemimpin politik nz 
nal. Dasarnya adalah asumsi bah- 
wa gubernur Jakarta dekat atau 
ada dalam lingkaran pemimpin 
politik nasional. 

Untuk ukuran Indonesia, pe- 
mimpin lokal sekaliber Joko Wi- 
dodo bisa jadi puluhan, bahkan 
ratusan. Mereka tokoh pilihan 
dan atau ”panutan” rakyatnya 
selama tahunan, sering kali 
berkuasa melebihi satu periode. 
Sejauh ini potensi besar itu di- 
sia-siakan karena elite dan pe- 
nguasa nasional yang tertutup 
dan arogan. 

Jika menggunakan jalur kon- 
vensional, pembesaran potensi 
bakal dan calon pemimpin nasio- 
nal dengan mobilitas pemimpin 
lokal harus diproses melalui dan 
oleh parpol. Akan tetapi, konser- 
vativisme elite partai yang dila- 
tari kepentingan untuk melang- 
gengkan kekuasaan akan meng- 
ganjal perubahan yang dibutuh- 
kan tersebut. 

Oleh karena itu, dapat dipilih 
cara "pencarian bakat” nonpar- 
tisan, sebagaimana direncanakan 
oleh kalangan intelektual nasio- 
nal bar ru ini. Namun, cara 
itu bisa jadi tidak efektif karena 
kelanjutan prosesnya dikemba- 
likan ke mekanisme kepartaian 
dan pasar pemimpin politik. 

Alternatif lain adalah semi- 
partisan, yaitu mobilisasi pemim- 
pin lokal ke tingkat nasional atas 
prakarsa lembaga masyarakat in- 
dependen atau organ parpol. Ca- 
ra semipartisan ini berproses d: 
lam bentuk kombinasi sosialisasi 
atau "pemasaran politik” dengan 
survei pengenalan dan penerima- 
an serta popularitas tokoh atau 
pemimpin lokal yang berminat 
jadi bakal capres atau cawapres. 
Selanjutnya, bakal calon yang ke- 
populerannya berpotensi meme- 
nangi pilpres dikembalikan ke 
proses politik partisan. Namun, 
akan lebih baik bila amendemen 
UUD lanjutan memberikan pe- 
luang bagi aktivitas nonpartisan 


mempromosikan pasangan ca- 
pres independen. 


Kompetisi cerdas 

isi kampanye, termasuk 
n politik", pemilu In- 
donesia dinilai tak cerdas, Bukan 
saja tidak memberikan pilihan 
rasional kepada pemilih, juga ka- 
rena berfokus pada pembangun- 
an citra politik calon. 

Inovasi politik cerdas dapat 
diwujudkan dengan "pemasaran 
politik” berbasis kompetisi ter- 
buka tentang profil dan rekam 
jejak integritas dan pengalaman 
kepemimpinan serta visi bakal 
capres atau cawapres. Untuk me- 
menangi kompetisi terbuka, ba- 
kal calon harus membuktikan 
perkembangan — kecerdasannya 
dengan mengandalkan "pema- 
saran politik”, yang prosesnya 
mengutamakan diskusi kritis dan 
dialog antarbakal dan calon. 

Untuk memilih bakal dan ca- 
lon dengan cerdas, calon pemilih 
harus membanding dan menyim- 
pulkan berdasar manfaat terting- 
gi yang paling bisa diharap dari 
bakal dan calon. Dengan sendiri- 
nya komunikasi politik cerdas itu 
bisa mereduksi kebutuhan dana 
non-administratif. Hanya saja, 
pelembagaan inovasi politik itu 
perlu ketegasan substansi hukum 
dan penegakannya. Tegas mem- 
batasi kebutuhan dana dan peng- 
gunaan dana hanya untuk keper- 
luan riil administrasi kampanye 
dan pemilihan. Juga tegas men- 
jatuhkan sanksi terhadap pelang- 
gar, mulai dari bakal calon, poli- 
tisi partai pendukung, sampai pa- 
sangan capres sekalipun. 

Berbeda dengan prosedur 
konvensional yang fokus pada 
fungsi pilpres untuk menghasil- 
kan pemenang, inovasi pemilu 
memperkuat peran pilpres seba- 
gai mekanisme pembentukan 
dan atau pematangan kepemim- 
pinan politik secara khusus. Ca- 
ranya melalui proses pra-pemilu 
yang lazim dikenal sebagai pe- 
milu pendahuluan, 

Urgensinya, pertama, meng- 
atasi kelangkaan bakal dan calon 
pasangan presiden. Kedua, pemi- 
nat tersaring melalui kompetisi 
intrakoalisi partai yang merasa 
siap memenangi pilpres berdasar 
perkiraan porsi pemilih yang 
mencukupi untuk memenangi ja- 
batan presiden. Ketiga, peme- 
nang kompetisi politik bakal ca- 
pres intrakoalisi ditentukan ber- 


ggulan rekam jejak 
tentang profil, integrit kapa- 
bilitas kepemimpinan, visi, dan 
kerangka program dalam debat 
politik terbuka. 

Keempat, substansi debat an- 
tarbakal capres menyediakan pi- 
jakan bagi calon pemilih untuk 
menetapkan pilihan. Kelima, pra- 
pemilu bukan saja melembaga- 
kan kompetisi politik rasional, 
juga melatih calon dan pemilih 
berpolitik cerdas dalam ruang 
dan waktu yang mencukupi. 

ARBI SANIT 
Institut Kepemimpinan 
dan Sistem Politik Indonesia 


POJOK 


KPU DKI: Jokowi-Ba- 
suki, gubernur dan wa- 
gub Jakarta terpilih. 

Widodo-Basukt-slamet! 


- 


Setelah ada tekanan 
publik, DPR mulai go- 
yah soal revisi UU 
KPK. 

DPR itu wakil rakyat 
atau wakil kepentingan 
kantong sendiri, sih? 


- 


Sanksi atas sekolah 
yang terlibat tawuran 
pelajar di Jakarta be- 
lum dilakukan. 
Setahap-setahap asal 
Jangan "hangat-hangat 


2 


cirit ayam”! 
. 


Indonesia salah satu 
negara yang menarik 
minat tinggi investor 
asing. 

Semerdu lirik rayuan 
pulau kelapa! 


mg 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


OPINI 


REDAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Larangan Memotret 
di Stasiun KA Tanjung Priok 


keluarga mengunjungi Stasiun Kereta Api 

Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kami ingin 
melihat dan belajar sejarah bangunan peninggalan 
Belanda tersebut dan sekaligus memotret stasiun 
kuno yang sudah menjadi bangunan cagar budaya. 


jp) ada Rabu, 22 Agustus 2012, saya bersama 


Namun, 


at tiba di sana pukul 07.00, kami dicegat para 
satpam yang melarang untuk memotret, padahal pemot- 
retan hanya untuk kepentingan pribadi. Kebetulan ada 
suami, anak, dan keponakan saya yang senang memotret. 

Saya protes karena bangunan tersebut adalah aset negara 
dan menjadi area publik. Sebagai warga negara yang mem- 
bayar pajak, saya merasa punya hak untuk menikmati dan 
memotret Stasiun KA Tanjung Priok. 

Para petugas satpam tetap bersikeras bahwa saya harus 
memperoleh izin dari kepala stasiun di Kota. Aturan mana 
pula yang menjadi acuan, apalagi potret bangunan Stasiun 
KA Tanjung Priok sudah ada di berbagai situs internet. 

Sebagai bangunan cagar budaya, stasiun tersebut tentu 
akan menarik minat orang bahkan turis untuk datang 
melihat dan memotret, Mengapa malah dilarang? Bukankah 
kedatangan turis bagus untuk menggerakkan perekonomian 
rakyat di lingkungan sekitarnya? 

Saya mengimbau kepada yang berwenang di PT Kereta 
Api Indonesia untuk lebih bijak mengelola aset dan mem- 
perluas wawasan para petugasnya. 


ar 


FITHRIE FIRDAUS 
Jalan Delman Elok 4, Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan 


Ucapan Selamat RI”, "Dirgahayu RI ke-67”, dan 

ega "Dirgahayu Indonesia ke-67” 

Tidak Tepat Kamus Besar Bahasa Indo- 
Membaca iklan ucapan Sela- — nesia mem gahayu 


mat bagi Bangsa dan Negara kita 
yang tahun 2012 berusia 67 ta- 
hun di Kompas (16/8), saya ter- 
cenungdan bertanya dalam hati. 
Mengapa dari 13 iklan yang ter- 
muat hanya tiga yang tata ba- 
hasanya baik dan benar, 


sebagai "berumur panjang 
hingga sebenarnya kita cukup 
mengucapkan "Dirgahayu RI” 
tanpa perlu mencantumkan 
atau menyebutkan angka tahun 
dalam u 

Selain ucapan-ucapan tadi, 

Kesepuluh iklan lainnya— ada pula ucapan lain yang ber- 
termasuk di antaranya berasal bunyi "Selamat Hari Kemerde- 
i beberapa badan usaha milik 1 RI ke-67”. Ini pun menjadi 
terkemuka dan bahkan ah kaprah karena adakah le- 
salah satunya dari Kompas—  bih dari satu buah Republik In- 
menggunakan kalimat-kalimat donesia di Nusantara ini 
yang tidak tepat. hingga kita perlu mengucapkan 

Misalnya "Dirgahayu ke selamat se spesifik kepada 


republik yang ke-67? 
Marilah kita mensyukuri ke- 
merdekaan kita dengan semakin 
baik dan benar, serta dengan 
penuh kebanggaan mengguna- 
kan bahasa persatuan kita. Ba- 
hasa Indonesia. 
JAKIN LAKSANA HIDAJAT 
Jalan Perintis Kemerdekaan 
66, Kota Magelang, 
Jawa Tengah 


Multidekoder 


Indovision 

Bermasalah 
Indovision sangat gencar 

mempromosikan iklan multide- 


koder, tetapi sayang tidak di- 
sertai dengan sistem pelayanan 
yang baik. 


baru menggunakan 
multidekoder, terdiri dari 1 kar- 
tu utama dan 2 kartu tambahan, 
sejak 7 Juli 2012. Namun, sejak 
15 Agustus dua kartu tambahan 
tidak dapat beroperasi. Pesan 
yang muncul di layar adalah 
rtu tayang ini tidak tero- 
Namun, kartu utama 
tidak bermasalah. 

Nomor pelanggan saya 
30101013795x, ber- 
kali-kali menghubungi Call Cen- 
ter Indovision dan mendapat 
penjelasan bahwa kerusakan ini 
karena ada perubahan sistem. 
Sayangnya untuk program kartu 
tambahan sistemnya belum up 
date sehingga kartu tambahan 
tidak terbaca, 

Semua petugas operator ha- 
nya menjawab masalah akan 
diproses 1 x 24 jam. Saya di- 
minta menunggu dan membi- 
arkan posisi dekoder dalam ke- 
adaan hidup. 

Sebagai pelanggan, saya ke- 
arena sudah berlanggan- 
k tahun 2007 dan selalu 
tepat waktu dalam pembayaran. 
Sampai kapan harus menunggu 
karena tidak ada konfirmasi apa 
pun dari pihak Indovision, se- 
mentara saya yang dirugikan. 

Jika tidak siap dengan prog- 
ram multidekoder, jangan me- 
nawarkan kepada pelanggan. 

TFAHRIA 

Jalan Kemuning IV B 

Nomor 43, Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan 


Ekonomi Inkonstitusional 


Oleh REVRISOND BASWIR 


ralihan kekuasaan 

Pp dari rezim Soekar- 

no kepada rezim 
Soeharto tidak dapat ha- 
nya dimaknai secara po- 
litik. Peristiwa itu juga 
wajib dimaknai secara 
ekonomi. Menyusul keja- 
tuhan Soekarno, pemerin- 
tahan Soeharto pun 
menggeser bandul per- 
ekonomian Indonesia dari 
”kiri” ke ”kanan”. 


Padahal, Pasal 33 UUD 1945 
telah dengan tegas mengamanat- 
kan agar "perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasar 
kekeluargaan”, Artinya, 
dalam penyelenggaraan pereko- 
nomian Indonesia, setiap pelaku 
ekonomi Indonesia wajib berusa. 
hauntuk bekerja sama dan saling 
bantu membantu (Hatta, 1970). 
Dengan latar belakang seperti itu, 
penggeseran bandul pen 
mian Indonesia dari ”ki 
”kanan” sebaga 


ke 
imana dilakukan 
pemerintahan Soeharto, dengan 
sendirinya berpotensi memicu 


kerancuan konstitu- 
s bagaimana pernah di- 
akui oleh M Sadli, walaupun ke- 
bijakan ekonomi pemerintahan 
Soeharto lebih mengikuti paham 
pasar yang serba bebas, Undang- 
Undang Dasar 1945 tetap tidak 
diubah. 

"Undang-Undang Dasar 1945 
tidak diubah. Dasar Negara 
(tetap) Pancasila. Mungkin ke- 
putusan untuk tidak mengubah 
UUD 1945 lebih didasarkan agar 
tidak "membuka kotak Pandorz 
yang bisa mengulangi debat 
ngit pada tahun 1945 mengenai 
Dasar Negara, Maka, dasar pikir- 
an pemerintahan Soeharto ada- 
lah untuk merombak paradigma 
kebijaksanaan pemerintah de- 
ngan penafsiran UUD 1945 seca- 
ra lebih sesuai dengan kebutuhan 
zaman seperti dirasakan pengu- 
penguasa baru” —(Sadli, 


2004). 


Amandemen Pasal 33 

Berangkat dari pengakuan 
Sadli tersebut, dapat diketahui 
bahwa hasrat untuk mengaman- 
demen Pasal 33 UUD 1945 
sungguhnya sudah muncul 


diundangkannya — Undang-Un- 
dang Nomor 1 Tahun 1967 ten- 
tang Penanaman Modal Asing. 
Namun, karena tidak ingin 
”membuka kotak Pandora”, has- 
rat itu ditangguhkan. Sesuai ung- 
kapan Sadli, yang dilakukan ada- 
an UUD 1945 secara 
uai dengan kebutuhan 
zaman seperti dirasakan oleh pe- 
nguasa-penguasa b: 

Sepanjang era pemerintahan 
Soeharto, "penafsiran UUD 1945 
secara lebih sesuai dengan ke- 
butuhan zaman seperti dirasakan 
oleh penguasa-penguasa baru” 
tersebut memang berlangsung 
tanpa gejolak. 

Walaupun perlawanan terha- 
dap kebijakan ekonomi peme- 
rintahan Soeharto sempat mun- 
cul saat meletusnya peristiwa 
Malari 1974, hubungan In- 
donesia dengan Dana Moneter 
Internasional (IMF), Bank Du- 
nia, dan Bank Pembangunan Asia 
(ADB) berjalan cukup lancar, De- 
mikian pula pelaksanaan agenda 
liberalisasi terselubung yang di- 
kemas dalam berbagai paket de- 
regulasi dan debirokratisasi pada 
1980-an. 

Namun, setelah berlangsung 
selama lebih dari tiga dekade, 
"penafsiran UUD 1945 se- 
cara lebih sesuai dengan kebu- 
tuhan zaman” itu ternyata tidak 
sepenuhnya mampu mendamai- 
kan konstitusi dengan kebijakan 
ekonomi yang hendak dijals 
oleh "penguasa-pengu: 
Hal itu, antara lain, terungkap 
dari mencuatnya hasrat terbuka 
untuk mengamandemen P: 
UUD 1945 pasca-kejatuhan S 
charto pada 1998. 
hkan, dalam dengar pen- 
dapat yang dilakukan MPR de- 
ngan sejumlah pejabat ekonomi 
pemerintah dan ekonom yang 
mewakili Ika 
mi Indonesia 2001, K 
mengamandemen Pa 
1945 itu terungka 

Hal itu, 


simak dari pendapat Sjahrir se- 
kan Mub- 


bagaimana dikemuk: 
yarto berik 
sulit menerima P: 
1945 Ayat 1, 2, dan 3 ara tidak 
direvisi karena kesan yang di- 
timbulkan adalah 'keniscayan 


kataan lain, paham sosialisme 
menurut Sjahrir harus ditolak, 
karena, 'kita tidak perlu berte- 
man dengan paham ekonomi 
yang sudah jelas kalah', dan'akan 
lebih baik membina paham eko- 
nomi dunia kapitalisme yang su- 
dah jelas-jelas menang dalam 
pertarungan” (Mubyarto, 2001). 


Kapitalisme Pancasila? 
Walaupun hasrat untuk meng- 
amandemen Pasal 33 UUD 1945 
sudah sangat kuat, sebagaimana 
terbukti kemudian, upaya itu ga- 
gal membuahkan hasil sebar 
mana diharapkan. Bahkan 
disimak bunyi Ayat 1, 2, da 
tidak berlebihan untuk menga- 
takan bahwa upaya itu menga- 
lami kegagalan secara mendasar. 
agaimana diketahui, amande- 
men Pas UUD 1945 hanya 
berdampak pada hilangnya bagi- 
an penjelasan serta ditambah- 
kannya Ayat 4 dan 5 ke dalam 
batang tubuh pasal tersebut. Ayat 
1 2, dan 8 tetap bertahan seperti 


dari era pemerintah- 
an Soeharto, kegagalan meng- 
amandemen Pasal 83 itu kini 
harus dibayar mahal dengan di- 
ajukannya sejumlah produk per- 
undang-undangan ke M: nah 
Konstitusi (MK). Akibatnya, se- 
bagaimana dialami UU No 20/ 
2002 tentang Kelistrikan, UU ini 
batal demi hukum, 

ecara terbatas, hal yang ham- 
pir serupa dialami pula oleh UU 
No 22/2001 tentang Minyak d 
esuai keputusan MK, Pasal 
28 UU Migas yang mengatur ma- 
salah pelepasan harga BBM ke 
mekanisme pasar dibatalkan oleh 
MK. Yang menarik adalah pen- 
dapat Sadli ketika membela UU 
Kelistrikan dalam persidangan di 
MK. Walaupun Sadli sudah me- 
ngetahui bahwa amandemen Pa- 
sal 33 UUD 1945 gagal dilakukan, 


ia tetap bersikeras untuk mem- 
bela UU Kelistrikan dan menolak 


amanat Pasal 33 UUD 1945 yang 
menurut Sjahrir mengandung 
”keni: n sosialisme” itu, 


Disebutkan oleh Saldi, "Maka 
akhirnya persoalan pokok adalah 
apakah kita terima kapitalisme 
sebagai dasar perekonomian na- 
sional atau menolaknya. Meno- 
lak sudah tidak bisa karena In- 
donesia tidak bisa berdiri sendiri 
di perekonomian dunia. Maka, 
untuk mengurangi stigma negatif 
istilah (Kapitalisme) bisa dibu- 
buhi 'Par , atau di luar ne- 
geri social capitalism atau ca- 
pitalism with a human face, Ter- 
serahlah kalau dengan embel- 
embel demikian bisa lebih laku” 
(Sadli, 2004). 

Keyakinan sebagaimana dia- 
nut Sadli dan Sjahrir tentu dianut 
pula oleh banyak ekonom Indo- 
nesia lainnya. Persoalannya, se- 
telah upaya untuk mengaman- 
demen Pasal 33 UUD 1945 meng- 
alami kegagalan, masih perlukah 
4 bermain-main dengan ”pe- 
ara lebih 
uai dengan kebutuhan zaman 
eperti dirasakan oleh pengua- 
sa-penguasa baru”, sebagaimana 
dikemukakan Sadli? 

Bahkan, setelah Amerik: 
kat dan beberapa negara 
E mengalami krisis keuang- 
an secara berkepanjangan sejak 
tahun 2007, masih perlukah kita 
bersikeras mengatakan ”akan le- 
bih baik membina paham 
nomi dunia kapitalisme yang 
dah jelas-jelas menang dalam 
pertarungan” 
baliknya, tidakkah sudah ti- 
basaatnya bagi kita untuk bolajar 
menghormati, menghayati, dan 
mengamalkan Pasal 35 ken) 
1945 secara jujur dan cer 
Pertanyaan ini hanya perlu di- 
jawab jika kita benar-benar 
menghendaki terselenggaranya 
sebuah — perekonomia ng 
mengutar 


orang seorang sebagaimana di- 

an oleh pasal tersebut. 
yang kita kehendaki ada- 
perekonomian 
sional, pertanyaan itu 

tentu dapat diabaikan. 

REVRISOND BASWIR 
Penggiat Asa #konomi 
Politik Indonesia 


COLLEGE 


UPH 


In partnership witt 


RMIT 
ENGLISH 
WORLDWIDE 


OPEN HOUSE 


Kompleks UPH - Multi-Purpo 


Jl. MH Thamrin B 


a Murid Grade 1 


Ter 


Ienerim 


Transfer Kredit edia Asrama 


Harga Khusus 


11, 12 Tahun 


Prog 


aral Ya Jana gn 
38 Oktober 


se Room MYC 


2e, Tang gerang 15 15811 


Ajaran : 


ram Bea 


Saudara Kandung dan Sepupu 


Murid Pelita Harapan Group 


(021) 54 212 555 / 0812 8888 7189 
www.uphcollege.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KPR 
BCA 


tahun 


“mp 


Bunga ringan & pasti, mewujudkan 
rumah impian sejak dini 


Periode: 1 Okt — 21 Des 2012 


Senantiasa di Sisi Anda 


0108CA 
500833 
(021) 500888 dari ponsel 


8 KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


Bom Mobil di Baghdad 


KILAS LUAR GERI 


Thein Sein: Suu Kyi Bisa Jadi Presiden Myanmar Ali) Sala 


Presiden Myanmar Thein Sein menegaskan, dia akan me- Technology Unv. -Zayona. Baladiyat 
nerima pejuang demokrasi dan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi 
menjadi presiden Myanmar apabila rakyat menghendak 
perti itu pada pemilu tahun 2015 mendatang. Ta menegaskan 
akan menghormati apa pun pilihan rakyat Myanmar pada 
pemilu tersebut. "Soal dia akan menjadi pemimpin bangsa ini, 
bergantung pada kehendak rakyat, Jika rakyat menerima dia 
menerima dia," tutur Thein Sein soal Suu Kyi dalam 
wawancara untuk program Hardtalk, BBC, di New York, AS, 
Sabtu (29/9). Presiden Myanmar tersebut mengaku sama sekali 
ara dirinya dan pemenang Hadiah Nobel 
-ami bekerja bersama,” tuturnya. Saat 
an Sidang Majelis Umum PBB, Kamis pekan 
lalu, Thein Sein juga mengucapkan selamat kepada Suu Kyi 
yang baru menerima penghargaan Medali Emas Kongres AS. 
(BBC/AFP/DHF) 


”Orang Dalam” Tewaskan 5 Orang di Afganistan 


Seorang tentara Afgani: 
tentara AS di pos 
tu tentara AS, I yang menjadi kontraktor, dan 
tiga tentara Afganistan tewas. Ini merupakan serangan dari 
dalam kalangan tentara sendiri yang terjadi untuk puluhan 
kalinya, dan tampaknya telah menjadi tren di negeri itu, be- 
lakangan ini. Dugaan adanya penyusupan militan ke dalam 
barisan perekrutan calon tentara lokal semakin kuat. Setidak- 
nya 2.000 tentara AS tewas selama perang panjang di negeri 
ini, kata pejabat pada hari Minggu (30/9). Washington sendiri 
sudah mengevaluasi sistem perekrutan 
lam program pendampingan yang diberikan selama ini. Tentara 
lokal hasil perekrutan dalam setahun terakhir pun telah di- 
interogasi mengenai identitas dan latar belakang, asal, serta | .. 
keluarga mereka. Meski demikian, penembakan oleh 
tentara Afganistan terhadap tentara asing, terutama AS, masih 
terus terjadi. (AP/AFP/CAL) 


ata 


Ang. sein Las 


AP PHOTO/HADI MIZBAN 


Polisi Irak memeriksa lokasi serangan bom mobil di dekat Gereja Hati Kudus di kawasan Karrada, Baghdad, Irak, Minggu (30/9). Serangkaian serangan bom yang terjadi di 
beberapa kota di Irak, Minggu, menyebabkan sedikitnya 32 orang tewas dan 104 orang lainnya terluka, Gelombang kekerasan terus terjadi di Irak. 


Aleppo Kembali Membara 


Iran Diduga Masih Memasok Senjata ke Suriah 


ALEPPO, MINGGU — Aleppo, kota terbesar di 
Suriah, kembali membara. Pasukan rezim Presiden 
Bashar al-Assad, Minggu (30/9), menyerang pos-pos 
oposisi setelah api melalap pasar bersejarah Souk 
al-Madina di Aleppo, menyusul pertempuran sengit 


Demonstrasi Antifilm di Jakarta 


4 


pemicu kebakaran p: 

Aksi yang 18 bulan silam ber- 
awal damai kini telah menjadi 
perang ang cenderung 
sektar an bulan 
itu lebih dar ng tewas 


kata para pe- 


manusia,termasuk Aleppo telah menjadi 
3 medan pertempuran 


langit kota. Sedikitnya 12 mayat 
ditemukan di kawasan Gudsaya 
di pinggiran Dama: 

Di pihak lain, 1 
curigai terus memasok 


X Menteri 
Luar Negeri Irak Hoshyar Zebari, 
AS telah berkomunikasi dengan 


Menurut 
antara pasukan pemerintah dan pasukan oposisi. 


KOMPAS /RIZA FATHONI 


Para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdemonstrasi di 


depan gedung Kedut: 
Mere 


n Besar AS di Jaka 
a mengecam pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan 


, Minggu (30/9). 


film Innocent of Muslims yang dianggap menghina agama Islam. 


Oposisi bertekad mengambil 
alih kota ini sejak Kamis pekan 
lalu. Basi: " menjadi 
target . Puncak 
jan oposisi, yang me- 
nentukan kemenangan — atau 
kekalahan, adalah kota Aleppo. 
mereka menang atas Aleppo, 
akan mudah pula merebut Da- 
maskus, 

Bentrokan terjadi juga di tem- 
pat-tempat lain di Provinsi Alep- 
po. Tembakan mortir pasukan 
perlawanan — op: Tentara 
Pembebasan Suriah (FSA) meng- 
hancurkan dua helikopter di ban- 
dar udara militer Al-Nairab, 
perti dilaporkan kelompok-ke- 
lompok jaringan aktivis di la- 
pangan. 

Pertempuran hebat itu me- 
rupakan lanjutan dari bentrokan 
paling membara yang terjadi se- 


buan oposi 


jak Sabtu petang hingga Minggu 
pagi. Sejumlah "rumah hancur, 
dan sedikitnya tiga orang tewas, 
termasuk dua warga sipil dan 
seorang pejuang opc Aleppo 
telah menjadi medan pertem- 
puran paling hebat dan basis per- 
lawanan oposisi sejak tiga bulan 
lalu. 

R: 


usan toko dilahap api di 
pasar Souk al-Madina, pasar tua 
dari Abad Pertengahan di Aleppo, 
Sabtu, saat pertempuran pecah. 
ata melibatkan 
an granat ser- 


ta senapan mesin yang diikuti 
kebakaran mengancam 


yang telah ditetapka 
Warisan Dunia oleh UNESCO. 
UNESCO yaki i 


h telah 
terkena dampak. Pasukan Assad 
dan oposisi saling tuding sebagai 


Manusia Suriah (SOHEO), Selain 
menelan banyak korban jiwa, ba- 
nyak juga tempat bersejarah ber- 
ubah menjadi puing. 


Mayat bergelimpangan 
Pertempuran di Aleppo ter- 
sebut belum pernah sehebat itu 
sebelumnya. Selain berpusat di 
Kota Ti laheddin 
yang dikuasai oposisi di barat 
daya Aleppo juga menjadi titik 
pertempuran. Selain serangan 
darat, militer rezim Suriah, 

uga melakukan s 


lah satu distrik penting di Aleppo, 

melaporkan, mereka menemu- 
ayat-mayat bergelimpan, 

n dan belum diketahui 


sepanjang Sabtu ada 118 orang 
tewas di seluruh negeri, terma- 


suk 48 warga sipil, 41 tentara 
rezim, dan 29 p 


tempuran juga terjadi di sejum- 
lah lokasi di Provinsi Damal 
Militer meningkatkan oper: 
pinggiran timur Damasku 


reka, 
Abdel Rahman. 


bentrokan baru juga terjadi di ibu 
kota Damz 


helikopter 


Irak tentang kemungkinan itu, 


paling hebat. 


saha 


dan meminta Baghdad ber 
mencegahnya 

Ali Akbar Velayati, penasihat 
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatol- 
lah Ali Khamenei, menurut kan- 
tor berita resmi IRNA, menga- 
n,” Kemenangan Pemerintah 
lah melawan oposisi di dalam 
negeri, Amerika, dan para se- 
kutunya dari Barat dan Arab ada- 
us. lah kemenangan Republik Islam 
1 Iran." 

Velayati mengatakan, "Keme- 
nangan baru Pemerintah Suriah 
adalah sesuatu yang pasti.” 
zim Suriah selalu menj 
mereka sedang berpei 
lawan kelompok teroris yang 
terus berusaha merusak ke' 
tiban dan keamanan negara. Da- 
maskus yakin pasukan asing ter- 
libat di dalamnya 

(AFP/ 


ajurit oposis 
menambahkan, 


SOHR per- 


ala Sori Rami 


Para akti menambahkan, 


kus, Menurut me- 
ukan keamanan Suriah 
akar banyak rumah dan 
terlihat terbang di 


P/REUTERS/CAL) 


LIBYA 


Warga Tripoli dan Benghazi Serahkan 


TRIPOLI, MINGGU — Warga 
Libya beramai-ramai menyerah- 
kan ratusan senjata ke tempat 
pengumpulan di Tripoli dan 
Bengha, Sabtu (29/9). Senjata- 
tu digunakan selama pe- 
rang saudara menumbangkan re- 
zim Moammar Khadafy tahun 
lalu, 

Sekelompok orang menyerah- 
kan senjata mereka kepada 
tara nasional di Lapangan $ 
hada Tripoli dan Alun-alun Pem- 
bebasan Benghazi 

Penyerahan senjata itu terjadi 
menyusul protes m: yang me- 
nyerukan perlucutan senjata dan 
pembubaran milisi, atau kelom- 
pok-kelompok bersenjata, Aksi 
protes itu merupakan reaksi ter- 


jelis Na 


hadap keterlibatan anggota milisi 
tertentu dalam penyerangan 
kantor Konsulat AS di Benghazi, 
dua pekan silam, di tengah pa- 
nasnya protes atas film Innocence 
of Muslims yang menghina Is- 
lam. 

Otoritas Libya ingin menjamin 
keamanan dan keutuhan ne, 
dengan membubarkan mili 
lisi bersenjata, termasuk kini me- 
lucuti senjata mereka. 

Ratusan orang datang ke ten- 
da-tenda yang digunakan untuk 
pengumpulan senjata di Tripoli 
dan Bengh Peng han itu di- 
dahului seruan dari Ketua Ma- 
onal Libya Mohammed 
al-Megaryef. 

Senjata yang diserahkan be- 


rupa senjata ringan, sedang, dan 
berat, termasuk bahan peledak 
dan peluncur granat. Jumlahnya 
mencapai ratusan pucuk. 


Diiringi musik 


Acara penyerahan senjata itu 
pun berlangsung meriah. Perem- 
puan dan anak-anak tampak 
riang sambil melihat kaum pria 
antre menyerahkan senjata de- 
ngan diiringi musik marching 
band militer dan musik pop. 

"Ini adalah gelombang perta- 
ma dan tak akan menjadi yang 
juru bicara militer, 
ai al-Sheikhi, mengacu pada 


kampanye perlucutan senjata 
oleh tentara nasional yang ber- 
mitra dengan orgai organi- 


sasi masyarakat sipil. 

Kolonel Hussein Abdullah 
Khalifa, yang mengawasi pe- 
ngumpulan senjata di Tripoli, 
mengatakan, inisiatif itu dipicu 
ng mendesak 
imi heran de- 
ngan perubahan positif ini,” ka- 
tany: 

Di kota Benghazi, basis utama 
pemberontakan melawan Kha- 
dafy, tentara menerima 730 sen- 
jata ringan, 200 granat tangan, 
100 ranjau personel, dan antitank 
bersama 20000 amunisi. Belum 
ada laporan berapa yang telah 
diserahkan di Tripoli, "Kami 
ingin negara tenang dan aman,” 
kata warga Tripoli, Mohammed 
Salama. (AFP/REUTERS/CAL) 


Food ingredients Asia 


One place. 


Thousands of food TR 


and beverage ingredients. 


3-5 October 2012 


Jakarta International Expo, 
Kemayorar 
www.fiasia-indonesia.com 


Jakarta, Indonesia 


Tenggara yang bertumbuh pesat 
“ Temukan perkembangan baru dan inovatif di industri ini 


Countless new business opportunities in Southeast Asia. 


“ Akses pasar A: 


“ Kembangkan jaringan, peluang kontak langsung untuk membangun bisnis Anda 


Fi Asia menghadirkan lebih dari 400 peserta pameran lokal, regional dan global, plus: 


Future of Food Factors, konterens 


rhimpunan Ahli Teknc 
ngan IPB ser 


Seminar yang mengul 


dan tips ir arkan produk Hal 


intern 


rakan oleh 


ku pangan yang Halal, peluang bisnisnya 


kirimkan 


KOMPAS 


materi iklan Anda 
dalam bentuk 


digital 


Untuk lebih efisien (file size) dan kualitas cetak lebih 
maksimal gunakan file PDF dengan standard ISO : 


PDF/X-1a:2001 


Manfaatkan juga fasilitas pengiriman materi iklan 
anda via jaringan Web FTP 


Pertemuan Anggota GAPMMI untuk membaha 
su hangat industri pangan 


rkembangan terkini, kebijakan baru 
dan isu 


Ingredients In Action oleh Innova Market Insights — 
dan tren terkini hanya di Tasting Bar. 


www.fiasia-indonesia.com 


Temukan bahai terbaru 


untuk pemasangan iklan dan info lebih lanjut hubungi bagian 
iklan Kompas di 021-53679909 (Palmerah) atau 021- 2601234 
(Gajahmada) 


#Potpi @ /ERFALT 


Ketentuan Pengunjung 
ya Untuk Kala 
erusia di Be 


Kk Diperkenankan Masuk 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


Kampanye Berujung Bentrok 


Hugo Chavez Masih Unggul Menjelang Pemilihan Presiden Venezuela 


CARACAS, MINGGU — 
Dua orang tewas 
tertembak, Sabtu (29/9), 
dalam bentrokan antara 
pendukung Presiden 
Hugo Chavez dan 
pendukung Henrigue 
Capriles, rival Chavez, 
dalam pemilihan 
presiden Venezuela, 
pekan depan. 


Bentrokan — antarpendukung 
telah terjadi sebelumnya dalam 
kampanye menjelang pemilihan 
presiden (pilpres) 7 Oktober itu. 
Namun, ini untuk pertama kali 
jatuh korban jiwa. 

Pihak partai pengusung Capri- 
les, Partai Keadilan Pertama (Pri- 
mero Justicia/PJ), mengatakan, 
orang-orang bersenjata menem- 
bak dari sebuah mobil van. Me- 
nurut para saksi, mobil itu milik 
perusahaan — minyak negara 
PDVSA atau kantor wali kota 
setempat. Insiden itu terjadi da- 
lam acara kampanye di Negara 
Bagian Barinas. 

Dua pemimpin partai-partai 
pendukung Capriles tewas dalam 
kekerasan terburuk selama kam- 
panye itu. 

Menteri Kehakiman Tarek El 
Aissami mengatakan, penembak- 
an itu terjadi ketika para pen- 
dukung kedua kandidat bentrok 
di jalan antara Desa Barinas dan 
Barini kitar 450 kilometer 
arah barat daya Caracas, ibu kota 
negara itu, 

Tanpa menyebut afi 
kedua korban, El Aissami menga- 
takan, polisi masih mencari pe- 
nembaknya dan menyelidiki pe- 
micu bentrokan itu. 

Anggota parlemen dari oposisi, 
Julia Cesar Reyes, mengatakan, 
sekelompok pendukung Chavez 
menghalangi konvoi pendukung 
Capriles dan kedua pihak terliba 
perdebatan ketika seorang pria 
muncul dengan senjata dan mu- 
lai menembak. 

Menurut pihak PJ, dua orang 
lainnya cedera dan ada enam 
orang ditahan setelah serangan 


AP PHOTO/ARIANA CUBILLOS 


Presiden Venezuela Hugo Chavez (kanan, berbaju kuning) melambaikan tangan kepada para pendukungnya dalam acara kampanye di 
Guarenas, Venezuela, Sabtu (29/9). Venezuela dijadwalkan menggelar pemilihan presiden pada 7 Oktober mendatang. 


konvoi kendaraan partai 
i oleh pendukung Chavez 
ya sangat sedih mende- 
ngar kabar buruk ini,” kata Capri- 
les melalui Twitter, 


Masa jabatan keempat 

58), yang didiagnosis 
terkena kanker pada tahun 2011, 
ingin mendapatkan masa jabatan 
keempat sebagai presiden Vene- 

Ia akan memperpanjang 
kepresidenannya enam ta- 
hun lagi jika menang dalam pil- 
pres akhir pekan ini. Namun, 
kandidat oposisi berharap bisa 
mengalahkannya. 

Dalam wawancara eksklusif 
dengan Agence France Pri 
(AFP), Chavez mengaku yakin 
dia telah mengalahkan kanker 
dan cukup kuat untuk meme- 
rintah selama enam tahun lagi. 

"Kalau saya tidak merasa ci 
kup kuat, saya tidak akan berada 
di sini,” katanya di atas sebuah 
truk bak terbuka, Sabtu, dalam 


perjalanan menuju kota Gua 
nas di sebelah timur Caracas. 
”Kami bahkan akan bekerja de- 
ngan laju yang lebih cepat.” 
Mayoritas jajak pendapat yang 
digelar enam lembaga paling ter- 
kenal di Venezuela masih mem- 
perlihatkan Chavez unggul. Na- 
mun, sejumlah jajak pendapat itu 
juga memperlihatkan Capriles 
bergerak naik dalam pekan-pe- 
kan terakhir, dan dua jajak pen- 
dapat bahkan menyebutkan 
Capriles uni 
Datanalisis, misalnya, mem- 
perlihatkan Chayez mengantongi 
494 persen dukungar 
gul 10 poin atas Capriles, Empat 
bulan lalu, ia unggul 20 poin, 
investor asing berharap 
Capriles yang lebih ramah bisnis 
akan mengambil alih pemerin- 
tahan serta mengakhiri langkah 
nasionalisasi dan kebijakan ra- 
dikal lain yang selama ini di- 
lakukan Chavez, 
(REL 


BRS/AFP/AP/DI) 


PROFIL CALON PRESIDEN VENEZUELA 


HUGO RAFAEL CHAVEZ 

Lahir: 

Sabaneta, Barinas, 28 Juli 1954 
Partai pengusung: 

Partai Sosialis Bersatu Venezuela 
(PSUV) 

Jabatan terakhir: 
Presiden Venezuela 
sejak tahun 1999 


HENRIGUE CAPRILES RADONSKI 
Lahir: 
Caracas, 11 Juli 1972 


Partai pengusung: 
Partai Keadilan Pertama (PJ) 


Jabatan terakhir: 
Gubernur Negara Bagian 
Miranda, 

Venezuela, 

2008-2012 


Belum 


Hugo: 
Chavez 


menentukan 
pilihan 


Henrigue 
Capriles 


HASIL JAJAK PENDAPAT TERBARU 


Galak pendapat oleh Datanalisis) 
Pemilu presiden Venezuela akan digelar 7 Oktober 2012 


Sumber: BBC/AFP/Berbagal sumbar 


ANDRI 


BENCANA ALAM 


Banjir Landa Spanyol, 
10 Orang Tewas 


BARCELONA, SABTU — Ba- 
dai topan menyapu pasar malam 
di kota Gandia, Spanyol, mero- 
bohkan kincir ria dan mencede- 
rai 85 orang. Sementara korban 
tewas akibat banjir bandang di 
kawasan Spanyol selatan naik 
menjadi 10 orang. Demikian me- 
nurut pihak berwenang, Sabtu 
(9/9). 

Topan hari Jumat itu merusak 
beberapa wahana rekreasi dan 
memutus aliran listrik di pasar 
malam sementara yang dibangun 
di alun-alun kota Gandia, Se- 
banyak 15 orang cedera parah. 

Media setempat melaporkan, 
pasar malam di Provinsi Valencia 
itu ditutup untuk umum pada 
saat hujan badai dan semua 
korban adalah karyawan pasar 
malam itu, 

Tidak jauh dari kota itu, lima 
korban tewas akibat banjir ban- 
dang di sebelah barat daya Gan- 
dia ditemukan Jumat malam. 

Juru bicara pemerintah dae- 
rah Andalucia mengatakan, Sab- 
tu, hujan lebat dan banjir ban- 
dang yang menyusul juga telah 
menewaskan lima orang di Pro- 
vinsi Murcia. 

Jubir itu mengatakan, seorang 
perempuan Inggris berusia 52 
tahun dan seorang pria tuna- 
wisma hilang di kota Almeria, 
Murcia. Banjir itu juga meng- 
ganggu layanan kereta api ke- 
cepatan tinggi antara Madrid dan 
Valencia, dan sejumlah jalur ke- 
reta api regional. 

Hujan lebat yang dimulai 
Jumat pagi itu berlanjut sampai 
Sabtu, dengan badai bergerak ke 
utara ke arah Catalonia dan Ke- 
pulauan Balearic, 


Ratusan orang tewas 


Dari Pakistan dilaporkan, hu- 
jan monsun dan banjir telah me- 
newaskan lebih dari 400 orang 
selama musim hujan tahun ini. 
kistan setiap tahun dilanda 
r yang disebabkan hujan 


monsun lebat yang menyapu ne- 
gara itu mulai awal September 


dan menyebabkan sungai-sungai 
meluap. 

Otoritas Penanganan Bencana 
Nasional Pakistan mengatakan, 
Jumat pekan lalu, 422 orang te- 
was dan hampir 3.000 orang 


(3 


Badai bergerak ke utara 
ke arah Catalonia dan 
Kepulauan Balearic. 


cedera selama musim hujan ta- 
hun ini. Sekitar lima juta orang 
juga terkena dampak banjir ter- 
sebut. 

Provinsi Sindh di Pakistan 
tenggara merupakan yang paling 
parah terkena dampak, dengan 
239 korban tewas, 

Seorang pejabat otoritas pe- 
nanganan bencana itu, Mayor 
Iftikhar Ahmed, mengatakan, cu- 
rah hujan tahun ini lebih kecil 
dibandingkan tahun 2010 ketika 
bencana banjir menyebabkan 
seperlima negara itu terendam 
dan 1985 orang tewas. Tahun 
u, 443orang tewas karena ban- 


Pakistan pada tahun-tahun 
terakhir berjuang untuk me- 
nangani kekacauan yang di: 
babkan hujan dan banjir di st 
luruh negeri, Seorang jubir oto- 
ritas bencana itu, Ahmad Kamal, 
mengatakan, pemerintah belum 
meminta bantuan asing, "Sudut 
pandang pemerintah adalah bah- 
wa situasi ini ditangani dengan 
sumber daya sendiri,” katanya. 

UNICEF mengimbau donatur 
internasional menyediakan 154 
juta dollar AS untuk membantu 
para korban selama tiga sampai 
enam bulan mendatang. Dalam 
pernyataan resmi, Jumat, badan 
PBB yang menangani anak-anak 
itu mengatakan telah membantu 
pasokan air minum kepada kor- 
ban banjir di Provinsi Baluchis- 
tan, Punjab, dan Sindh, 

UNICEF menyatakan kekha- 
watirannya mengenai anak-anak 
yang harus mengungsi tanpa ak- 
ses air minum dan rentan pe- 
nyakit, seperti diare, malaria, dan 
pneumonia. (AP/AFP/DI) 


JUTAAN KELUARGA. SATU BANK. 


» 
BENTENG 


30Y6 off 


on Fashion Jewelry, 
Plaza Indonesia 


Ka ESANY JEWEI 


30-50Y6 off 


All Outlet 


gordon 
25Y6 off 


on Regular Items 
Mall Pacific Place 


25Y6 off 


on Fashion Jewelry, 
Mall Artha Gading 


15 - 3076 off 


on Fashion Jewel 


ry, 


Plaza Indonesia 


FoOuR SEASON 


25Yo off 


Galeria Grand Hy, 


att 


Plaza Indonesia 


AN Jeweli 
3076 off 


All Outlet 


25Yo off 


on Fashion Jewel 
Gandaria City 


SIMPLE PAY 0Y6 
24 BULAN - 


SPECIAL 


PROMO 


HINGGA 31 DESEMBER 2012 


PERMATAKARTU KREDIT 
Berlaku untuk Semua Kartu Kredit PermataBank 


1. K3 


Informasi/Aplikasi 500120 atau 63399 (ponsel) 


www.permatabank.com 


Syarat dan ketentuan berlaku 


y 
Y 


Permata 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SWAN 


cry 


ny, 


Band 


Tn 
Tea 


| 


UI 


Meningkatkan hidup di 

mana saja dimulai dengan 
meningkatkan taraf hidup 
masyarakat lokal. 


Mengembangkan sumber daya energi bukan sekedar produksi minyak dan gas 
bumi belaka—tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat disekitar tempat 
kami bekerja. Di Indonesia, kami mendukung berbagai program pengembangan 
masyarakat yang fokus pada kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. 


Jadi, baik itu pemberian pelatihan kepada lebih dari500 orang guru pra-sekolah 
atau beasiswa untuk pelajar berprestasi tinggi yang kurang mampu, kami 
mengembangkan lebih dari sekedar minyak dan gas bumi—mendukung 

masa depan Indonesia. 


exxonmobil.co.id 


@D wobu 


Merak Dagang oronMobl 


“ 


P, 


ExonMobil 


Menghadapi tantangan energi dunia 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


Appuoto 


Polisi lalu lintas memantau antrean panjang kendaraan yang hendak memasuki gerbang tol di jalan tol di Beijing, China, Minggu (30/9). Pemerintah setempat menguji coba 
aturan baru yang menyebut, mobil penumpang dengan kapasitas di bawah tujuh tempat duduk akan dibebaskan dari tarif tol sepanjang musim liburan pekan ini. 


China Mulai Proses Suksesi 


PM Jepang Rombak Kabinet, Berusaha Redakan Ketegangan 


BEIJING, SABTU — Partai Komunis China kini 
mulai fokus pada proses suksesi kepemimpinan di 
negara tersebut setelah salah satu skandal terburuk 
yang mengguncang partai politik tunggal di China 
itu dituntaskan. Proses suksesi itu secara resmi akan 
digelar pada kongres partai, 8 November mendatang, 


Perdana Menteri China Wen 
Jiabao, Sabtu (29/9), menyeru- 
kan kepada seluruh rakyat China 
agar tetap bersatu mendukung 
Partai Komunis China (PKC) dan 
pemimpinnya, Hu Jintao, yang 
akan segera diganti menjelang 


proses suksesi tersebut. Republik Rakyat China (RRC), jabatan publik yang ia pegang, “ litik dalam negeri juga sedang tu pihak yang mengklaim 
arilah kita merapatkan ba- hampir dipastikan akan menye- termasuk sebagai anggota Kong- stabil. Dari Tokyo dilaporkan, kawasan Kepulauan Diaoyu atau 
risan di sekitar komite sentral rahkan posisi pemimpin partai — res Rakyat Nasional. Perdana Menteri (PM) Yoshihiko Senkaku di Laut China Timur, 


PKC dan Kamerad Hu Jintao 
sebagai sekretaris jenderal,” seru 
Wen di hadapan 2.000 pejabat 
dan diplomat yang berkumpul di 
Balai Agung Rakyat, Beijing, 


Sehari sebelumnya, seusai r 
pattertutup Politbiro PKC, partai 
tersebut telah mengumumkan 
kongres nasional akan digelar 
mulai 8 November mendatang. 
Pada kony 
juga menj 


sebagai Pr 


kepada wakilnya, Xi Jinping. 

Namun, ia masih akan men- 
jalankan tu, bagai Presiden 
RRC hingga Maret 2013. Demi- 
kian juga Wen, yang akan me- 


bagai ke- 
awal tahun 


letakkan jabatanny: 
pala pemerintaha 
depan. 

Tanggal pelaksanaan kongres 
tersebut diundur hampir sebulan 
dari kebiasaan pada kong 
kongres sebelumnya. Selama ini, 
kongres yang digelar setiap se- 
puluh tahun sekali itu selalu ber- 
langsung pada pertengahan Ok- 
tober 
lah satu alasan pengunduran 
ini adalah skandal mengheboh- 
kan yang melibatkan 
petinggi PKC, Bo Xila 
pekan lalu, Bo si 
pecat dari PKC dan dar 


Sederetan tuduhan dialamat- 
kan kepada Bo, mulai dari 
korupsi, penyalahgunaan keku- 
asaan, hingga skandal seks de- 
ngan beberapa perempuan. Iaju- 


ga dituduh menutup-nutupi ka- 
sus pembunuhan yang dilakukan 
istrinya, Gu Kai 

Skandal Bo ni telah me- 
micu kehebohan, bahkan perpe- 
han di tubuh PKC, yang di- 
mengganggu jalan- 


g i 
pinan di China ini juga dis 
sebut melatarbelakangi sikap ke- 
ras China dalam sengketa terito- 
rial dengan Jepang di Laut China 
Timur baru-baru ini. 


Perombakan kal 


Di Jepang sendi 


Noda diperkirakan merombak 
kabinetnya, Senin ini. Perombak- 
an tersebut dilakukan untuk 
mendorong populai Noda 
dan menggairahkan lagi peme- 


rintahan 
politik dome: 
undang perpajakan. 

Menurut harian Asahi Shim- 
bun, Minggu (80/9), Noda di- 
perkirakan menunjuk si 
yang dekat dengan Chi 
alah satu menteri dalam kabinet 
barunya untuk menurunkan ke- 
tegangan akhir-: 
tersebut diduga adalah M: 
Tanaka (68), putri mantan PM 
Kakuei Tanaka, yang menorma- 
hubungan diplomatik Je- 


li 
pang- 


Sement: 
pang kemba 


salah 


Sekitar 1000 orang mengikuti 
demonstrasi di kota Toucheng di 
Provinsi Ilan, Taiwan timur laut, 
hari Minggu. 

(AF P/AP/RBI 


setelah 
stik terkait undang- 


khir ini, Orang 


LAUT CHINA SELATAN 


Filipina Tambah 
Pasukan di Spratly 


MANILA, MINGGU — Fili- 
pina mengirimkan lebih dari 800 
tentara tambahan ke kawasan 
Kepulauan Spratly di Laut China 
Selatan untuk — memperkuat 
pertahanan di kawasan yang di- 
klaim sebagai wilayah negara ter- 
sebut. 

Demikian diungkapkan Ko- 
mandan Korps Marinir Filipina 
Letnan Jenderal Juancho Sab- 
ban, Minggu (30/9). Ia menegas 
kan, pengiriman pasukan tam- 
bahan itu bersifat memperkuat 
pertahanan, dan tidak dimaksud- 
kan sebagai langkah agresif. 

"Dua batalion yang datang ba- 
ru-baru ini akan memperkuat 
perlindungan terhadap pulau- 
pulau kami. Kami berada pada 
postur defen: ja, dan untuk 
menjamin pertahanan pulau-pu- 
lau kami. Lebih baik memper- 
tahankan daripada — merebut 
kembali pulau-pulau itu setelah 
diduduki (negara) pengklaim 
lain,” ujar Sabban, 

Selain menambah pasukan 
yang akan melakukan patroli di 
sekitar Spratly, Filipina juga me- 
nempatkan markas besar salah 
satu brigade Korps Marinir di 
Provinsi Palawan, yang berbat: 
an langsung dengan Laut China 
Selatan, 

Kepulauan Spratly menjadi ti- 
tik pusat sengketa teritorial yang 
terjadi di Laut China Selatan. 
Seluruh atau sebagian kepulauan, 
yang diyakini kaya kandungan 
sumber daya alam tersebut, dik- 
laim oleh Filipina, Malaysia, Bru- 
nci, Vietnam, CI 

Belakangan, 
tersebut memanas setelah China 
bersikap makin agresif. Sabban 
menuding China terus memper- 
kuat berbagai struktur yang di- 
bangun di atas pulau-pulau seng- 
keta, 

Meski demikian, — Sabban 
mengaku tidak ingin terlibat da- 
lam konflik terbuka. "Kami tidak 
berada di sana untuk membuat 
situasi yang bisa berujung pada 
konflik dan bei menjadi 
masalah regional," tandasnya. 


Ketegangan ASEAN 


Konflik teritorial di Laut China 
Selatan juga memicu ketegangan 
di kalangan negara-negara ang- 
gota ASEAN, terutama antara Fi- 
lipina dan Ketua ASEAN tahun 
ini, Kamboja. 


Pertemuan para menteri luar 
negeri negara-negara anggota 
ASEAN di Kamboja, Juli lalu, 
berakhir tanpa komunike ber- 
sama, 

Kegagalan dipicu perselisihan 
Kamboja dengan Vietnam dan 
Filipina terkait isu sengketa di 
Laut China Selatan, Kamboja 
menolak keinginan kedua negara 
tersebut memasukkan insiden 
perbatasan dengan China dalam 
rumusan komunike bersama, 

Untuk menghindari kebuntu- 
an yang sama terjadi lagi, Indo- 
nesia resmi mengedarkan usulan 
draf kode tata berperilaku (COC) 
di Laut China Selatan dalam per- 
temuan para menteri luar negeri 
ASEAN di s la Sidang Ma- 
jelis Umum PBB di New York, AS, 
Jumat. 

Menurut Menteri Luar Negeri 
RI Marty Natalegawa dalam pe- 
san singkat kepada Kompas, Sab- 
tu (29/9), pertemuan itu juga 
membahas perkembangan situ- 
asi di kawasan Asia Timur, ter- 
utama sengketa China-Jepang di 
Laut China Timur, 

Marty memaparkan, draf COC 
usulan Indonesia belum lang- 
sung ditanggapi karena 


gara perlu mempela dan 
mengonsultasikan isi 
internal di di 

masing. 


Kode berperilaku disepakati 
untuk dibahas bersama China 
guna dipakai sebagai semacam 
"aturan berlalu lini di per- 
airan tersebut demi menghindari 
kesalahan kalkulasi semua pihak 
yang bersengketa 

Seperti diwartakan sebelum- 
nya, pertemuan itu sangat pen- 
ting dan akan berlanjut hingga 
Konferensi — Tingkat — Tinggi 
ASEAN dan Asia Timur, Novem- 
ber, di Phnom Penh, Kamboja. 

Selasa pekan lalu, Marty bah- 
kan menyebut isu sengketa di 
Laut China Selatan bukan tak 
mungkin akan memicu bencana 
semacam membuka "kotak pan- 
dora”, jika sampai salah di- 
tangani. 

Selain kaya sumber daya alam, 
Laut China Selatan adalah jalur 
lalu lintas perdagangan dan ener- 
gi dunia yang sangat penting. 
Lebih dari 80 persen pasokan 
minyak untuk Jepang, misalnya, 
diangkut melalui Laut China Se- 
latan. (AFP/DHF/DWA) 


DISKUSI ASEAN 


Menuju Internasionalisme Asia Tenggara 


Pengantar Redaksi: 


Harian "Kompas" bersama Kementerian Luar Negeri RI dan Center for 
East Asian Cooperation Studies Universitas Indonesia (CEACOS UI) pada 
3 September 2012 mengadakan diskusi bertemakan "Masa Depan 
ASEAN di Tengah Berbagai Kepentingan dan Kekuatan Multipolar Glo- 
bal". Diskusi di Kantor Redaksi "Kompas" Jakarta itu menampilkan 
panelis Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN | Gusti Agung Wesaka 
Puja yang diwakili Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Rahmat 
Pramono, | Gede Ngurah Swajaya (Perwakilan Tetap RI untuk ASEAN), 
@konom Unika Atma Jaya A Prasetyantoko, pengamat ekonomi in- 
ternasional Prof Djisman Simandjuntak, dan pejabat Direktur Eksekutif 
CEACOS UI Makmur Keliat. Laporan diskusi diturunkan dalam empat 
tulisan, mulai hari ini sampai Kamis mendatang. 


agi organisasi regional 
Bs yang pada 8 

Agustus berusia 45 tahun, 
abad ke-21 adalah tantangan. 
Bukan hanya terkait integrasi 
pembentukan masyarakat 
ASEAN di atas pilar ekonomi, 
politik dan keamanan, serta so- 
sial budaya, melainkan juga ter- 
kait evaluasi ulang p: 


fungsinya di era glob: di Kamboja itu, mengundang Tumbuh bertahap ar kawasan untuk menga- 
ngelompokan regional di Asia banyak kritik terhadap organi- Organisasi regional yang di- — kuinya. Disepakati, ASEAN 
Tenggara berada pada simpang sasi regional ini, hormati dan disegani oleh ke- akan berada di kursi ter- 


kritis di tengah sejumlah ma- 
salah, termasuk ancaman resesi 
ekonomi global ataupun inter- 
aksi negara-negara besar, seperti 
Amerika Serikat, China, India, 
Rusia, dan Jepang. 

Ketika Pertemuan Para Men- 
teri Luar Negeri ASEAN (AMM) 
di Phnom Penh, Kamboja, Juli 
lalu, untuk pertama kali tak ber- 
hasil menghadirkan komunike 
bersama sesuai tradisi "Jalan 
ASEAN”, banyak pihak mulai 
melihat ASEAN kehilangan pe- 
ran dan pengaruhnya mengawal 
dinamika dan stabilitas keaman- 


an di kawasan Asia Tenggara. 
Dilema ASEAN kini adalah 
sejumlah isu ekonomi, politik, 
dan keamanan yang dihadapi di 
kawasan Asia Tenggara menjadi 
terlalu besar sehingga ASEAN 
tampak tak lagi bisa melakukan 
apa pun dengan memadai. Se- 
jumlah persoalan yang dihadapi 
ASEAN, termasuk sidang AMM 


perang Indochi- 
na memang diharapkan menjadi 
panacea bagi stabilitas politik 
keamanan dan dinamika ekono- 
mi. Mekanisme kerja sama 
ASEAN melalui noninterferensi 
dan mufakat dianggap sudah tak 
lagi memadai di era globalisasi. 

Dalam era ini, kekuatan he- 
gemoni dunia, yang sebelumnya 
terpusat pada AS-Uni Soviet pa- 
da masa Perang Dingin, berge- 
ser membentuk kekuatan multi- 
polar yang melahirkan kekuatan 
negara adidaya baru. 

Banyak pihak melihat ASEAN 


ASEAN pi 


sebagai organi $ 
pada sejumlah isu yang muncul 
di Asia Tenggara, khususnya 
pasca-Perang Dingin. Secara 
mencolok, ASEAN menjadi 
sangat aktif menyelesaikan kon- 
ilik Kamboja, kemudian berge- 
ser dan terbelenggu dalam isu 
di Myanmar. 

Di sisi lain, ketika kepenting- 
masing anggota ber- 
benturan satu sama lain—atau 
bersinggungan dengan kekuatan 
tetangga, seperti klaim tumpang 


'ang bereaksi 


tak mampu menyelesaikannya 
dan condong mendorong perso- 
alan "masuk ke bawah karpet”. 


Ini kenyataan 
menjadi pokok persoalan pen- 
ting dalam rangka antisipasi un- 
tuk memberikan bobot dan nu- 
ansa ke-ASEAN-an bagi kawas- 
an strategis Asia Tenggara. 


ng memang 


kuatan di luar kawasan ataupun 
negara tetangga non-ASEAN ini 
memang berbeda dengan Uni 
Eropa. Integrasi ekonomi, ma- 
syarakat, ataupun politik 
ASEAN memang tidak sematang 
pengelompokan regional di ka- 
wasan Eropa. 

Bagi kita, ASEAN akan selalu 
berada mm kondisi natura 
nonfacit saltum. Alam tidak 
membuat lompatan. ASEAN 
tumbuh secara bertahap melalui 
ujian dan cobaan yang sering 
kali tidak bisa diprediksi sebe- 
lumnya. Bekerja di dalam 


ASEAN membangun konsensus 
memang bukan hal yang mudah. 
Dengan demikian, untuk 
membentuk Mass 
pada tahun 2015, ASEAN yang 
ingin memainkan dan menjaga 
peran sentralnya perlu menge- 
lola arsitektur regional dengan 
baik dan menjaga ke- 
seimbangan 
dinamis (dy- 
namie eguili- 
brium) dalam 
berhadapan dengan 
a-negara besar luar 
an. 
Pandangan ini yang disampai- 
kan Dirjen Kerja Sama ASEAN T 
Gusti Agung Wesaka Puja yang 
dibacakan Direktur Mitra Wica- 
ra dan Antar Kawasan Rahmat 
Pramono. Dalam diskusi ini ter- 
ungkap, peran sentralitas ASE- 
AN di kawasan adalah sesuatu 
yang harus dibangun, bukan di- 
tuntut dari negara-negara lu- 


depan memainkan peran 
sentral itu. 

Adapun Djisman Siman- 
djuntak, yang juga Ketua 
Pengurus Yayasan CSIS dan 
Ketua Pengurus Yayasan 
Prasetya Mulya, berpendapat, 
tak ada kerja sama antarne- 
gara yang tidak bersifat politik 
sehingga mekanisme kerja sama 
ASEAN pun sangat kental de- 
ngan kerja sama politik sebagai 
ciri alamiahnya. 

'Bali Concord bersifat sangat 
politik, demikian halnya dengan 
IMF dan Bank Dunia,” katanya. 


Ciri alamiah 
Sejak awal, pembentukan 
ASEAN dimaksudkan untuk 
menyelesaikan persoalan ke- 
amanan di kawasan Asia 
Tenggara sebagai pra 


jadinya pertumbuhan 
ekonomi di ma- 
singem 
anggota, ASEAN ti- 
dak dibentuk untuk 
melakukan integrasi 
ekonomi anggotanya 
atau membentul 
buah institusi suprana- 
sional. 


Ciri alamiah ini 
yang 
menjadi 
landas- 
an ke- 
nyataan ori- 
entasi ASEAN dan 
Uni Eropa yang dibangun 
untuk pemeliharaan perdamai- 
an dan keamanan di ma- 
sing-masing kawasan. Dalam 
smbangannya, kedua orga- 
i regional ini memang me- 


memilih pendekatan integi 
ekonomi dan membangun 
rakat Eropa melalui Pe 
n Roma pada tahun 1975, 
Adapun ASEAN, pada ting- 
katan tertentu, condong mem- 
perkuat fondasi regional melalui 
kerja sama keamanan. Pertama 
melalui Deklarasi Zona Damai, 
Bebas, dan Netral (ZOPFAN) 
pada tahun 1971, kemudian pada 
KTT ASEAN di Bali tahun 1976 
menghasilkan dokumen penting 
Treaty of Amity and Cooperati- 
on in Southeast Asia (TAC). 
Raison d'etre ASEAN yang 
berlandaskan persoalan ke- 
'amanan kawasan memang dito- 
pang oleh semangat antikomu- 
nis ketika itu, dan koheren de- 
ngan kepentingan AS di puncak 


k dengan sendi 
pandang sebagai pemb: 
sistensi AS di Asia Tengg 
yang secara bersamaan bx 
gungan dengan kebangkitan 
China sebagai kekuatan domi- 
nan baru di kawasan As 
Di era global 
men kebijakan ASEAN condong 
pada keuntungan ekonomi me- 
lalui pembentukan sejumlah ka- 


ng- 


pun kemitraan ekonomi sesama 
anggota ataupun negara non- 
aupun luar kawas 
Bisa dipastikan, persoalan kebi- 
jakan ekonomi pun akan ber- 
nggungan dengan masalah ke- 
amanan, khususnya keamanan 
pangan dan energi, ketika Asia 
Tenggara harus berhadapan de- 
ngan Kemitraan Trans-Pasifik 
(TPP) yang akan menjadi per- 
an ekonomi standar tinggi. 
Indonesia sebagai negara 
penting dan besar di ASEAN di- 
harapkan bisa memainkan pe- 
ran yang memadai membawa 
organisasi ini sebagai pengim- 
bang kekuatan dan mengako- 
modasi kehadiran AS, China, 
Uni Soviet, dan Jepang, Diper- 
lukan adaptasi dan penyesuaian 
untuk tetap men- 
SEAN sebagai kekuat- 
an pengimbang melalui nuansa 
konser dan mufakat. 
L PATTIRADJAWANE 


RE 


Besok: Apa Pelajaran dari 
AMM Ke-45? 


(pi) erabook He omi 


28 Sept-8 Oct 2012 


Lower Ground 


Gm ost, 
Tangcay Computer Center & Gadget Galery 


(05573 3333 


1 lend Suduman No. | Tangerang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ED 


ac 


(@ ran 


mrioper 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


Demonstrasi menentang sejumlah langkah pemotongan anggaran bela 


GETTY IABES JASPEA JUINEN 


pemerintah yang dilakukan Perdana Menteri Mariano Rajoy kembali terjadi di Madrid, Spanyol, 


Sabtu (29/9). Ini adalah demonstrasi besar-besaran ketiga dalam pekan ini yang digelar di dekat gedung parlemen Spanyol. Bentrokan dengan polisi sempat terjadi dalam 


demonstrasi ini. 


Spanyol Makin Terpuruk 


Sektor Perbankan Perlu Tambahan Modal Lagi 


MADRID, MINGGU — Setelah empat tahun 
berjuang melawan pasar dan mengalami krisis 
ekonomi, keuangan Spanyol makin parah. Mau tak 
mau, Spanyol harus meminta dana talangan inter- 
nasional untuk mengatasi sejumlah masalahnya. 


Bahkan, dalam beberapa hari murunkan peringkat utangnya 
belakangan, keadaan ekonomi dan obligasi Spanyol terancam 
semakin parah, ditambah dengan berperingkat sebagai oblig 


protes antipenghematan yang "sampah" Gunf). Jika benar ini 
bentrok dengan polisi pada terjadi, Spanyol akan semakin 
Minggu (30/9), permintaan pe- sulit menjual obligasinya ke pasar 
milu dipercepat di Catalonia,dan finansial, Para investor enggan 
paparan rancangan anggaran be- membeli karena risiko tinggi, ju- 
lanja pemerintah yang menun- ga akan mengenakan bunga pin- 
jukkan semakin banyak utang jaman sangat tinggi. 
Spanyol. Masalah Spanyol juga menjadi 
Tidak hanya itu, pemerin, agenda utama dalam pertemuan 
utang Moody's Investor Ser menteri keuangan Uni Eropa pa- 
juga telah mengancam akan me- da 8 Oktober, juga pada per- 


temuan tingkat tinggi Uni Eropa 
pada 18-19 Oktober mendatang. 

Spanyol tampaknya akan ber- 
nasib seperti Irlandia, Yunani, 
dan Portugal yang tak sanggup 
memikul — beb: ” 
Spanyol, yang bx 
nomiannya dua kali lipat dari 
gabungan ket negara itu, se- 
langkah lagi akan bergabung de- 
ngan mereka ketika tak dapat lagi 
mengakses dana dari pasar fi- 


yang akan dihadapi 
Spanyol dalam pekan ini adalah 
lelang obligasi pada Selasa men- 
datang. Spanyol akan berusaha 
menjual obligasi yang bertenor 
dua, tiga, dan lima tahun ber- 
tepatan dengan pertemuan bu- 
lanan dewan gubernur Bank Sen- 
tral Eropa (ECB). September lalu, 
ECB berhasil menenangkan pa- 


sar dengan memaparkan prog- 
ram pembelian obligasi dari ne- 
gara yang tertekan utang dan 
meminta dana talangan 
euro, Tentu saja program ini juga 
memberlakukan persyaratan ke- 
tat seperti target pemangkasan 
defisit dan anggaran. 


Jual aset 


Pada Sabtu lalu, Pemerintah 
Spanyol mengumumkan bahwa 
rasio utang terhadap produk do- 
mestik bruto mencapai 90,5 per- 
sen tahun 201 
tiga kali lipat dibandingkan tahun 
2008 sebelum sektor properti 
mengempis, 

Anggaran harus dihemat se- 
besar 13 miliar euro tahun depan 
angkas bi: 
seperti gi 
kesehatan, dan 


pada s 


tor publil 
pendidikan, 


yanan sosial. "Ini merupakan 
penghematan anggaran, tetapi 
n membantu kita selama kri- 
ekonomi terjadi dan mem- 
perlihatkan bahwa Spanyol ma- 
sih dapat dipercaya," ujar Men- 
keu Cristobal Montoro. 
Sebelumnya, pemerintah juga 
membuka audit 14 bank besar, 
yang memperlihatkan separuh 
dari jumlah itu tak dapat lolos uji 
ketegangan dan memerlukan ku- 
curan modal tambahan setidak- 
nya 59 miliar euro. Sebelum itu, 
perbankan Spanyol telah men- 
dapatkan dana talangan inter- 


masih optimistis hanya akan me- 
minta dana talangan 40 miliar 
curo saja dar 
curo karena masih dapat menjual 
beberapa asetnya. 
(AP/AFP/REUTERS/JOE) 


KILAS 


KAWAT SEDUNIA 


@ Stockholm 


& Kairo 


Stockholm 
Seorang pria Swedia 
terbukti bersalah 
dalam kasus penye- 
lundupan setelah 
terbukti "menyelun- 
dupkan” temannya 
ke penjara untuk 
menggantikan diri- 
nya. Identitas palsu 
si pengganti terse- 
but baru terbongkar 
setelah dia dibebas- 
kan dari penjara 
menggantikan tem- 
annya pada 
2008-2009, ujar Eli- 


TP 
zabeth Lager dari — 


(3 


Lembaga Penjara 

Swedia, Lager 

mengatakan, ketika masuk penjara, penghuni penjara selun- 
dupan itu menyerahkan kartu identitas 
izi 


alsu, selembar surat 
mengemudi milik temannya yang dia gantikan, tetapi 
dengan foto dirinya sendiri, Lager enggan menjelaskan lebih 
lanjut mengenai pertukaran kedua orang di luar dan dalam 
penjara tersebut. Bahkan, dia juga tidak mau mengungkapkan 
nama kedua orang yang bertukar posisi itu. Pertukaran itu baru 
diketahui awal tahun ini. Lager juga menolak menjelaskan 
mengapa polisi memerlukan waktu hingga tiga tahun untuk 
membongk: s pertukaran tersebut. Tidak jelas juga apa- 
kah rekan si penyelundup akan dihukum karena telah me- 
malsukan identitas dan memberikan identitas tidak benar ke- 
pada petugas penjara. Media melaporkan bahwa penyelundup 
sebut telah melarikan diri ke Asia dan membayar rekannya 
untuk menggantikan dirinya mendekam di penjara. Otoritas di 
negara maju pun ternyata masih bisa kecolongar 


Kairo 

Wahai para pejabat, hati-hatilah jika berbicara, Pepatah lawas 
"mulutmu adalah harimaumu”" ternyata masih berlaku hing 
zaman modem sepert h seorang pejabat Mesir menjadi 
bulan-bulanan di media sosial setelah dia menyebut seorang 
perempuan yang mewawancarai dirinya hot. Ceritanya, Menteri 
Informasi Mesir Salah Abdel Magsood berkata kepada pem- 
bawa acara warga Lebanon, Zina al-Jarhi, "Saya berharap per- 
jukan kepada saya tidak sepanas 

i berbayar di 
Dubai, Bikya Masr. Jarhi menjawab, "Pertanyaan saya akan 
Menteri itu malah mengatakan lagi, "Dia benar-benar 

,” Komentar menteri tersebut memancing kritik di dunia 
maya, Para komentator mengatakan bahwa kepala negara Me- 
sir baru-baru ini telah mawas diri” saat bertemu dengan 
perempuan Perdana Menteri Australia Julia Gillard. Jadi, me- 
nurut para komentator, sewajarnya para menteri pun bertindak 
demikian... (AP/UPI/JOK) 


PRAKIRAAN LINTASAN " JELAWAT" 


LAUTAN 
PASIFIK 


Okinawa Ig 


1 knot - 1.852 km/jam 
- 0.5144 m/detik 


Sumber: Japan Meteorology Agency BE 


CUACA EKSTREM 


Topan Jelawat Membawa Hujan Badai Menuju Tokyo 


TOKYO, MINGGU — Topan 
Jelawat terus bergerak ke arah 
Tokyo, Jepang, Minggu (30/9). 
Sebelumnya, topan itu telah me- 
landa kawasan Okinawa bagian 
selatan Jepang. Sapuan anginnya 
cukup kencang sehingga mampu 
menjungkirb: 
Minggu sore, 
pan tersebut telah mencapai ke- 
cepatan 180 kilometer per jam, 
Topan itu dilaporkan telah tiba di 
daratan utama Jepang di Pre- 
fektur Aichi, sekitar pukul 1900 
waktu setempat (17.00 WIB), dan 
terus bergerak ke timur laut se- 
panjang daratan Pulau Honshu. 
Hari Minggu dan Senin (1/10) 


Tokyo diperkirakan akan mu- 
diguyur hujan lebat, dengan 
h hujan bisa mencapai 
tengah meter. Penduduk Tokyo 
disarankan tetap tinggal di dalam 
rumah selama terjangan topan 
ini melanda. 

Sepanjang hari Minggu, seti- 
daknya ada 300 penerbangan do- 
mestik dari dan ke Tokyo di- 
batalkan. 

Topan yang cukup besar ini 
mengingatkan bencana gempa 
bumi dan tsunami yang sebe- 
lumnya melanda sebagian Je- 
pang dan menimbulkan banyak 
kerugian material. 

Badan Meteorologi 


Jepang 


menyebutkan, angin dapat men- 
capai kecepatan 234 kilometer 
per jam. Topan ini setidaknya 
telah melukai 140 orang di de- 
lapan prefektur, termasuk sese- 
orang di Okinawa yang kehilang- 
an jari ra-gara tangannya 
terjepit pintu yang terempas 
angin kencang, demikian dilapor- 
kan NHK. 


Satu orang tewas 
Seorang pemuda berusia 29 
tahun terbawa ombak ting 
tika Jelawat melanda Oki 
Pemuda tersebut akhirnya di- 
nyatakan tewi 
Kepolisian Prefektur Okinawa 


menyatakan, setidaknya ada 30 
kaan terkait angin topan 


Jepang, ditunda sepanjang hari 
Minggu. Sementara layanan ke- 
reta cepat shinkansen di seluruh 
negeri dibatalkan untuk semen- 
tara waktu. 

Otoritas pada prefektur yang 
istrik karena terjangan to- dilanda topan memerintahkan 
n merusak infrastruktur ke- puluhan ribu orang menin 
an, kan rumahnya untuk pergi ke 

Selain menyapu dan memo- — tempat yang lebih aman. 
rakporandakan Prefektur Okina- — Pertengahan pekan lalu, Je- 
wa, topan ini juga melanda Pre-  lawat telah menyapu sebagian 
fektur Kagoshima. Angin ken- — Taiwan. Sebelumnya, pada Agus- 
cang mengempaskan mobil dan  tus lalu, topan Saola melanda 
memblokade jalan, membuat ka- Taiwan dengan angin kencang 
cau arus lalu lintas. dan hujan lebat, membuat se- 

Lebih dari 500 penerbangan, tidaknya enam orang meninggal. 
sebagian besar di bagian barat (AP/AFP/REUTERS/JOE) 


Okinawa 

menyatakan, ada 831500 kelu- 

arga di pulau itu yang tidak dapat 
4 


PROJECT MANAGEMENT 
(PMBOK - Base) 
Hotel Menara Peninsula, 15-16 Okt 2012 


EFFECTIVE NEGOTIATION 
Hotel Menara Peninsula, 22-23 Okt 2012 


Hub: Vivi 021-863-1907/8660-8545 
samchads@centrin.net.id 


Sahala Sinurat 


TEKNOLOGI DARI JERMAN 
Transplantasi Rambut Adalah Solusi Masalah Kebotakan ON 
(ny 


HAIR TRANSPLANTATION XS: 


Pencangkokan Akar Rambut | Follicle 
Rambut 


ra 


“ 


Beri Kami 1 Hari Untuk Mengubah 


Penampilan & Hidup Anda 


Rambut Tumbuh, Hidup Alami & Permanen (Rambut Bisa Panjang) 


Surabaya Hairtrans Clinic 
HAIRTRANS ah 


Dr. Soetomo 78 
38 2030, 507 9111, 567 6007, 
: gd 0812 3083 6785 


ANTAR JEMPUT DARI/KE AIRPORT JUANDA 
www.hairtrans-sby.com 


oran @ ScraperOne & Kaskus 


Spend & Gift Everyday | Credit Card 
1 October - 31 December 2012 


Apply Now, SMS 9333, Type : 
OCBCNISPIspaceJAPPLV space) 
AreaCodet#PhoneNumber#Name 
(IDR 2,000/SMS) 


« Daily & Monthly Winner based on the highest 
& the fastest spend (exclude cash advance) 


For Monthly Winner eligibility : 
Minimal 15 transactions per month 
“1 Free Apple iPod Touch for daily winner 


1 "1 Free Honda Brio for monthly winner (3 Honda Brio 
| available during program) 


“1 Customer can only win max 1 Honda Brio & 
1 Apple iPod Touch during program 


» Detail Terms & Conditions visit www.ocbcnisp.com 


@ocnctani 


WORLD'S 
STRONGEST BANK 


(500-999 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


LANGKAN 


Pelajar Indonesia Raih Medali 

Tim Olimpiade Komputer Indonesia 2012 yang berlomba da- 
lam ajang International Olympiad in Informatics (OI) Ke-24 
di Milan, Italia, 23-30 September 2012, berhasil memper- 
sembahkan satu medali perak dan tiga medali perunggu. Me- 
dali perak dipersembahkan Nathan Azaria (SMAN 2 Pur- 
wokerto). Adapun medali perunggu dipersembahkan Jonathan 
Irvin Gunawan (SMAK 1 BPK Penabur Bandung), Cakra Wis- 
hnu Wardhana (SMAN 8 Yogyakarta), dan Muhammad Aji 
Muharrom (MAN Insan Cendekia Serpong). Fauzan Joko, juru 
bicara Tim Olimpiade Komputer Indonesia, Minggu (0/9), 
atakan, IOI tahun ini diikuti 317 peserta dari 81 negara. 
Nilai tertinggi dalam kompetisi ini (absolute winner) diraih 
Johnny Ho dari Amerika Serikat. @/ELN) 


Lima Karya Ilmiah Remaja Bisa Dapat Paten 


Dari 34 karya ilmiah bidang teknologi yang diseleksi dalam 
tahap final Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR), lima karya 
berpotensi mendapat paten, "Karena itu, siswa bersangkutan 
akan mendapat bimbingan untuk mengajukan permohonan hak 
intelektualnya,” kata Ketua Dewan Juri LPIR Tingkat SMP 
Tahun 2012 Prof Wahyuddin Latunreng, Jumat (28/9), di Ban- 
jarmasin, Kalimantan Selatan. Dirjen Pendidikan Dasar Kem- 
dikbud Suyanto mengatakan, total karya ilmiah yang diterima 
panitia untuk bidang teknologi 19 makalah, IPA 470 makalah, 
dan IPS 249 makalah. (YUN) 


Revitalisasi Kurikulum Desain Komunikasi Visual 


Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada 10-21 Oktober 
mendatang akan menyelenggarakan Desain Komuni 
(DKV) Ekreapreneur Indonesia. Dosen Fakultas Sastra dan 
Seni Rupa UNS Solo, Ahmad Adib, yang juga Ketua Panitia 
DKV Ekreapreneur Indonesia, Jumat (28/9), mengata 
giatan ini bertujuan untuk, antara lain, mencari 1m 
revitalisasi kurikulum Desain, Komuni| 


Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari 


Museum Islam Nusantara Hasyim Asyari akan dibangun di 
dalam kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa 
Timur, Keberadaan museum yang menyatu dalam kes: 
am Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh pengusung plu- 
me di negeri ini, nantinya akan mei lah satu tempat 
informasi Islam di Nusantara, "Museum itu diharapkan bi 
diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata peng- 
asuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Salahuddin Wa- 
hid, saat memberikan sambutan tahlil akbar dan pengajian 
umum memperingati 1000 hari wafatnya Gus Dur, Kam 
(27/9). (IE) 


Siswa SMA dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Penerus Bangsa membentangkan bendera Merah Putih berukuran 
ionalisme di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (30/9). Dalam aksi tersebut, mereka juga 
r yang akhir-akhir ini marak terjadi di sejumlah tempat. 


20 meter x 10 meter dalam kampanye n: 
mengampanyekan stop tawuran antar-pela 


Acuan Penanggulangan 
Tawuran Belum Ada 


SOP Penanggulangan Tawuran Mendesak Disusun 


JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kepala sekolah 
menyatakan, hingga saat ini mereka tidak pernah 
dilatih dan tidak memiliki acuan jika terjadi 
tawuran, Tindakan penanggulangan jika terjadi 


KOMPETENSI GURU 


UKG 
Gelombang 
Kedua Awal 
Oktober 


JAKARTA, KOMPAS — Uji 
kompetensi guru gelombang ke- 


an mulai Selasa (2/9) 
hingga akhir Oktober, Berbeda 
dengan uji kompetensi guru ge- 
lombang pertama, kali ini ke- 
siapan tempat uji kompetensi 
akan dilihat. 

"TUK (tempat uji kompetensi) 
yang belum siap ada waktu sam- 
pai akhir Oktober,” kata Syawal 
Gultom, Kepala Badan Pengem- 
bangan Sumber Daya Manusia 
Pendidikan dan Penjaminan Mu- 
tu Pendidikan Kementerian Pen- 
didikan dan Kebudayaan, di Ja- 
karta, Minggu (30/9). 

Pelaksanaan uji kompetensi 
guru (UKG) online tahun ini 
dikhususkan bagi guru berser- 
tifikat yang didata sebanyak 
1006.216 guru TK hingga SMA 
sederajat. 

Pelaksanaan UKG online ge- 
lombang pertama pada akhir Juli 
lalu bermasalah, terutama karena 
gagal koneksi. Lebih dari 800 
TUK tidak berfungsi sehingga gu- 
ru gagal ujian. Ada juga guru yang 
bisa ujian, tetapi materi soal yang 
keluar tidak lengkap. 

"Kami upayakan UKG gelom- 
bang kedua ini siap dan lebih 
baik. Penyiapan TUK yang 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


menjadi pegangan guru dan se- ada hukuman, mulai dari pe- | umumnya di sekolah-sekolah 
kolah untuk membuat bantuan hingga penu- | yang memiliki — laboratorium 


Sebaliknya, jik: 
pemerintah memberi- 
kan penghargaan. 

Direktur Jenderal Pendidikan 


komputer sudah dinyatakan siap 
sehingga bisa melayani guru uji- 
an dengan baik,” kata Syawal, 


pencegahan dan penyele: 
wuran yang berbasis pada per- 
lindungan hak: nak, 


tawuran siswa hanya berdasarkan perkiraan dengan 
melibatkan guru dan kepolisian setempat. 


Gugatan hukum 
Sulistiyo mengatakan, guru se- 
ring menghadapi dilema dalam 


Menengah Kemdikbud Hamid 
Muhamad dalam rapat kerja de- 
ngan Komisi X DPR mengakui 


189 jenis soal 


Unifah Rosyidi, Kepala Pusat 
Pengembangan Profesi Pendidik 


PENTAS SENI 


Pertunjukan ”The Heliosphere” 
Pukau Penonton 


SOLO, KOMPAS — Pertunjuk- 
an The Heliosphere mendapat 
sambutan meriah dari penonton 
perhelatan Solo International 
Performing Art 2012, Jumat 
(28/9) malam, Pertama kali tam- 
pil di Indonesia, pertunjukan 
yang menggabungkan seni dan 
teknologi ini berhasil memukau 
lebih dari 5000 penonton yang 
memadati Pamedan Pura Mang- 
kunegaran, Solo, Jawa Tengah, 
tempat berlangsungnya SIPA. 
The Heliosphere yang di 
pilkan kelompok seni asal Ing- 
gris, The Dream Engine, me- 
nampilkan seorang penari yang 
memperagakan gerakan-gerakan 
akrobatik di udara serta tari balet 
sambil tubuhnya dibawa terbang 
oleh balon udara. Penari yang 
disebut aerialist ini bagaikan ter- 
bang dan melayang di udara di- 
iringi musik yang seirama dengan 
gerakannya, 
Balon tampak berubah-ubah 
Wart dan terlihat bagai len- 
tera di tengah gelap malam. Ge- 
rakan balon berisi gas helium ini 
dikendalikan melalui tali yang 
dipegang pengendali di darat, 
seperti seseorang yang tengah 
memainkan layang-layang. The 


Dream Engine diboyong British 
Council Indonesia untuk tampil 
di Solo International Performing 
Art (SIPA). Total, kelompok ini 
tampil tiga kali, pada hari per- 
tama dan kedua SIPA yang ber- 
langsung 28-30 September ini. 

"Kami ingin mengajak penon- 
ton memandang sesuatu dengan 
cara berbeda. Jika biasanya kita 
menonton ke depan, sekarang 
kami ajak untuk menonton ke 
atas. Begitu pula cara kita me- 
mandang lingkungan,” kata 
Robyn Simpson, aerialist The 
Dream Engine, 

Ketua Panitia SIPA 2012 Ira- 
wati Kusumorasri mengatakan, 
pihaknya tahun ini mengambil 
tema “Go Green, Save Our World, 
Better Future”. Melalui seni per- 
tunjukan, pihaknya ingin meng- 
ajak masyarakat lebih peduli pa- 
da upaya menjaga bumi dan ke- 
lestarian lingkungan, 

Rangkaian SIPA 2012 diikuti 
14 delegasi, termasuk dari se- 
jumlah negara, seperti Jepang, 
Taiwan, Filipina, Belanda, Bra: 
dan Inggris. Sejumlah duta bc 
negara sahabat dan seniman ter- 
kemuka Tanah Air juga hadir 
dalam perhelatan itu. (EKD 


Memilah Sampah 


KOMPAS/JOHNNY TG 


Dipandu relawan dari Lions Club, pengunjung acara Jak-Japan 
Matsuri diajari untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya 
ke tempat yang disediakan di lapangan Monumen Nasional, Jakarta 
Pusat, Minggu (30/9). Panitia acara menyiapkan lima kotak sampah 
untuk kertas, sampah organik, sampah non-daur ulang, sampah 
daur ulang, dan sampah sisa makanan. Kegiatan ini merupakan 
bagian dari kampanye gerakan 8R, yaitu reduce, reuse, dan recycle 
(mengurangi, menggunakan kembali, dan daur ulang). 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


"Karena tawuran antarsiswa 
sudah sering terjadi, mestinya 
ada acuan bagi ke sekolah 
apa yang hi: akukan untuk 
mencegah dan jika terjadi ta- 
wuran,” kata Ketua Umum Per- 
satuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI) Sulistiyo di Jakarta, 
Minggu (30/9). "Begitu pun se- 
kolah dan siswa yang terlibat 
tawuran, aturan sanksinya harus 
jelas,” katanya, 


Menerjunkan polisi dan me- 
nangkap pelaku tawuran bukan- 
lah solusi efektif. "Mestinya ada 
standar operasional prosedur 
atau SOP untuk mencegah dan 
jika terjadi tawuran,” kata Deina 
Haryanan, Ketua Umum Yayasan 
Semai Jiwa Amini, yakni yayasan 
yang aktif dalam kampanye an- 
ti-bullying atau kekerasan. 
Menurut Diena, Kemdikbud 
perlu membuat acuan yang bisa 


membina siswa. Jik: ayang kebijakan  antikekerasan — di | Kemdikbud, menyebutkan, un- 
terlibat tawuran dikembalikan — Kemdikbud memang belum | tuk UKG online pkan 189 
kepada orangtua, sering kali guru — tampak sebab persoalan ini di- s$ soal, di antaranya untuk 


menerima gugatan hukum dari 
orangtua. 

Ferdiansyah, anggota Komisi 
X DPR, menilai, karena tawuran 
semakin meluas dan sadistis, 
Kemdikbud mulai perlu mem- 
buat aturan soal penghargaan 
dan hukuman. Jika sekolah yang 
terus terlibat tawuran tidak kun- 
jung mampu mengatasinya, perlu 


bungku 
rakter. 

Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan ' Mohammad — Nuh 
mengatakan, kasus penanganan 
tawuran pelajar di DKI Jakarta | pengembangan dan pendi 
akan dijadikan model untuk | guru, yang selama ini diabaikan. 
mengatasi persoalan tawuran di | Hasil UKG ini untuk pemetaan 
sekolah-sekolah yang rawan ter- | dan tidak ada kaitannya dengan 
jadi tawuran, (ELN) pembayaran tunjangan profesi 
guru,” ujar Unifah. 


dalam pendidikan ka- | jenjang SMK si 121 jenis, 

Ada juga UKG online untuk ke- 

pala sekolah dan pengawas, 
”Guru rugi jika tidak ikut UKG, 


Hasil UKG ini akan dipakai untuk 


SENI TRADISI 


Gatotkaca Pentas di UNESCO Paris 


JAKARTA, KOMPAS — Ga- 
totkaca, tokoh pahlawan dalam 
dunia pewayangan, akan ditam- 
pilkan oleh perkumpulan Wa- 
yang Orang Indonesia Pusaka di 
Gedung Pusat Organisasi Pen- 
didikan, Ilmu Pengetahuan, dan 
Kebudayaan PBB (UNESCO) di 
Paris, Perancis, 22 Oktober, Ini 
akan menjadi penampilan lakon 
Banjaran (Perjalanan Hidup) 
Gatotkaca yang ketiga di tempat 
prestisius setelah Sydney Opera 
House (Desember 2010) dan 
Istana Negara (Juli 2011). 


Pergelaran yang melibatkan 
sekitar 50 penari dan penabuh 
gamelan ini, seperti dijelaskan 
Pemimpin Wayang Orang Indo- 
nesia Pusaka (WOTP) Jaya Sup- 
rana di depan para wartawan, 
Jumat (28/9) petang, di Jakarta, 
diharapkan d ekitar 
1.200 penonton, tid 
Perancis dan Indonesia di Paris, 
tetapi juga dari negara-negara 
lain dari 190 anggota UNESCO. 

Peran Gatotkaca masih tetap 
akan dipegang Nanang Ruswandi 
dan Pergiwa oleh Aylawati Sar- 


Ketua Umum Pengurus Besar 
Persatuan Guru Republik Indo- 
nesia Sulistiyo meminta UKG 
online dilaksanakan jika peme- 
rintah menjamin kesiapan hing- 
ga tingkat teknis, terutama ja- 
ringan internet, "Jar 
pemerintah tidak belajar dari ka- 
sus UKG online gelombang per- 


wono, pasangan yang juga tampil pergelaran di Paris akan ditata 
dalam pertunjukan terdahulu. lebih apik dar alur cerita dan 
Pemain wayang kenamaan lain penyajian multimedia dibanding- 
yang ambil bagian dalam per- kan dengan di Sydney. 

gelaran di Paris adalah Ali Ma Pergelaran yang diharapkan 
sudi (Arjuna) dari RRI Surakarta dapat menumbuhkan kecintaan 
dan Teguh Kenthus Ampiranto terhadap seni wayang orang In- jumlah gu- 
(Adipati Karna) dari WO Bharata,  donesia dan memperlihatkannya | ru. Retno Sekretaris 
Jakarta. Selain mereka juga akan — kepada masyarakat internasional | Jenderal Federasi Guru Seluruh 
turut serta sejumlah sosialita ini didukung tiga kementerian, | Indonesia, mengatakan, guru-gu- 
pencinta (dan pemain) wayang yakni Kementerian Pendidikan | ru yang masuk dalam jaringan ini 
orang. dan Kebudayaan, Kementerian | sudah melakukan boikot sejak 
riwisata dan Ekonomi Kreatif, | UKG gelombang pertama dan 
serta Kementerian Luar Negeri, | akan melanjutkannya pada ge- 
dan sejumlah perusahaan. (NIN) | lombang kedua nanti. (ELN) 


nata artistik Banjaran Gatotkaca, 
dalam temu pers menjelaskan, 


KEBUDAYAAN 


Gelar Seni Indonesia dan 
Myanmar Disambut Hangat 


YANGON, KOMPAS — Pe- 
mentasan kesenian Indonesia 
dan Myanmar di National The- 
atre, Yangon, Myanmar, Sabtu 
(29/9), mendapat sambutan ha- 
ngat penonton, termasuk sejum- 
lah pejabat negara Myanmar dan 
para duta besar negara sahabat di 
Yangon. 

Sejumlah pejabat yang hadir 
antara lain Duta Besar RI di 
Yangon Sebastianus Sumarsono, 
Menteri Kebuda Myanmar 
U Aye Myint Kyu, Kepala Men- 
teri Wilayah Yangon U Myint 
Swe, dan beberapa duta besar 
yang bertugas di Yangon. 

Pergelaran kesenian bertajuk 
Joint Cultural Show Indone- 
sia-Myanmar 2012 itu, seperti 
dilaporkan wartawan Kompas 
Cokorda Yudistira, juga disak- 
sikan penonton yang memenuhi 
gedung teater berkapasitas se- 
kitar 1000 kursi itu. 

Sebastianus Sumarsono me- 
nyatakan, pergelaran sejenis be- 
berapa kali digelar di Yangon 
untuk mempererat hubungan In- 
donesia dan Myanmar. Hubung- 
an dan kerja sama kedua negara 
berlangsung 63 tahun, Desember 
mendatang. 

Pada kesempatan itu, Sebas- 
tianus Sumarsono menyerahkan 
sumbangan dari masyarakat 
dan Pemerintah Indonesia untuk 
masyarakat Myanmar sebesar 
11500 dollar AS. Bantuan uang 
sejumlah 5.000 dollar AS dise- 
rahkan untuk masyarakat di 
Rakhine dan selebihnya untuk 
Rumah Sakit Pyinsalu, rumah 


Adapun Menteri Kebudayaan 
Myanmar U Aye Myint Kyu me- 
nyatakan, pergelaran kesenian 
itu didukung hubungan erat ke- 


dua negara yang terjalin sejak 
lama, Kedua negara memiliki ke- 
samaan, di antaranya kekayaan 
seni dan budaya tradisional yang 
beragam. 

Joint Cultural Show Indone- 
sia-Myanmar 2012 melibatkan 
penari dan seniman dari Indo- 
nesia, mahasiswa dan pengajar di 
National University of Arts and 
Culture Yangon, dan pelajar In- 
donesian International School 
Yangon (TISY). 

Pelajar TISY menampilkan pa- 
duan suara yang menyanyikan 
dua lagu Indonesia, "Tbu Pertiwi” 
dan "Rasa Sayange”. Mereka juga 
menyanyikan sebuah lagu Myan- 
mar serta lagu dwibahasa (In- 
donesia dan Myanmar) berjudul 
"Membangun — Persahabatan” 
karya Dubes RT Sebastianus Su- 
marsono, diiringi musik kulin- 
tang 

Seniman — Indonesia — dari 
Sanggar Ayodya Pala menampil 
kan sejumlah kesenian tradisi- 
onal dari Sumatera, di antaranya 
tari Gending Sriwijaya dari 
Provinsi Sumatera Selatan, tari 
tortor Sipitu Cawan dari Suma- 
tera Utara, musik tradisional 
dol dari Bengkulu, seni teater 
randai dari Sumatera Barat, dan 
tari zapin Melayu dari Riau. 

(COK) 


NANYANG 


INOLOGICAL 
UNIVERSITY 


Universitas yang berkembang paling cepat dalam 
Top 50 Ranking Dunia 


Berusia muda dan bertumbuh pesat, Nanyang Technological 
University di Singapura berada dalam peringkat ke-47 di 

dunia dan peringkat ke-4 diantara universitas elit kelas dunia. 
Pendaftaran secara online untuk program S1 dan beasiswa 
tahun ajaran 2013/2014 saat ini telah dibuka hingga 15 
Desember 2012 bagi siswa/I dengan lulusan UAN SMA, IB 
Diploma, A Level (atau yang setara) serta bagi siswa/i SMA yang 


SG akan lulus pada bulan Juli 2013, 


Presentasi tentang pendaftaran NTU untuk tahun ajaran 2013/2014 akan dilaksanakan pada: 


Sabtu, 6 October 2012, 15.00 WIB 
Hotel Ciputra Jakarta, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Jakarta 11470 


Bergabunglah dengan kami untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang program 
sarjana atau S1 ber kelas dunia, beasiswa, serta kehidupan di NTU bersama Director of 
'Admissions, Profesor dan mahasiswa-mahasiswi NTU! 


Email: adm. intnl@ntu.edu.sg ' Web: www.ntu.edu.sg/intnladmissions 


ENGINEERING » SCIENCE « BUSINESS « HUMANITIES, ARTS & SOCIAL SCIENGES » EDUCATION 
" SPORT SCIENGE & MANAGEMENT » MEDICINE 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


LINGKUNGA 


Abrasi Pantai Tanjung Kait 


Warga menikr 


Satuan Radar 211 TNI AU, Sabtu (29/9). Di 


KOMPAS /AGUS SUSANTO 


uasana pagi di Pantai Tanjung Kait, Tangerang, Banten, tak jauh dari lokasi 
akan dipasang beton-beton buatan jenis tetrapod 


penangkal abrasi. Abrasi di sepanjang pantai tersebut sudah menggerus lahan perkebunan dan tambak. 


JELAJAH MARS 


Curiosity Menemukan Jejak Air 


CALIFORNTA, KAMIS — Ro- 
bot kendaraan penjelajah Mars, 

iosity, menemukan jejak 
penelitian atas batuan 


yang ditemukan di permukaan 
”Planet Merah”. Curiosity me- 
ngirimkan foto batuan konglo- 


Temuan itu ditegaskan ilmu- 
wan dalam misi yang diluncur- 
kan Badan Penerbangan dan An- 
tariksa Amerika Serikat (NASA) 
ini, Bentuk bundar dari butiran 
dalam batuan itu mengindika- 
sikan batu tersebut terbawa alir- 
an air dan mengalami erosi ka- 
rena a 

Pada jumpa pers di Labo 
torium Jet Propulsion di Cali- 


fornia, AS, peneliti Bill Dietrich 
dari University of California, 
Berkeley, mengatakan, mereka 
memperkirakan ini berusia tua. 
"Ribuan hingga jutaan tahun," 
katanya, akhir pekan lalu, Cu- 
riosity kebetulan mendapat con- 
toh batu konglomerasi berukur- 
an 10-15 sentimeter dari per- 
mukaan Mars. 

”Batu ini kami namai Hottah,” 
ujar John Grotzinger, peneliti | 
in, Nama itu merujuk danau di 
Northwest Territoi Kanada. 

Pengamatan Mars dengan sa- 
telit telah menghasilkan citi 
yang menunjukkan kanal-kanal 
pada permukaan yang terpotong 
aris-garis, yang oleh par 

sumsikan sebagai jalur a 


ni, penelitian difokuskan pada 
citra butiran dan kerikil dalam 
batuan tersebut. Ukuran dan 
bentuknya bisa menunjukkan 
berapa kecepatan dan jarak alir- 
an air purba itu, 

Lokasi penemuan batu terse- 
but di antara tepi utara dari ka- 
wah dan gunung besar yang 
muncul dari tengah dataran. 
Citra awal yang didapat di ka- 
wasan itu memberi petunjuk ke- 
mungkinan bukti adanya air, Apa 
yang didapatkan Curiosity mem- 
perkuat dugaan tersebut. 

Proyek NASA bernilai 2,6 
miliar dollar AS (sekitar Rp 2: 
triliun) tersebut” mendarat 
di planet Mars pada 6 Agustus 
2012, (BBC/ISW) 


KUNJUNGAN PRESIDEN 
Penghargaan Disertai Tanggung Jawab 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
hargaan Valuing Nature Award 
for Leadership in the Coral 
Triangle Initiative yang diberi- 
kan pada 24 September 2012 di 
New York, AS, untuk Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono di- 
ilai tidak mencerminkan kon- 
nyata di lapangan. Penge- 
lolaan sumber daya laut belum 
menyejahterakan warga pesisir. 

Pasca-pelaksanaan —— World 
Ocean Conference di Manado 
tahun 2009 yang menci n 
program Coral Triangle Initiative 
(CTD, impor ikan justru naik 230 
persen pada tahun 2011. ”Di 
wasan konservasi itu juga terjadi 
tumpang tindih pengelolaan. 
Bahkan, penetapan kawasan kon- 


servasi Laut Sawu tanpa pe 
setujuan warga,” kata Sekretaris 
Jenderal Koa Rakyat untuk 
Keadilan Perikanan (Kiara) Riza 
Damanik di Jakarta, Minggu 
(30/9). 

Menurut dia, penghargaan ba- 
gi SBY menuntut tanggung jawab 
lebih Presiden untuk menerap- 
kan pembangunan yang be- 
nar-benar memberdayakan ma- 
syarakat pesi 

Koordinator Forum Masyara- 
kat Sipil Siti Maemunah menga- 
takan, penghargaan tersebut be: 
beda dengan kenyataan di | 
pangan. Ta menyebut itu sebagai 
bentuk pencitraan. 

Di New York, penghargaan itu 
diberikan tiga lembaga non-pe- 


merintah (NGO) internasional, 
yaitu World Wide Fund for 
Nature (WWP), The Nature Con- 
servancy (TNO), dan World Re- 
sources Institute (WRT). Ketiga 
NGO internasional tersebut ter- 
libat dalam konservasi di CTI 
yang berada di perairan laut 
enam negara, 

Menurut Riza, SBY sebaiknya 
segera melaksanakan keputusan 
Mahkamah Konstitusi terkait 
Undang-Undang Nomor 27 Ta- 
hun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
yaitu membatalkan pa- 

a sahaan per- 
sal itu semakin 
meminggirkan kehidupan ma- 
syarakat pesisir, (ISW) 


Lepra dan Patek 
di Wilayah Timur 


Pengobatan Diharapkan Lebih Dini 


JAKARTA, KOMPAS — Kasus lepra dan patek ma- 
sih banyak ditemukan di kawasan Indonesia timur, 
yang mencerminkan terabaikannya pembangunan 
kesehatan dasar dan lingkungan sehat di sana. Saat 
ini Indonesia peringkat tertinggi kasus patek dan 
peringkat ketiga tertinggi untuk lepra di dunia. 


Itu terungkap pada sesi ten- 
tang lepra dan frambusia (patek) 
dalam seminar ASEAN Negle- 
cted Tropical & dengan 
tema "ASEAN Clinical Practice, 
Guideline for the Strategy and 
Management Toward Ellimina- 
tion of Neglected Tropical Di- 
sease in ASEAN Region” di Ja- 
karta, Sabtu (29/9). 

”Kasus patek hanya tersisa di 
Indonesia dan Timor Leste, India. 
sudah eliminasi patek tahun 
2006," kata Kepala Sub-Direkto- 
rat Lepra dan Frambusia Ke- 
menterian Kesehatan Christina. 
Saat ini masih terdapat 17000 
kasus baru lepra per tahun dan 
5000 kasus patek (infeksi kulit 


menular). 

Pemetaan Kementerian Kese- 
hatan tahun 2011 menunjukkan, 
daerah dengan beban berat lepra, 
yakni case detection rate (CDR) di 
atas 10 per 100000 berada di 
hampir semua wilayah Indonesia 
timur, seperti Sulawesi, Maluku, 
Papua, Papua Barat dengan ren- 
tang CDR 11,9 per 100.000 hingga 
1054 per 100000 penduduk. 
Jumlah kasus itu lebih sedikit 
dibandingkan di Pulau Jawa yang 
padat penduduk. 

Di Jawa Timur, misalnya, se- 
kalipun CDR 5 per 100.000, jum- 
lah kasus baru mencapai 2.185. 
Sementara itu, kasus patek ter- 
tinggi di Nusa Tenggara Timur 


(5.263 kasus), Papua Barat (132), 
Maluku (122), Sulawesi (214), dan 
Sulawesi Tengah (29). Di Indo- 
nesia bagian barat, hanya ada 
empat kasus di Sumatera Utara. 


Cermin pengabaian 


Kondisi itu mencerminkan 
pengabaian terhadap pemba- 
ngunan kesehatan dasar yang 
mencakup promosi hidup bersih 
hat, pencegahan penyakit, 
pembangunan lingkungan 
hidup sehat. Kemiskinan dan ku- 
rang nutrisi juga menyuburkan 
penyebaran penyakit ini. 

Sebelumnya, wakil dari Orga- 
nisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
di Indonesia, Khancit Limpakar- 
njanarat, menyatakan, penya- 
kit-penyakit itu sesungguhnya bi- 
sa dicegah dan dapat diobati. 

Christina mengatakan, kenda- 
lanya tetap pada kondisi geografis 
yang terkadang sulit dijangkau. 
Indonesia akan berupaya mem- 
percepat eliminasi lepra di da- 
erah-daerah dengan CDR di atas 
10 per 100.000 dan daerah de- 


ngan kasus baru di atas 1000. 
Selain itu, pemerintah akan 


meningkatkan kualitas manaje- 
men kasus, program edukasi ke- 
sehatan untuk deteksi awal kasus 
dan penanganan, memastikan 
sumber daya tenaga dan fasilitas 
kesehatan memadai, serta mere- 
habilitasi kecacatan yang ditim- 
bulkan. Pemerintah daerah juga 
diharapkan punya komitmen be- 
sar terhadap kasi s itu. 

Guru Besar Fakultas Kedok- 
teran Universitas Airlangga In- 
dropo Agusni mengatakan, untuk 
memutus rantai penularan lepra 
yang merupakan penyakit kronis, 
manajemen kasus dan pena- 
nganannya harus lebih dini, Ter- 
kadang, penderita tak merasakan 
sakit sebelum ada manifestasi, 
terutama di kulit, Padahal, ku- 
man Mycobacterium leprae sudah 
menyerang saraf tepi. 

”Kami merekomendasikan ke- 
pada pemerintah agar pemberian 
obat dimulai lebih dini, pada pen- 
derita lepra subklinis,” ujarnya. 

(NE) 


SUMBER ENERGI 


Studi Tapak PLTN di Bangka hingga 2013 


JAKARTA, KOMPAS — Badan 
Tenaga Nuklir Nasional mene- 
tapkan studi tapak untuk pem- 
bangkit listrik tenaga nuklir di 
Pulau Bangka berlangsung hing- 
ga tahun 2013 meskipun calon 
pemilik dan operator PLTN be- 
lum ada. Studi ini melibatkan 
para konsultan dari luar negeri 
dengan dana Rp 160 m 

“Studi kelayakan dan studi ta- 
pak ini seperti di Muria, Jawa 
Tengah, meskipun akhirnya tak 
terpakai karena penolakan ma- 
syarakat lokal," kata Kepala Pusat 
Pengembangan Energi Nuklir 


pada Badan Tenaga Nuklir Na- 
sional (Batan) A Sarwiyana 
tratenaya, Sabtu (29/9), dalam 
Internasional Seminar on Na- 
tural Hazard Mitigation to 
Ilation di Univer- 
a, Jakarta. 

Bangka dipilih karena memi- 
liki lapisan batuan metamorf 
yang kuat dan tanpa gunung api. 
Lautnya mencapai 20 meter 
hingga 30 meter dan tak jauh 
untuk distribusi listrik ke Jawa 
dan Sumatera, "Bangka relatif 
aman dari gempa,” kata Sarwi- 
yana, 


Pada seminar itu, hadir ber- 
bicara Antonio R Godoy sebagai 
ahli bencana alam dan Leonello 
Serva sebagai ahli seismotektonik 
dari Italia, yang digandeng PT 
Surveyor Indonesia untuk studi 
tapak PLTN di Bangka. 

Godoy menjelaskan, PLTN ter- 
masuk fasil ng butuh 
pula. "Kecelakaan 
atu tempat akan men- 
jadi kecelakaan bagi wilayah la- 
in,” katanya, 

Oleh karena itu, pencegahan 
kecelakaan harus dioptimalkan. 
Demikian pula aspek mitiga- 


si/pengurangan risiko celal 

Menurut Serva, gempa adalah 
bencana alam yang paling banyak 
menimbulkan risiko kecelakaan 
seperti 
PLTN. Studi gempa penting un- 
tuk penentuan tapak PLTN, se- 
perti dilakukan di Bangka. 

Studi tapak di Bangka, lanjut 
Sarwiyana, dilakukan belajar dari 
pengalaman studi tapak di Se- 
menanjung Muria. Saat itu, me- 
reka belum disertai kelengkapan 
data status Gunung Muria yang 
tergolong sangat lama tidak aktif, 
tetapi belum mati. (NAW) 


PURI MAN 
mai aw 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


- A 


www.svensonhair.co.id 


SOLUSI 


ENYELURUH 


HINGGA KE 
KAR DENGAN 


SVENSON 


Untuk solusi masalah rambut secara 
menyeluruh hingga ke akar, Svenson adalah 
linya. Dengan pes 
selama lebih dari 50 tahun dan dilengkapi 
oleh tim trichologist, kami akan 
Inosa kulit kepala Anda dan kondisi 
folikel dengan Menggunakan teknologi 

termutal 
menentukan perawatan yang sesuai ym 
ia. 


mendi. 


laman trichological 


ir untuk hasil akurat dalam 


Dapatkan solusi total untuk masalah rambut 
Anda, hubungi Svenson hari ini juga. 


Diskon 20”4 4 Cicilan 074 


dengan menggunakan 
kartu kredit tertentu" 


Kaskus 


1. Hubungi kami 021 391-7308 


smg 
Redeem | 


Buy 1 Frappuccii 
(ekna sn mito 


BCA Credit Cardholders benefit all year long! 


ER INDULGENCE 


A month of “However-you-want-it-Frappuccino”” 


Mug 


A3 mo 


www.bca.co.id/creditcard WF @KartuKreditBCA IKI facebook.com/KartukreditBCA 


Senantiasa di Sisi Anda 


7 


STARBUCKS” 


&BCA 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


INOVASI 


Sepeda Listrik Roda Dua 


Desain makro alat 


KILAS IPTEK 


”Ultrasound” Mini untuk Permudah Kerja Dokter 
GE Healthcare, unit usaha General Electric Company, me- 
luncurkan Vscan versi 1.3 (Vscan 1.3), perangkat ultrasound 
genggam berukuran mini yang diadaptasi secara lokal, Alat ini 
dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia agar 
dapat digunakan para dokter di Indonesia. Teknologi ini me- 


mungkinkan dokter melakukan pemeri 
ke dalam tubuh untuk memperoleh visua 
mereka dengar atau rasakan. Dengan informasi yang lebih 
lengkap, para dokter menentukan tindakan optimal dan tepat 
sesuai dengan kebutuhan pasien. Berdasarkan riset GE 
Healthcare di Indonesia tahun 2012, pasien yang memerlukan 
layanan pemeriksaan tubuh dengan ultrasound mencapai 

25 persen dari jumlah pasien setiap bulan. GE Vice Chairman 
John G Rice dalam siaran persnya, pekan lalu, menyatakan, 
produk itu diharapkan membantu memenuhi kebutuhan 
kesehatan di perdesaan dan membantu upaya nasional 
menurunkan angka kematian ibu dan anak. (/INE) 


Sukses Hidup Teridentifikasi sejak Kanak-kanak 


Kesuksesan seseorang dapat dilihat dari pola hubungannya 
dari penilaian ter 
kanak-kanak din 
cordia, Kanada, sebagai pe 
nanti akan tumbuh. Kesimpulan ini diperol 
nelitian sejak tahun 1976 yang melibatkar 
VII untuk menil. 
disukai atau tidak (likeability), dan sikap menarik diri secara 
sosial. Setelah 20 tahun, kepribadian mereka kembali dinilai 
terkait neurotisisme (gangguan emosi yang membuat 
mudah cemas, marah, depresi, dan reaktif), ekstraversi (tipe 
kepribadian yang mementingkan hal: 
terbukaan, keramahan, dan kehati-ha 
Alexa Martin-Storey, kepada Busine 
mengatakan, penilaian teman sepermainan lebih cocok dengan 
karakter mereka saat dewasa dari 


berhati-hati saat dewasa," kata Lisa Serbi 
Psikologi, Universitas Concordia, (BUSI 


Patung Batu Meteor dari Tibet 


an non-inyasif 


tas apa yang transportasi Indonesia 


di masa depan diarahkan 
pada kendaraan berte- 
naga listrik. Kendaraan 
Jenis ini lebih ramah 
lingkungan ketimbang 
yang menggunakan 
bahan bakar minyak 
karena tidak meng- 
hasilkan polusi udara. 


-teman sepermainannya. Teman semasa 

i sejumlah peneliti dari Universitas Con- 
enilai terbaik seperti apa anak-anak 

sh melalui pe- 

wa kelas I, IV, dan 
sikap teman-temannya terkait agresivitas, 


Oleh SRI REJEKI 


ntuk mendukung pe- 
ngembangan alat trans- 
U portasi listrik, empat 


iswa diploma tiga Jurusan 
Teknik Mesin Produksi, 
tas Teknik, Universitas 
Maret, Solo, mengembangkan 
kendaraan listrik roda dua 
(electric two-wheeled vehicle/ 
EETV) yang mereka sebut sepeda 
listrik. 

Keempat mahasiswa ini, Puji 
Suyudi, Singgih Yohan Sambada, 
Indra Nugroho, dan Muhammad 
Nur Hidayat, terinspirasi film 
Star Trek sehingga memilih 
desain seperti saat ini, semacam 
tabung dengan ujung-ujung be- 
rupa roda berdiameter 1,5 me- 
ter, Lebar sepeda berbobot 80 
kilogram ini mencapai 1,3 meter. 
Desain sepedi: uga meng- 
adopsi kendaraan serupa yang 
dikembangkan mahasiswa Uni- 
versity of Adelaide, Australia. 

Cara mengoperasikannya 
mudah, mengen- 
dalikan setang yang dipasang 
di depan kursi yang berada di 
antara kedua roda. Kursi dileng- 
kapi dengan sabuk pengaman. 
Pengendara mengatur gerak dan 
laju sepeda dengan setang yang 
diberi fungsi gas dan rem yang 
dihubungkan dengan motor lis- 
trik dan baterai, Untuk mema- 
jukan kendaraan, kerja gas pada 
kedua setang harus difungsikan 


orang 


I di luar dirinya), ke- 
ah satu peneliti, 
Daily, Jumat (21/9), 


s News 


ada penilaian mereka sen- 
| cenderung kurang 
dari Departemen 
SNEWSDAILY/MZW) 


Hanya tiga bulan 

Kecepatan sepeda hanya 
20-25 kilometer untuk medan 
yang tidak laju, Sepeda ini di- 
buat dari material rangka besi, 
termasuk rodanya, yang kemu- 
dian dilapisi karet. Pembuatan 
sepeda ini membutuhkan waktu 
3-4 bulan, 

“Sepeda harus dibuat pr 
sangat simetri antara bagian ka- 
nan dan kiri karena jika tidak, 
jalannya tidak akan lurus,” tutur 
Puji. 

Sepeda digerakkan oleh mo- 
tor istrik yang disebut brushless 
direct current (BLDC). Semen- 
tara baterai yang digunakan 
adalah litium ion dengan keku- 
atan 36 volt dan 7 ampere. 


Tahun depan, kami akan 
keluarkan sepeda listrik 
dengan satu roda 
sehingga lebih ramping 
dan lebih lincah. 
Ngubaidillah 


Pembuatan kendaraan ini me- 
nelan biaya Rp 10 juta, yang 
terbesar untuk membeli motor 
listrik seharga Rp 5 juta dan 


"Electric 
two-wheeled 
vehicle” karya 
mahasiswa 
diploma tiga 
Jurusan Teknik 
Mesin Produksi, 
Fakultas Teknik 
Mesin, 
Universitas 
Sebelas Maret, 
Solo, 


ARSIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET 


baterai Rp 2 juta. 
Motor listrik diletakkan pada 
setiap roda, yakni seperti roda 


sepeda ini akan dilengkapi 
sistem pengendali untuk meng- 
atur gerakan motor, Namun 
pembuatan sistem pengendali 
akan dilakukan dosen dan ma- 
strata dua. 

epeda ETV ini be- 
lum memiliki gendali. 
Kestabilan kendaraan dijaga de- 
ngan menempatkan titik berat 
kendaraan di bawah titik simetri 
atau sedekat mungkin dengan 
tanah sehingga ketika akselerasi 
atau deselerasi, kendaraan tidak 
akan terguling. Kendaraan juga 


si 


dilengkapi delapan suspet 
yang membuat kendaraan stabil. 

”Tubular kursi dimungkinkan 
berputar sampai 360 derajat jika 
gas kanan-kiri tidak stabil, tetapi 
setelah itu akan kembali seperti 
semula," kata Singgih. 

Dengan kondisi ini, sepeda 
ETV ini cocok untuk dimari 
atkan di tempat-tempat wi: 
Kendaraan seperti ini juga bis 
untuk kendaraan tanpa awak 
yang bisa ditempatkan di medan 
apa pun karen: 
bisa kembali pada posisi 

”Untuk pengembangannya, 
bisa juga dijadikan kendaraan 
alternatif, tentu saja dengan 
ukuran yang lebih kecil,” kata 
Ngubaidillah. 


bersam: 

Fungsi gas yang dikendalikan 
setang kanan terhubung dengan 
kerja motor listrik pada roda 
kiri, dan sebaliknya. 
jin membelok ke 
kanan, kerja gas pada setang 
ngga roda 
kiri berhenti dan tinggal roda 
kanan yang berputar, Begitu pu- 
la sebaliknya,” kata Puji Suyudi. 
23 Kendaraan ini mampu meng- 
| angkut beban hingga 150 kilo- 

AP PIOTO/UNIVENSINY OP STUTTGART/BLMAR BUCUNG 5 2. 
gram atau dua penumpang, Na- 

Foto tanpa tanggal dari Universitas Stuttgart, Jerman. mun, untuk prototipe ini, desain 
memperlihatkan patung Buddha yang dibawa tim ekspedisi kursi masih dibuat tunggal. 
Schacfer (yang didukung Nazi) dari Tibet, tak lama sebelum ”Tahun depan, kami akan 
Perang Dunia II dimulai. Patung tersebut dipahat pada batu keluarkan sepeda listrik dengan 
ang diyakini sebagai meteor yang jatuh ke Bumi ribuan tahun satu roda sehingga lebih ram- 
silam, yang kemudian disebut sebagai "iron man”. Patung itu ping dan lebih lincah,” ujar 
pertama kali diperlihatkan tahun 2007 ketika pemiliknya Ngubaidillah, dosen pembim- 
meninggal dan kemudian dilelang, bing keempat mahasiswa ini. 


@ ? 


Mn canada DENGAN PAJAK 
: A| 


"SUFENDY SETIANEGARA, SH., MH. 
& PARTNERS" 
Advocates And Legal Consultants 
Copyright, Patent, Industrial Design, 


Trademark, Labor, etc. 
Apartemen Robinson Tower A Lt.18 E1 
Jl. Jembatan Dua No.2 Jakarta Utara 


PEMBERITAHUAN RESMI 


Untuk dan atas nama Klien kami, PT, DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRI yang beralamat di Kawasan 
Industri Branta Mulia, Jl, Pahlawan, Kam hung Sabur RT.001/006, Desa Tari Kolot, Citeureup - Bogor 16810, 
dalam hal ini memilih kedua hukum pada Kantor Advokat "Sufendy Setianegara, SH., MH. & 
Partners" sebagaimana disebutkan diatas. 


Bahwa Data ini Klien kami telah menemukan helm-helm yang menggarakas. Logo, Tema, Karakter 

“ANGRY BIRDS" yang diproduksi dan dipasarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang 
secara tanpa hak/tanpa jin telah menggunakan Logo, Tema, Karakter "ANGRY BIRDS" dan/atau "BURUNI 

PEMARAP? Sehubungan dengan hal tersebut rasai rasanya pori kami beritahukan kepada khalayak ramai bahwa 

meng unakan hak cipta Logo, Tema, Peda “ANI BIRDS" dan/atau "BURUNG PI RAH" secara 

pa hak/tanpa ijin adalah merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang ditetapkan dalam 

Ta Undang RI. No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 


IL Lisensi Hak Cij 
Bahwa lisensi hak cipta Logo, Tema, Karakter "ANGRY BIRDS" dari ROVIO ENTERTAINMENT LTD 
kepada Klien kami telah dicatat di Dirjen. HKI. Depkum & HAM RI. di Tangerang pada tanggal 02 Mei 2012: 


Penerima Hak atas Ciptaan Seni Lukis "BURUNG PEMARAH" 

Bahwa Klien kami adalah Penerima Hak atas Ciptaan Seni Lukis "BURUNG PEMARAH" dari TJHIN 
SURJATI selaku Pemegang Hak Cip yang terdaftar di Dien HKI Depkum & HAM RI ci Tangerang 

Nomor Pendaftaran : 059191 Taro $'Yani 2012, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 00 
BP/VI/2012 Tanggal 02 Juli 2012: 


. Pemegang Lisensi Hak Cipta dan Penerima Hak Cipta 
Bahwa Klien kami adalah satu-satunya pemc pemagal K3 lisensi hak ci . Logo, Tema, Karakter "ANGRY BIRDS" 
dan Penerima Hak atas Ciptaan Seni Lukis "BURUNG PEM, " yang berhak untuk menggunakan hak 
Cipta tersebut pada produksi helm dan mengedarkannya di pasaran untuk seluruh wilayah Indonesia: 


|. Sanksi Pidana 
Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, ketentuan Pidana : 


a. Pasal 72 ayat M: Kanan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan Yeah mara aa 
dimaksud dalam Pasal 2 a yat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjz 
ask Ape) paling Singkat (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.01 -0009,00 (satu ta 
rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." 


. Pasal 72 ayat (2) : "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual 
kepada umum suatu fana atau barang hasil pelanggaran hak cipta: atau hak terkait sebagaimana 


PEMANGAATAN UANG BAJA 

DIANTARANYA ADALAH UNTUK MEMBIAYAI SUBSIDI PENDIDIKAN 
BERWBAYBIAYAYO PERASONAGSEK OLAH BOS) 

YANG DISALURKAN OLEH PEMERINTAH DATRAH 


MANENATIPAJAKGUNTUKPEND ID IKANJG ENERASIMUDA 


dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


/. Tuntutan Hukum 
Berdasarkan uraian diatas, kami peringatkan kepada khalayak khususn lusen, para distributor dan 
engecer untuk menarik dan selanjut ba tidak: Tem unakan hak pia Logo eng Logo, Tema” Karaktar "ANGRY 
IRI lan/atau "BURUNG PEMARAH" pada helm dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan 
resmi muat, untuk menghindari tuntutan hukum dari Klien kami baik secara pidana maupun perdata. 


Demikian pemberitahuan resmi ini kami umumkan, agar khalayak ramai mengetahui dan mematuhinya. 
Jakarta, ' September 2012 
Kantor Advokat "Sufendy Setianegara, SH., MH. & Partners" 


ttd ttd ttd 
Sufendy Setianegara, SH., MH. John Sen, SH., MH. Henni Kurniawati, SH. 


ttd 
Sumiyati, SH. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 


1 OKTOBER 2012 


KOMPAS/RIZA FATHONI 


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdiskusi dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu IT 
setelah tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (30/9). Kepala Negara 


beserta delegasi tiba kembali di Tanah Air setelah menghadiri 
Investment Day, dan Pertemuan High Level Panel on the Posi 


Amerika Serikat. 


idang Majelis Umum PBB, Indonesia 
-2015 Development Agenda di New York, 


Bandung Air 
Show Berlanjut 


Kecelakaan Diduga Tak Pertimbangkan Angin 


BANDUNG, KOMPAS — Kecelakaan pesawat yang 
terjadi di tengah penyelenggaraan Bandung Air 
Show 2012 tak menjadi alasan untuk menghentikan 
acara itu. Panitia harus terus memperbaiki diri dan 
bukan mundur karena kecelakaan. 


Demikian diutarakan Koman- 
dan Pangkalan Udara Husein 
Sastranegara Kolonel — (Pnb) 
Umar Sugeng Hariyono, yang di- 
temui pada penutupan Bandung 
Air Show 2012 di Bandung, Jawa 
Barat, Minggu (30/9). 

Sabtu lalu, pesawat yang di- 
terbangkan Norman Tagor Lubis 
dan Toni Hartono mengalami ke- 
celakaan saat berakrobat dalam 
acara itu, Risiko saat demon- 
strasi udara harus diterima. Yang 
terpenting terus memperbaiki 
diri dan mengevaluasi kegiatan 
yang dilakukan,” ujarnya. 

Ia mengatakan, Bandung Air 
Show 2012 tetap mendapat pu- 
Jian, terutama dari mancanegara. 
Kegiatan itu dinilai meriah. 

Wali Kota Bandung Dada Ro- 
sada menilai, Bandung Air Show 
adalah bagian dari identitas Kota 
Bandung yang memiliki warga 
melek teknologi. Karena itu, ke- 
giatan itu bisa digelar lagi tahun 
2014, 


Norman dan Toni mening 
setelah pesawat AS 202 Bravo 
yang mereka terbangkan menab- 
rak gedung di lingkungan Dinas 
Penelitian ” dan Pengembangan 
TNI Angkatan Udara (Dislitbang 
'TTNI AU), Sabtu lalu, Pesawat itu 
tengah bermanuver dalam rang- 
kaian akrobat udara yang men- 
jadi suguhan Bandung Air Show 
2012. 


Kondisi angin 

Awalnya, pesawat naas itu le- 
pas landas bersama pesawat jenis 
Gelatik PZL-104 Wilga yang di- 
terbangkan Dodi Atmadja. Dodi, 
yang ditemui pada pemakaman 
koleganya itu, mengatakan, pe: 
watnya terlebih dahulu berma- 
nuver, Pesawat Bravo berputar di 
selatan Lanud Husein Sastra- 
negara menunggu giliran, 

"Setelah pesawat saya menda- 
rat, barulah pesawat Norman tu- 
run dan berakrobat," katanya. 

Ia menduga, manuver bergu- 


ling yang dilakukan pesawat Bra- 
vo tak sempat memperhitungkan 
kondisi angin sehingga gagal naik 
lagi setelah terbang rendah. 

Kepala Staf TNI AU Marsekal 
Imam Sufaat mengunjungi ru- 
mah duka Norman di Bandung 
selama 30 menit dan dilanjutkan 
kelokasi kecelakaan. Ia pun men- 
dapatkan pemaparan dari Kepala 
Dislitbang TNI AU Marsekal Per- 
tama Edi Yuwono, 

Norman dimakamkan di TPU 
Sirnaraga dengan inspektur upa- 
cara Kepala Dinas Kesehatan 
TNI AU Marsekal Pertama Bam- 
bang Hendro. Toni dimakamkan 
secara sipil di TPU Ciharum, 
bupaten Bandung, yang dihadiri 
Asisten Operasi KSAU Marsekal 
Muda Ismono. 


Melonjak 

Sesuai data panitia penyeleng- 
gara, jumlah penonton Bandung 
Air Show 2012 lebih dari 100000 
orang, Jumlah itu melampaui 


jumlah pada penyelenggaraan 
tahun 2010 sebanyak 50000 


orang. 


yang dicatatkar s 
ampat hari mencapai Rp 2 
kata Umar, (ELD) 


BACA JUGA HAL 23 


”Kami Takkan Pernah Melupakannya” 


(Sambungan dari halaman 1) 


intinya, mereka bermaksud 
membentengi Jerman dari du- 
nia luar. Ada yang menyebutnya 
sebagai gerakan Nari baru (new 
nazism movement). Ada pula ke- 
inginan kelompok tertentu 
membangun tembok baru Ber- 
lin. "Mereka tidak menghendaki 
keadaan seperti sekarang di ma- 
na begitu banyak pendatang 
masuk ke Berlin. Mereka tidak 
lagi merasa nyaman,” ujarnya. 

Dia mencontohkan, di kawa- 
san Kreuzberg, salah satu kon- 
sentrasi penduduk pendatang 
dari Turki, sering terjadi pro- 
vokasi terhadap pendatang yang 
sesekali berujung pada kekeras- 
an fisik. Walter prihatin dan 
merasa perlu bertanggung jawab 
menjaga keselamatan warga 
pendatang yang dia kenal. 

Terlepas dari nasihat itu, saya 
berpikir ada baiknya menurut 
demi keselamatan diri sendiri. 
Terlebih saat memasuki kamp 
konsentrasi Nazi Brandenbur- 
gische Gedenkstatten, suasana 
mencekam masa lalu masih te- 
rasa. Padahal, pelanggaran HAM 
berupa pembantaian yang dia- 
lami oleh lebih dari 50.000 war- 
ga sipil dalam kamp itu sudah 
puluhan tahun silam terjadi. 

Secara keseluruhan, korban 
tewas semasa kekuasaan Nazi 
lebih dari 7 juta jiwa. Korban 
tersebar di sejumlah kamp se- 
rupa di penjuru Eropa. 

Kamp seluas 5 hektar ini te- 
lah menjadi arena kunjungan 
wisata, Sepuluh barak dijadikan 
arena museum, masih lengkap 


dengan perlengkapan rekon- 
struksi, Pada salah satu barak 
penyiksaan korban yang ditem- 
patkan di sayap museum, 
ratusan tempat tidur berderetan 
dalam satu ruangan besar. Lalu, 
ada ruangan lain yang menjadi 
tempat mandi dan buang air se- 


sekitar 400 tahanan Nazi me- 
menuhi ruang berukuran hanya 
sekitar 6 meter x 8 meter, Me- 
reka memiliki kesempatan man- 


di dan buang air hanya dalam 
waktu 30 menit. 

Dalam ruangan itu terdapat 
delapan toilet duduk yang ber- 
impitan sehingga tahanan ter- 
paksa membuang air berbareng- 
an dengan yang lain. Di ruangan 
n terdapat empat bak mandi 
air dingin dan ruangan terbuka 
hanya bersekat rendah untuk 
membersihkan badan, tentunya 
juga digunakan secara massal. 
Fasilitas ini sebenarnya bisa di- 
sebut bagian dari penyiksaan 
bagi korban Nazi. 

Barak lain berlorong panjang 
dengan sel berukuran 2 meter x 
3 meter adalah tempat bagi ten- 
tara yang menjadi tahanan. Sel 
ini hanya berisi sebuah dipan 
kecil usang untuk tempat ber- 
istirahat dan sebuah jendela. 

Suasana horor masa lalu juga 
kami rasakan saat menyusuri ja- 
lan sekitar kompleks kamp. Ada 
gambar dan rekonstruksi para 
korban yang ditembak, digan- 
tung di tiang kayu, dibiarkan ke- 
laparan hingga mati dalam kon- 
disi tubuh yang teramat kurus. 
Sebagian korban yang tewas di- 


biarkan terbaring di jalanan, 

Seorang tahanan asal Rusia 
yang mampu bertahan dan 
akhirnya bebas dari kamp, Mark 
Tilevitch, memberikan sebuah 
testimoni dalam surat yang me- 
nyebutkan besarnya tekanan 
menyaksikan temannya ditem- 
bak dan dibiarkan membusuk, 
tahun 1945. Peristiwa itu me 
ciptakan teror bagi tahanan 
"Even in our worst nightmares 
we could not have imagined the 
horror that awaited « 
heard shots.... We realis 
anyone who couldn't go on any 
Jurther was being shot, right 
here on the spot... Imagine, they 
didn't pick up the bodies... It was 
a horrific march”. 

Situs The Atlantic pada edisi 
November 2011 menyebutkan, 
gerakan Neonazi tumbuh dan 
kian mengkhawatirkan peme- 
rintah setempat. Gerakan ini 
muncul akibat kekhawatiran se- 
makin banyaknya imigran baru 
masuk Jerman serta krisis eko- 
nomi Eropa yang membebani 
keuangan negara ini. 

Akankah gerakan itu diamini 
masyarakat Jerman seutuhnya? 
Walter mengatakan peristiwa 
kelam itu adalah kesalahan ma- 
sa lalu. "Kami takkan pernah 
melupakannya sebagai bagian 
dari sejarah negeri ini, tetapi 
ga tidak akan pernah memaaf- 
kannya, Jangan sampai gerakan 
serupa terulang kembali,” tutur- 
nya. Namun, tak semua orang di 
Jerman berpikir seperti Walter. 
Seperti di negeri ini, ada juga 
yang merindukan kembalinya 
kekuasaan represif masa lalu. 


Benteng Terakhir Melawan Krisis 


erekonomian Indonesia kebal krisis 

pada 2008-2009 karena tiga hal. Per- 

tama, konsumsi domestik yang kuat, 
yang didukung oleh keberadaan masyarakat 
kelas menengah. Konsumsi rumah tangga 
menyumbang 55 hingga 60 persen pem- 
bentukan produk domestik bruto. Kelas me- 
nengah kita berjumlah 130 juta orang, dengan 
daya beli 2 hingga 20 dollar AS per orang 
sehari. 

Kedua, Indonesia memiliki produk-produk 
primer yang menyebabkan keragaman ko- 
moditas ekspor. Ketika pasar manufaktur 
global sedang lesu terkena krisis, Indonesia 
justru mengalami "bonanza” melalui ekspor 
produk-produk berbasis sumber daya alam 
yang harganya meroket (minyak sawit, batu- 
bara, karet, dan timah). Akibatnya, surplus 
perdagangan mencapai 20 miliar hingga 40 
miliar dollar AS setahun. 

Ketiga, industri perbankan beruntung ti- 
dak memiliki portofolio yang besar pada 
produk dan transaksi derivatif global se- 
hingga tidak menderita kerugian berarti ke- 
tika harga saham global jatuh. Krisis global 
kali ini berbeda. Harga produk-produk pri- 
mer jatuh. Dalam empat bulan terakhir, 
neraca perdagangan tekor. Tahun ini diper- 
kirakan akan terjadi defisit perdagangan, se- 
suatu yang sudah lama tak kita alami. 

Oleh karena itu, benteng terakhir perta- 
hanan untuk melawan krisis kini bergantung 
pada geliat kelas menengah, kinerja industri 
perbankan, dan masuknya modal asing. Ter- 
perosoknya perekonomian India yang per- 
tumbuhan ekonominya menurun drastis dari 
level 8 persen menjadi 5 persen juga menjadi 
salah satu alasan investor global mengalihkan 
sasaran investasi ke Indonesia selain ke Chi- 
na, Itulah sebabnya bursa efek kita kembali 
bergairah, bahkan pekan lalu mencatat rekor 
baru di atas 4.250. Kinerja industri perbank- 
an sejauh ini baik-baik saja. Aset total men- 
capai Rp 3.900 triliun, dana pihak ketiga Rp 
2.900 triliun, kredit total Rp 2400 triliun, 
non-performing loan bruto 2,18 persen, dan 
net interest margin 5,38 persen. 

Bahkan, dalam hal ekspansi kredit me- 
lebihi ekspektasi, dengan pertumbuhan 25,8 
persen. Dalam situasi tertekan ki @ko- 
nomi global, mestinya ekspansi kredit turun, 
misalnya menjadi 23 persen atau 24 persen. 
Yang terjadi justru sebaliknya, penyaluran 
kredit tetap tinggi. Hal ini akan menjadi 
i bahwa pertumbuhan ekonomi In- 
dapat mencapai setidaknya 6,3 per- 
sen tahun ini, 

Namun, di lain, timbul kekhawatiran 
overheating, yakni pertumbuhan ekonomi 


ANALISIS EKONOMI 


A TONY PRASETIANTONO 


tinggi yang diikuti dampak negatif defisit per- 
dagangan dan defisit transaksi berjalan. Ke- 
jadian ini pernah kita alami pada 1996 sebelum 
krisis 1997. Oleh karena itu, Bank Indonesia 
(BI) mulai meminta bank-bank mengerem 
ekspansi kreditnya dan lebih mementingkan 
aspek kualitatif. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas itulah, 
BI akan segera mengeluarkan kebijakan per- 
izinan berlapis (multiple license), di mana BI 
akan membeda-bedakan strata setiap bank 
berdasarkan modalnya. Semakin besar modal 
suatu bank, semakin leluasa bank tersebut 
mengembangkan bisnisnya, termasuk men- 
dirikan cabang-cabang di daerah, Saat ini, 
perbankan nasional diperbolehkan mengem- 
bangkan bisnis apa pun karena penerapan 
perizinan tunggal (single license). 

Implikasi dari kebijakan ini adalah hanya 
bank-bank berkualitas baik yang berhak atas 
lisensi mendirikan cabang-cabang di daerah. 
Dengan catatan, jika BI dan pemerintah dae- 
rah juga harus secara proaktif memberikan 
daya tarik dan kemudahan agar kota-kota dan 
daerah-daerah yang selama ini kurang ter- 
jangkau oleh sektor perbankan menjadi sa- 
n dari ketentuan 
ini adalah kian sulitnya bank-bank asing me- 
lakukan ekspansi pendirian kantor-kantor ca- 
bang di kota-kota kecil. Dalam beberapa tahun 
terakhir, bank-bank asing mulai merambah ke 
daerah-daerah untuk menjalankan ekspansi 
kredit usaha mikro, kecil, dan menengah yang 
menjanjikan tingkat keuntungan tinggi. 

Kebanyakan bank asing di Indonesia ber- 
status sebagai cabang dari kantor pusatnya di 
luar negeri. Karena status ini, mereka tidak 
memiliki struktur permodalan yang kuat. Mo- 
dal mereka berada di negara-negara asalnya, 
Dengan ketentuan BI yang baru, mereka tidak 
akan diizinkan membuka cabang di daerah 
karena pers, lan mendirikan bank di daerah 
adalah memiliki struktur modal yang kuat, 

Bank-bank asing itu boleh mendirikan 
bang jika statusnya diubah menjadi anak per- 
usahaan (subsidiary) dan berbadan hukum 
perseroan terbatas (PT). Dengan status hukum 
ini, akan terjadi suntikan dana (modal) dari 
induk bank itu di luar negeri ke Indonesia 
Akibatnya, cadangan devisa BI akan menin, 
kat. Ini akan sangat bagus bagi neraca pemba 
yaran kita dan bisa memperkuat kurs rupiah. 

Praktik regulasi ini lazim dilakukan di luar 


LKS 


negeri. Ketika Bank Mandiri ingin melakukan 
ekspansi kredit di London, kantor pusat Bank 
Mandiri di Jakarta harus menyuntikkan dana 
ke London agar mempertahankan rasio ke- 
cukupan modal (capital adeguaey ratio). Sun- 
tikan dana ini berdampak positif bagi per- 
ekonomian Inggris karena berarti ada aliran 
dana masuk. 

Asas resiprokalitas inilah yang hendak di- 
tuju BI. Sudah lama hal ini menjadi ganjalan 
bagi BI. Upaya untuk menyetarakan regulasi 
sehingga semua bank berada pada level of 
playing field yang sama agak sulit dieksekusi 
ketika perekonomian Indonesia sakit untuk 
periode yang lama. Namun, seiring dengan 
membaiknya kondisi perekonomian Indo- 
nesia, BI pun mulai "berani” melakukan 
upaya ini. Memang akan timbul pro dan 
kontra, Regulasi multiple license ini seperti 
menutup kesempatan bank-bank asing untuk 
membuka cabang di daerah. Ini akan men- 
jadikan berkurangnya kesempatan untuk 
memberikan akses sebanyak-banyaknya ke- 
pada masyarakat terhadap produk perbankan 
Ginancial inclusion). Namun, di lain, hal 
ini akan mendorong bank-bank asing untuk 
mengubah status hukumnya menjadi PT. 
Implikasinya, akan ada aliran suntikan modal 
masuk ke Indonesia. BI bisa mendorong naik 
cadangan devisanya yang kini sekitar 109 
miliar dollar AS. 

Bagi bank-bank lokal, sasaran yang di- 
kehendaki BI adalah mendorong terjadinya 
konsolidasi, Bank-bank kecil diharapkan ter- 
gerak untuk melakukan konsolidasi (merger 
dan akuisisi) dengan bank-bank lain sehingga 
permodalannya semakin kuat. Namun, soal 
ini saya tidak bisa terlalu optimistis. Peng- 
alaman selama ini, bank-bank kita sangat 
sulit berk: 
bank kita sekarang tetap tinggi, 120 bank. 

Meski demikian, regulasi multiple license 
saya anggap baik, terutama jika berhasil 
memicu bank-bank asing untuk membentuk 
PT. Aliran dana asing masuk ke Indonesia 
yang ditimbulkannya sangat penting sebagai 
salah satu strategi yang jitu menghadapi 
ekonomi global. 

A TONY PRASETIANTONO 
Kepala Pusat Studi Ekonomi 
dan Kebijakan Publik 
Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta 


Balas Dendam terhadap KPK 


(Sambungan dari halaman 1) 


orang," ujar Marti 

Bambang Widjojanto, Wakil 
Ketua KPK lainnya, mengatakan, 
UU KPK bukan satu-satunya UU 
yang mengatur kewenangan pe- 


itu kare 


tasan korupsi harus tuntas. 
reka yang ingin merevisi 
KPK ini ingin mendelegitima 
na tak punya elan dan 
spirit reformi 

Bahkan, lanjut Bambang, se- 
suai konvensi Perserikatan Bang- 


Me- 
UU 


1” ujarnya, 


adalah soal kekosongan jabatan 
KPK yang belum diatur dalam 
1 undang-undang yang lama. 

Menurut Bambang, persoalan 
sebenarnya bukan pada UU KPK. 
Hal terpenting yang tidak boleh 
diabaikan adalah keberanian, in- 


sian, Ini memicu perlawanan se- 
perti menyidik kasus simulator 
berkendara atau menarik kem- 
bali penyidik Polri dari komisi 
itu. "Ada rivalitas (persaingan) 
antara KPK dan Polri,” katanya. 

Namun, penanganan kasus 


nyadapan. "Ada UU Terorisme 
dan UU Narkoba. Kami bisa 
menguji apakah — penyadapan 
KPK itu law full atau tidak. Kami 
satu-satunya lembaga di Indone- 
yang kewenangan penyadap- 
esuai standar law fill dari 
nal,” katanya. 

n, kata Bambang, 
pengawasan terhadap 


adalah 
KPK. Argumen yang dibangun 
mungkin kelihatannya wajar, tapi 


dasar argumentasinya lemah. 
"Kalau dibilang kepolisian punya 
Kompolnas (Komisi Kepolisian 
Nasional), kejaksaan punya Ko- 
misi Kejaksaan, dan kehakiman 
punya Komisi Yudisial. Sekarang 
cek, berapa banyak aparat ke- 
polisian, kejaksaan, dan keha- 
kiman di seluruh Indon KPK 
itu cuma 700 orang,” katanya. 
Menurut Bambang, anggota 
DPR yang mengajukan revisi UU 
KPK tak punya el: iri 
Orde Reformz 
mangat reformasi itu pemberan- 


sa-Bangsa tentang pemberantas- 
an korupsi yang juga diratifikasi 
Indonesia, negara membutuhkan 
lembaga independen pemberan- 
tas korupsi yang bebas intervensi 
dari kekuasaan mana pun. 
Sebaliknya, anggota Komisi TTI 
dari Fraksi Partai Hati Nurani 
Rakyat (Hanura) iddin Sud- 
ding mengatakan, "Sebagai wakil 
rakyat, justru kami meminta ke- 
pada KPK, kewenangan apa lagi 
yang diminta KPK dari yang se- 
lama ini sudah tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Ta- 
hun 2002 agar kasus Century, 
Hambalang, wisma atlet, dan 
PON bisa segera dituntaskan.” 
Anggota Komisi III dari Fraksi 
Partai Golkar, Bambang Susetyo, 
mengatakan, "Revisi UU KPK ti- 
daklah benar sebagai langkah 
DPR untuk memperlemah kewe- 
nangan KPK. Kami meyakini tar- 
get KPK adalah oknum DPR, 
bukan lembaganya. Karena itu, 
titik krusial yang hendak direvisi 


tegritas, dan visi setiap individu 
pemimpin KPK. 


Ganggu banyak pihak 
Situasi yang dihadapi KPK se- 
makin sulit setelah KPK berse- 
lisih dengan Polri. Sejak KPK 
mengintensifkan kasus dugaan 
korupsi pengadaan alat simulas 
mengemudi di Korps Lalu Lintas 
(Korlantas) Polri, hubungan KPK 
dan Polri menjadi tidak nyaman. 
Begitu KPK menangani kasus 
Polri pun mengusut 
kasus sama, bahkan tersangka- 
nya pun sama, kecuali mantan 
Kepala Korlantas Irjen Djoko Su- 
silo yang hanya dijadikan ter- 
sangka oleh KPK. Belum selesai 
masalah itu, kepolisian menarik 
20 penyidiknya dari KPK. 
Advokat senior Todung Mulya 
Lubis menilai, kinerja KPK seba- 
gai tumpuan pemberantasan ko- 
rupsi memang mengganggu ba- 
nyak pihak. Kinerja KPK dir: 
menggerus kewenangan kepoli- 


Korlantas itu sebetulnya akan 
lancar jika mengacu pada aturan. 
Rois Syuriah Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama KH Masdar Fa- 
rid Mas'udi berharap Presiden 
hendaknya meminta Polri untuk 
menyerahkan sepenuhnya penyi- 
dikan kasus alat simulasi menge- 
mudi kepada KPK. "Korupsi s 
bagai kejahatan luar biasa me- 
merlukan langkah dan keputusan 
luar biasa. Presiden tidak perlu 
khawatir sedikit pun,” katanya. 
Walaupun korupsi menjadi 
masalah serius bagi bangsa ini, 
penegakan hukum terhadap ko- 
ruptor masih relatif kecil diban- 
dingkan dampaknya yang luar 
biasa. Catatan Direktorat Jende- 
ral Pemasyarakatan Kementeri- 
an Hukum dan HAM, hingga 
Agustus 2012, jumlah penghuni 
lembaga pemasyarakatan dan ru- 
mah tahanan karena kasus ko- 
rupsi berkisar 2.510 orang, dari 
total hunian 147.276 orang. 
(BIL/NWO/OSA/IAM/ANA/ONG) 


Jagung Transgenik Sebabkan Tikus Tumor 


(Sambungan dari halaman 1) 


konsumsi produk transgenik ter- 
besar—juga mulai ada penolakan 
terhadap produk tersebut. 

Pekan lalu, di California, AS, 
aktivis berjuang agar produk 
transgenik dihilangkan dari pa- 
sokan makanan. Mereka juga 
mendorong agar parlemen melo- 
loskan Proposition 37, rancangan 
undang-undang yang secara hu- 
kum. mengharuskan makanan 
yang dimodifikasi secara genetik 
diberi label produk transgenik. 

Pihak Monsanto berupaya 
merespons rencana itu dan me- 
nyumbang lebih dari 4,2 juta dol- 
lar AS untuk melobi sejumlah 
kalangan. Sementara itu, lebih 
dari 2.000 petani telah menga- 
jukan petisi kepada Pemerintah 
AS untuk lebih teliti menyelidiki 


dampak dari tanaman jagung 
transgenik produk Monsanto, 


Kondisi Indonesia 


Sebelumnya diberitakan, pi- 
hak produsen di Indonesia telah 
mengantongi sertifikat keaman- 
an pangan untuk jagung RR 
NK608 dan jagung Bt Mon89034 
hasil rekayasa genetika atau 
transgenik. Keduanya lolos uji 
keamanan pakan, 

Pada sidang pleno, Komisi Ke- 
'amanan Hayati merekomendasi- 
kan agar Kementerian Pertanian 
menerbitkan sertifikat keaman- 
an pakan. Rekomendasi dari Ko- 
misi Keamanan Hayati yang me- 
nyatakan produk jagung Bt dan 
jagung RR aman untuk konsumsi 
pakan sudah diterima Kemen- 
terian Pertanian. 

Meski demikian, sejumlah pi- 


hak, akademisi, birokrat, dan 
lembaga swadaya masyarakat 
menegaskan pentingnya aspek 
kehati-hatian dari — tanaman 
transgenik. Tak hanya menyang- 
kut dampak lingkungan, tetapi 
juga soal ekonomi dan sosial. 

Menurut Hermanu Widodo, 
peneliti pada Departemen Pro- 
teksi Tanaman Institut Pertanian 
Bogor, penggunaan produk reka- 
yasa genetika pada areal pertani- 
an belum memikirkan pember- 
dayaan dan masa depan petani. 
”Berpotensi terjadi penguasaan 
barang oleh (perusahaan) multi- 
nasional,” katanya. Tidak hanya 
benih, tetapi juga produk-produk 
ikutan, seperti herbisida, pun 
akan didesain produksi pabrik itu 
(Kompas, 15/9). 

Juru bicara Monsanto, Tho- 
mas Helscher, yang menanggapi 


berbagai penolakan di Eropa, 
mengatakan, perusahaan akan 
meninjau penelitian secara me- 
nyeluruh. Namun, ia menegas- 
kan, penelitian ilmiah lain mem- 
buktikan keamanan produk dan 
tanaman transgenik itu. 

Beberapa ilmuwan di Eropa 
juga mengkritik metode statistik 
para peneliti Perancis yang me- 
neliti jagung transgenik itu. Tikus 
percobaan mereka berasal dari 
jenis yang dinilai cenderung me- 
ngembangkan kanker. 

Kalangan yang setuju pada 
transgenik juga mempertanya- 
kan data yang tidak muncul da- 
lam penelitian. Mereka juga me- 
nuding para peneliti dibiayai oleh 
organisasi yang anti terhadap 
produk bioteknologi. 

(MAR/REUTERS/ 
GUARDIAN.CO.UK) 


KOMP. 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budi 


Cyprlanus Anto Sapta 


BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningr im, DENPASAI 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wismi (War 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


tan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/20/30, 530 2201 FAK: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO, BOX 461 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


KANTOR REDAK: 
M8/SK/Menpen/ 


Palmerah Se 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/nnke belum termasuk PPN 10k, 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN 5/D JUMAT OB. 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1948 Jakarta Kota Na. 14132806 # BRI Jakarta 


Shambazy, Mulyai 
Sadlu, Ferry Santoso, Elok Diah Messwati, Jolce Taur 
Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tamy Trinugraho, Amir-Sadikin, Evy 
9, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, 
Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Suli 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pujo Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes 
Gokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnei MAKAS 'BON! 
Kl le BANDA Ace khamir BEKANGAAD, Syam Rangkai BATAM: Ko kana Mada PADANG, Tn Rap JAMBI Tana TON BANDARLAMPUNG Yuvaan on BANJARMAKSN Dati Werlonn PALANGKAHAYA, Du! nu Kadis BALIKPAPAN Lakon hat 


la 
SI UPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan 


in Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


“STAF REDAKSI: Banibang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pet: 

Harianto, Bre Redana, Maria Hartininasih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Si 
Gunawan Diredja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tjahlona, Yovita Arika. Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Mari 

adjawane, Brigitta Isworo Laksi 

|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Tri 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk diruat besok dapat 
30:1600, SABTU 08.30-12.00, MINC 


'AW Subarkah, Soelast 
At 


diterima 


U TUTUP 


'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Gero, Sri Fitrisia Martisasi, M. 
sayas Oktavianus, Julian Sih 


tri, Ratih P 
s Susanta, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nan 
“asti Kurnia, M. Yunladihi Agung, Har 


Suprihadi, 
bing, Aanes 
Jannes tua 
Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Rarni 


wati, Agung Setvahadi 
tta Pandia, LAMONGAN! 


na Ratna M,, Johnny T. Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Aston 
tlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntart 
Wawa, Nasru Alam A21, Imam Priha 
Suhartono 
Tunggal, Susar 
an, Prasetyo Eko P, 


Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ay 


12 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11/A/2002 PERCETAKAN: PI Gramedia ISSN 0215 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: Ellv Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum//display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Ro 50.000/ mmk: mini (mnin 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/ mmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.300/mmk, rnini (min 
$ mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 


0, Adi Prinantyo, Daru Kusi 


rmsul Hadi, Hermas Effendi Pi 


hamad Subhan, Try Harijana, P Tri Agung Kristant 
Ibrahimsyah Rahman, Frans Sartono, Elly Ronsita, Atika Walujani, Anton Sanjay 
ro, Sutta Dharmasaputra, Dahona Ftrianto Gesit anago Wis 
lorma Simanunakalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, Edi 
Susi Ivwaty, Marcellus Hernowa, Luki Aulia, 
»0WO, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, 
Ihmad Arif, Neli Trlana, Brigita Maria Lukita, Harya Damardono, Ilham Khoiri, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarne, Fransisca Rernana Ninik, Am 


na 


nge Santhani Azi2 Johanes Miskita 
R. Adhi Kus 


ya Insin Affan Adera Ria Eaton 
Is Harto, Dermitrius Wi 


putra, Rusdi Arral, Ac 
Nugroha, Maruli ebi 


u Widlantora, Aryo Wisanggeni Genthohg, € 


Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahrnan, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 


Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Ir 
KASSAR: Asvwin Rizal Harai 


BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 111419 TELEPON (LANGSUNG): 250 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 
ta No. 0019:01000168308 # Gira Pos: A 134/4 # BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-203521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 0123004679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//www.kompas.cam 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 
», JAYAPURA: B, Jasie Susila Hardianto, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, Al 


UT, JEMBER: Syamsul Hadi 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
2074 ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 bra) Rp 55.000/baris, 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00: JL. GAJAH 


PESAWAT 1230 5/0 1239 FAX: 260 1622 


HARGA 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


SOSOK 


Andreas Kunzmann 


Pelopor Kesadaran Bawah Laut 


Sebelum Andreas Kunzmann 

tiba di Padang, di Sumatera Barat 
relatif belum ada kesadaran 
mengenai pentingnya ekosistem 
bawah laut bagi kehidupan 
manusia. Masalah paling besar itu 
cenderung membuat laut semakin 
rusak karena berbagai hal yang 
disebabkan aktivitas manusia. 


OLEH INGKI RINALDI 


» rang melihat permukaan 
(@) it biru dan di pasar ada 
an berarti tak ada masalah. 

Belum ada kesadaran tentang apa 

yang terjadi di bawah laut” kata 

Kunzmann, pertengahan September 

lalu, dalam pelayaran menuju Pulau 

Pieh, Padang Pariaman, Sumbar, 
Masyarakat tak ingin tahu bagai- 

mana keterkaitan antara biota laut 

satu dan lainnya. Belum ada kesa- 
daran bahwa berbagai tindakan yang 
dilakukan orang, seperti penggunaan 
bom ikan dan potasium sianida untuk 
mencari ikan, itu merugikan laut, 

Pada gilirannya, hal itu akan me- 

rugikan kehidupan manusia secara 

keseluruhan,” Mereka terhubung satu 
sama lain,” 

Sebelum Kunzmann tiba di Pa- 
dang, penelitian akademik mengenai 
ekos it relatif belum 
h sejumlah ang- 


bekerja sebagai ahli perikanan dalam 
proyek kerja sama GTZ Jerman-In- 
yang 
ilayah Pasaman Barat, 
butuh sembilan bulan 
sa Indonesia pada peri- 


ode itu. 
Kunzmann mengingat, ia masuk 
Padang tahun 1991 setelah melamar 


sebagai anggota staf DAAD (Lembaga 
Pertukaran Akademik Jerman). Ia di- 
tugaskan sebagai pengajar UBH. 
Dengan gaji Rp 300.000, jatah be- 
ras 36 kilogram, kemeja, dan celana, ia 
menjadi dosen Jurusan Perikanan, 


Fakultas Perikanan dan Ilmu Kela- 
utan, UBH. "Saya sempat punya no- 
mor induk pegawai,” kata Kunzmann 
yang membaca koran lokal, seperti 
Singgalang dan Haluan, untuk mem- 
perlancar kemampuan berbahasa In- 


a tahun ketiga, saya sudah 
mengajar mahasiswa dengan bahasa 
Indonesia,” lanjutnya. 


Memunculkan gebrakan 

Beberapa ahli yang berkaitan de- 
ngan disiplin ilmu kelautan lalu ber- 
munculan di Sumbar. Inspirasi 
muncul dari beragam penel 
Kunzmann memacu sejumlah orang 
melengkapi beragam aspek penelitian 
laut. 

Selama 1992-1996, ia mendedika- 
sikan diri untuk dunia bawah laut 
Sumbar. Ia melakukan penyelaman, 
mengajar, dan survei terumbu karang 
saat kondisi perairan dan terumbu 
karang di Pulau Pieh, Pandan, dan 
Toran relatif masih bagus. Namun, 
praktik penangkapan ikan tak lestari, 
di antaranya dengan bom ikan, juga 
kerap terjadi. 

Oleh karena itu, ia dan timnya pun 
kerap menjadi tenaga patroli laut. 
aat menemukan pelanggaran di laut, 
ering melaporkannya kepada apa- 
rat berwenang di daratan. Namun, 
laporan itu tak ditindaklanjuti karena 
ketiadaan bahan bakar untuk me- 
lakukan penangkapan, 

Gebrakan hukum kelautan di Sum- 
barpun terjadi pada masa itu. Pelaku 
penangkapan ikan yang tak mem- 
perhatikan kelestarian 
sumber ditangkap, lalu 
diajukan ke pengadilan.“ 
Kunzmann menjadi 
saksi ahli, dan hukum 
ditegakkan. 

Ia juga melakukan 
advokasi kepada peme- 
rintah provinsi dengan 
menulis surat kepada 
Gubernur Sumbar agar 
menetapkan n 
perlindungan di 
Pulau Pieh dan seki- 
tarnya. Butuh pi 
bertahun-tahun & 
lum kawasan itu dip: 
tikan se i kawasan 


ya 


KOMPAS/INGKI RINALDI PE 


terlindungi dengan pengelola Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) Sumbar. 

Namun, saat itu, kebijakannya se- 
batas keputusan di atas kertas, tanpa 
aksi apa pun. Dari catatan Kompas, 
Kawasan Wisata Perairan Pulau Pieh 
dan Laut di Sekitarnya diawali re- 
komendasi Gubernur Sumbar pada 
1994, 

Lima pulau yang masuk kawasan 
itu secara administratif berada di Pa- 
dang Pariaman dan Padang. Kawasan 
tersebut ditetapkan sebagai Kawasan 
Wisata Alam Laut Pulau Pieh tahun 
2000 dan dikelola BKSDA. Pada 2009, 
pengelolaannya diserahkan Menteri 
Kehutanan kepada Kementerian Ke- 
lautan dan Perikanan. 
si dan konservasi Kawas- 
isata Perairan Pulau Pich d 
Laut di Sekitarnya mulai dilakukan 
sebagai bagian dari perlindungan eko- 
sistem. Kawasan yang terdiri dari Pu- 
lau Pieh, Pulau Bando, Pulau Pandan, 
Pulau Air, dan Pulau Toran itu di- 
kelola Loka Kawasan Konservasi Per- 
airan Nasional Pekanbaru. 

Kunzmann juga menjalin hubung- 
an dengan peneliti di Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPD, ter- 
masuk pakar terumbu karang Indo- 
nesia, Prof Suharsono tLitu, LIPI 
baru memulai sebuah sistem simpul 


selam, dengan tujuh wilayah simpul sg 
selam di Indonesia. Untuk Sum- 


"ng 


bar, pusatnya di UBH? 


HITMAN 


DAVID 
& FR 


FOSTER 
lENDS 


ASIA TOUR 2012 


CHARITY SHOW 
WEI SDAY, NOVE 
RITZ ON PACI 


EDN 


« 
3 


KENNY 
“BABYFACE" 
EDMOND 


CHAKA KHAN HAYLEY 


WESTENRA 


PROMOTED BY: 


MANIDISTA 


PRODUCTION tm 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ka Jul 


ER 7", 204 


PLACE JAKARTA 


2012 


3 


PAUL YOUNG DIRTY LOOPS 


FERNAND6 
VAREI 


Tickets available at www.rajakarcis.com, 
Disc Tarra, Panorama Tours, Duta Suara, Ibu Dibjo, 
www.gramedia.com and Mall of Indonesia 


SUPPORTED BY 


SOUNMD RHYTHM 


motion 


Keluarga 

Kunzmann memboyong istri dan 
anak-anaknya ke Padang. Pola kerja- 
nya, 11 bulan di Indonesia dan satu 
bulan cuti. Anak pertamanya datang 
ke Padang bersama sang istri. Semen- 
tara anak kedua dan ketiga yang kem- 
bar dilahirkan di Jerman, tetapi sejz 
usia dua bulan diboyong ke Padang. 

Kunzmamn lahir sebagai anak per- 
tama dari dua bersaudara pasangan 
perajin emas dan pebisnis. Adik pe- 
rempuannya adalah ahli kuda en- 
demik Eslandia. 

Pada usia 12 tahun, Kunzmann 
mulai menyelam di danau-danau Jer- 


tahun memi 
bintang tiga dari CMAS (federasi s 
lam internasional yang berpusat di 
Perancis). 
ah seorang yang menginspirasi 
diaadalah Jacgues-Yves Cousteau, pe- 
neliti dan penjelajah bawah laut asal 
Perancis yang menyempurnakan per- 
alatan selam. Dengan peralatan selam 
self contained underwater breathing 
apparatus (SCUBA), ia lalu menyelam 
di Laut Tengah. 
"Ketika mahasiswa saya 
lombia, itulah pertama kalinya saya 
menyelam di laut tropis. Itu pertama 
kali saya tahu tentang terumbu 
karang, taksonomi, dan se- 

katanya. 
usai menempuh 
doktor, bi 
adalah f 
asuk peneli- 


pendidika 
yang dipilihny 
logi ikan, teri 


CHEERLEADER 
COMPETITION 


tian mengapa ikan di Kutub Selatan 
berdarah putih. Saat lulus program 
doktor setelah mengikuti ekspedisi 
Kutub Selatan, ia baru teringat kem- 
bali pada terumbu karang, 


Masalah lama 


Pertengahan September lalu, 
Kunzmann menghadiri konferensi 
internasional di Institut Oseanografi, 
Nha Trang, Vietnam. Institusi ini ber- 
diri sejak 90 tahun lalu, Ta ke Sumbar 
melakukan penyelaman di perairan 
Pulau Pieh dan Gosong Sipakal, mem- 
berikan kuliah umum di UBH, dan 
reuni dengan mantan mahasiswa ser- 
ta koleganya. 

Lebih dari 20 tahun lalu, ia me- 
nyelam di kawasan yang sama untuk 
tujuan penelitian dan konservasi. Tu- 
tupan karang di lokasi perairan itu 
masih bagus pada puluhan tahun la- 
lu, 

Kini, ia menemukan kondisi se- 
baliknya, sekalipun ada tanda-tanda 
pulih kembali. Berbagai sebab, seperti 
pemutihan karang secara alami, per- 
ubahan iklim, sampah yang mengo- 


ANDREAS KUNZMANN 


Lahir: Pforzheim, Jerman, 1959 

Istri: Kathrin Kunzmann 

Anak: 

“ Kristin Kunzmann 

- Julia Kunzmann 

- Sophia Kunzmann 

Pendidikan: 

- SD-SMA di Pforzheim, Jerman 

- S-1 di Universitas Giessen, 
Jerman, lulus 1982 

“ S-2 di Universitas Kiel, Jerrman, 
1985 

“S-3 di Universitas Kiel, Jerman, 


tori laut, dan sedimentasi akibat ke- 
rusakan lingkungan di daratan me- 
nyumbang kerusakan terumbu ka- 
rang. 

Setelah puluhan tahun berlalu, 
respons dunia pendidikan tinggi ter- 
hadap penelitian bawah laut masih 
rendah, sekalipun dalam komunitas 
ilmiah di tingkat nasional ada pe- 
ningkatan kesadaran. 

Kunzmann masih menyimpan 
hasrat bekerja di Indonesia. Ia beren- 
cana mengajar setelah Universitas 
Hasanuddin, Makassar, membutuh- 
kan dosen, Kini, ia aktif sebagai 
peneliti ZMT (Pusat Ekologi Kela- 
utan Tropis) Bremen dan pengajar 
di Universitas Bremen, Jerman. 


MINAT 


PT MARET MOTOR #NOONESIA 


KOMPAS SKP Allianz@ 


SPECS 


TripleO' kompas. 
maba 


SOCCER 


PK Kompas 


ant L975rm 


Find our dealers at www. 


paazpa ca 


id/dealors/ 


SKONOMI 


KOMPAS SENIN, 1 OKTOBER 2012 


Nusantara: Jawa Meminta 


Hujan Buatan uan 


Pengalaman Indah 1x22 


Penelope Cruz: 


ari Jumat (28/9), usahawan properti Elf 
Hm kikuk ketika seorang teman dekatnya 

tentang harga apartemen di Gandaria Ci 
Setelah menghela napas sejenak, ia menyatakan tidak h: 
harga rumah dan apartemen. Akan tetapi, ia akan meminta 
seorang direkturnya mengontak teman tersebut. 

Kepada Kompas, Eiffel menyatakan acap kikuk kalau ditanya 
soal harga apartemen. Ini semata karena harga produk tersebut 
tengah meluncur ke langit. Tiga tahun silam, harga apartemen 
yang ditanyakan temannya masih pada angka Rp 2,6 miliar per 
unit. Kini, harga apartemen dengan luas 210 meter persegi itu 
sudah menembus angka Rp 6,2 miliar. Apartemen dengan luas 
70 meti ogi, yang dua atau tiga tahun silam ”han 
sudah meluncur ke angka Rp 3 mill 
sebabnya Kiffel menghindar menjawab soal harga. Ia ag: 
kepada temannya. Harga apartemen sudah terlampau mahal, 
menurut ukuran umum. 

Harga rumah (landed house) dan apartemen memang luar 
mahalnya kini. Di Surabaya, harga rumah ”makin gila dan 
. Satu unit rumah berukuran 150 meter persegi di Surabaya 
barat lima tahun silam ”hanya” Rp 1,9 miliar, tetapi kini 
mencapai Rp 46 miliar, Di Serpong, Tangerang, lima tahun lalu 
harga tanah ”hanya” Rp 5 juta per meter persegi, tetapi kini Rp 
40 juta per meter persegi. Artinya, kalau kita hendak membeli 
kapling saja, sebutlah seluas 300 meter persegi, kita sudah 
mesti mengeluarkan dana sebesar Rp 12 miliar, Ini baru tanah, 
belum bangunannya. Bukan main. 

Di DKI Jakarta, terutama yang berada di lokasi strategis, 
harga lebih liar lagi. Harga satu meter persegi tanah bi 
mencapai Rp 75 juta. Kalau hendak membeli tanah seluas 1000 
meter persegi, ya bayangkanlah sendiri. 

Hal yang menakjubkan, bagaimanapun mahalnya har 
rumah dan apartemen tersebut selalu laku terjual. Di 
tabiat warga DKI Jakarta dan sekitarnya memang aneh. 
makin mahal sebuah produk properti, semakin larislah ia. 
umah dengan harga Rp 6 miliar, bahkan Rp 10 
sambar pembeli tanpa berkedip, 
ng menarik adalah uang yang dipegang warga kelas 
menengah ke atas masih tebal. Produk demi produk diluncur- 
kan, mereka tetap mempunyai energi cukup untuk membeli 
produk baru. Mereka, kaum menengah dan menengah ke atas, 
memang tidak semuanya membeli rumah atau apartemen un- 
tuk dihuni. Sebagian di antara mereka membeli untuk investasi. 
Investasi itu dilepas satu sampai lima tahun kemudian, ketika 
harga sudah melambung jauh. 
Sebagai contoh, modal hanya Rp £ 


bi 


lain, 
e- 


ika rumah 
idah men- 


yanya 
capai Rp 6 mil 
miliar memang ijual hanya satu unit. 
Namun kalau mencapai 30 rumah, investornya pesta bes 
Dalam tempo tiga tahun, ia meraup hampir Rp 100 miliar 
Padahal, bisnis ini tidak memerlukan kecerd 
nonjol, Hal yang hendak digarisbawahi di sini ad 
liarnya harga rumah dan apartemen membuat warga dengan 
penghasilan pas-pasan makin tertinggal. Mereka hanya bi: 

ali rumah atau apartemen dengan label "pinggiran 
nal”, atau "rumah sederhana”. Hendak masuk ke wilay 
strategis makin sulit karena harga makin liar dan merengkuh 
langit, 

Ini sebuah sinyal pasar yang perlu diamati pemerintah. 
Langkah yang perlu adalah bagaimana agar kawasan strategis 
bukan hanya milik kaum berduit, mi uga warga ber- 
sahaja, warga dengan kemampuan ekonomi di bawah kelas 
menengah, (ABUN SANDA) 


MAN-Truck-&:BuS Center 


Jl. DI Panjaitan No. 138 


21) 8590791 


akarta 13j 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG 
4.400 22000 
4200 — Cai 20.000" — 
4000 120486 18.000 
3.800 16.000 
4 B5 » 1 Bp Rn B8 8 n 8 


Minyak 


dollar AS per barrel 


4 B5 8» 1 B9 


Emas 
dollar AS per tray ounce 


1.779,00 


Kurs Rupiah 


per dollar AS 


9.200 
9400 
| 600 — 
9.800 


9.588 


4 B5 » M9 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


Perjalanan Makin Praktis 


12 Bandara Mulai Terapkan Biaya Jasa Bandara di Dalam Tiket 


JAKARTA, KOMPAS — PT Angkasa Pura II 
(Persero) mulai menyatukan pembayaran ongkos 
pelayanan jasa penumpang pesawat udara ke dalam 
tiket mulai Senin (1/10) ini. Pungutan ini lebih 
dikenal oleh masyarakat sebagai airport tax setiap 


kali mereka hendak menggunakan jasa bandara. 


Ke-12 bandar udara (bandara) 
tersebut adalah Bandara Soekar- 
no-Hatta Jakarta, Halim Perda- 
nakusuma Jakarta, Banda Aceh, 
Palembang, Padang, Tanjungpi- 
nang, Pangkalpinang, Medan, 
Jambi, Bengkulu, Lampung, dan 
Pekanbar 

Kebijakan ini untuk s 


penerbangan internasional at 
pun pada maskapai sela 
akan dikerjakan jika 7 
pai-maskapai lain sudah 


Pura II (Persero) Tri 
Sabtu (29/9), di Jakarta. 

mentara Penyatuan pemba, 
diberlakukan terba pada pe- PJP2U di da 
nerbangan domestik PT Garuda — lakuumum di bandara dunia 
Indonesia. Untuk tahap awal, 
penggabungan tarif pelayanan ja- 
sa penumpang pesawat udara 
(PJP2U) dikerjakan di 12 bandara 
di bawah pengelolaan PT Ang- 


dak termasuk si 


but. 


kasa Pura IL. "Penerapan untuk 


n Garuda 


kata Direktur Utama PT Angkasa 
Sunoko, 


am tiket telah ber- 
ain. 
Jadi, Indonesia tinggal mengekor 
meski ternyata pajak daerah ti- 
em penyatuan 


Angkasa Pura TI 


sudah terintegrasi dengan sistem 
Garuda. Karena itu, kami sudah 
siap mengimplementasikan. Ke- 
mungkinan akan terjadinya ken- 
dala juga cukup kecil” ujar Tri 
Sunoko. 

Juru Bicara PT Garuda In- 
donesia, Pujobroto, mengatakan, 
sejauh ini PT Garuda Indonesia 
sudah menyiapkan hal-hal yang 
diperlukan, seperti rekening pe- 
nampung (escrow account) dan 
i. Namun, pelaksanaan- 
dengan 


Senin ini, PT Garuda Indo- 
nesia akan menandatangani nota 
kesepahaman (MOU) dengan PT 
Angkasa Pura TI dan PT Angkasa 
Pura I, 

Menurut Tri Sunoko, seiring 
dengan penerapan kebijakan itu 
oleh PT Garuda Indonesia pada 
Senin ini, Garuda Indonesia akan 
membuka rekening penampung- 
di bank milik pemerintah sebagai 


jaminan — hasil pemungutan 
PJP2U dengan nilai nominal ja- 
minan sesuai yang telah dise- 
pakati. Nilai nominal rekening 
penampung tersebut akan di- 
tinjau kembali apabila Garuda 
Indon menambah rute atau 
meningkatkan kapasitas angkut- 
an, 


Uang jasa 


il pemungutan dalam tiket 
dibayarkan kepada PT Angkasi 
Pura II paling lambat lima hari 
kalender sejak penumpang be- 
rangkat. Sebagai kompensasi, PT 
Angkasa Pura II akan mem- 
berikan uang jasa pemungutan 
(collection fee) kepada PT Garuda 
Indonesia pada hari keenam se- 
jak pemberlakuan pembayaran 
a bandara di tiket dengan be- 
kesepakatan, 


nal (IATA) belum dapat mener- 
bitkan kode reservasi yang bi 
disebut dengan IATA Reserva- 
tion Codes kepada PT Garuda 
Indonesia selaku anggotanya. 

PT Garuda Indonesia akhirnya 
menetapkan kode tersendiri bagi 
semua pelanggannya yang akan 
dikenai pungutan jasa bandara, 

Tri Sunoko menegaskan, mes- 
kipun IATA belum mengeluar- 
kan kode reservasi, hal tersebut 
tidak akan menjadi kendala da- 
lam penarikan dana pungutan 
oleh PT Garuda Indonesia ke- 
pada pengguna jasa bandara yang 
dikelola PT Angkasa Pura II. Pe- 
nyebabnya adalah IATA Res 
vation Codes diterapkan untuk 
penarikan dana pada proses re- 
servasi rute penerbangan inter- 
nasional. Kode itu untuk me- 
mudahkan IATA menghitung pe- 
nyatuan pungutan jasa penum- 
pang dan biaya tiket untuk semua 
ai. (RYO/PIN) 


OTOMOTI 


Tts Berpotensi Tarik Investasi Lebih Banyak 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia berpotensi menarik in- 
vestasi di bidang otomotif seiring 
dengan bertumbuhnya sektor 
tersebut, yang sekaligus meng- 
gambarkan perkembangan per- 
@konomian Indonesia. 

Demikian dikatakan Ket 
nitia Indonesia Inter! 
Motor Show (IIMS) Ke-20 
Johnny Darmawan ketika dihu- 
bungi, Minggu (30/9) petang. 

Ditanya "mengenai kemung- 
kinan pengalihan invesi Ja- 
pang ke Indonesia menyusul 
sengketa Jepang-China bel 
kangan ini, Johnny mengatakan 
bahwa hal itu mungkin saja. 

Itu mungkin saja. Namun, in- 
si adalah soal jangka pan- 
jang. Harus diingat bahwa faktor 
penting untuk menarik investasi 
ke Indonesia tetap kondisi per- 
ekonomian dalam negeri yang 


at 


menarik bagi investor,” kata 
Johnny. 
Pada pembukaan pameran, 


Johnny berharap IIMS Ke-20 ti- 
dak hanya menggambarkan per- 
kembangan industri otomotif, 
tetapi juga kemajuan ekonomi 
Indone: menyeluruh se- 
hingga da k investor 
mengembangkan usaha di Indo- 
nesia. 
Selama penyelenggaraan pa- 
meran IIMS Ke-20, jumlah total 
pengunjung—termasuk undang- 
an—melampaui 350000 orang “Soal transaks 
yang ditargetkan panitia. an, 
Meningkatnya — pendapatan IIMS 
dan banyaknya pilihan kendara- 
an, termasuk yang harganya ter- 
jangkau, menurut Johnny men- 
jadi faktor tingginya animo warga 
mengunjungi pameran. 


350000 orang. Sampai 
yang mencapai Rp 3,2 triliun. 


e 


tingan teman-teman, s 


Ribuan pengunjung memadati Indones 
Minggu (30/9). Pameran otomotif terbesar di Indonesi 


slama pamer- 
ya sebagai Ketua Panitia 
20 tetap konsisten me- 
nyatakan bahwa kami tak mema- 
tok target. Namun dari selen- 


tahun lalu,” kata Johnny. 

Public Relation — Manager 
Dyandra Promosindo Mirna Go- 
zal mengatakan, transaksi selama 
penyelenggaraan IIMS tahun lalu 
Rp 32 triliun. 

“Setelah pameran, setiap pe- 
serta akan menyerahkan data 


a International Motor Show 2012 di JIExpo, Kemayoran, Ja 
yang berlangsung sejak 20 September ini diperkirakan dikunjungi lebih dari 
ra penutupan TIMS Ke-20, Sabtu malam, jumlah transaksi Rp 44 triliun, melebihi jumlah transaksi tahun lalu 


sinya mulai jumlah unit 
alan mobil dan harga. Na- 


penj 
mun, data total selama penye- 
lenggaraan pameran kali ini ma- 


sih harus direkapitul 

malam nanti,” ujar Mirna. 
Mirna mengatakan, peserta 

IIMS Ke-20 ini sebanyak 35 agen 


hingga 


KOMPAS/HERU SKI KUMORO 


a, pada hari terakhir pameran, 


pemegang merek (APM), lebih 
banyak ketimbang IIMS tahun 
lalu yang sebanyak 82 APM. 

Mirna mengatakan, pengun- 
jung IIMS terutama dari Jabode- 
tabek. "Namun, ada juga pengun- 
jung dari luar daerah, bahkan 
luar negeri,” katanya. (CAS) 


Indonesia 
Financial 
E xgp 0 
Fo 3 um 
2012 


Main Lobby 


Jakarta Convention Center (JCC) 


NN Kana, 


Ikat juga “&, 


SFINANGIAL 
N DIAGNOSIS 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“ Muda Kaya Raya, Tua Sejahtera “ 


Jadikan prinsip tersebut kenyataan. Yakinkan diri Anda mampu mencapai segala 


Dapatkan kesempatan memutar 


wheel of fortune 


bernilaijutaan rupiah 


Bahana TCW Investment Management 
Commonwealth Bank dan Asuransi Astra 


kebutuhan finansial kini dan kelal 


Ka DEBINDO 


Dapatkan solusi untuk memenuhi biaya hidup yang terus melambung, pendidikan yang 
semakin mahal, biaya rekreasi yang tinggi, proteksi diri dan keluarga, serta keperluan tidak sewaan 


terduga di hari tua. 


hanya di Indonesia Finandal Expo & Forum (IFEF) 2012 
Secure your financial futui 


KONTAN 


Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2 Lt. 2 


Jl Palmerah Selatan 22-28 


Jakarta 10740 


fax o21 
phone — 021 
- 


PT Debindo Mitra Dyantama 


536 99090 


The City Tower (TCT) Lt 7 


JI. M.H. Thamrin No. 81 


536 79909 / 021-548 3008 
7300 (Ria) 


phone 


Jakarta 10310-Indonesia 


021-3199 6167 


fax 1021-3199 6170 
CP Bunga -0856 92213177 


m f rr (BB szrkontannows 


ifef.kontan.co.id 


EKONOMI 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


KILAS EKONOMI 


Hipmi Desak Jembatan Selat Sunda Dibangun 
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak jem- 
batan Selat Sunda segera direalisasikan. Ketua Badan Pengurus 
Pusat Hipmi Reza Rajasa, dalam siaran persnya, Minggu (30/9) 
di Jakarta, mengatakan, lalu lintas di Selat Sunda sudah sangat 
padat sebab pertumbuhan ekonomi di kawasan negara-negara 
anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 
dan di wilayah Laut China Selatan sangat pesat. Konsentrasi 
ekonomi sedang bergerak ke kawasan ini karena ekonomi di 
kawasan Eropa tengah lesu. Akibatnya, lalu lintas kapal di 
kawasan ASEAN padat sekali, termasuk Selat Sunda dan Ma- 
laka. "Hipmi mendorong agar pemerintah segera mengambil 
langkah-langkah strategis untuk memulai pembangunan,” kata 
Reza, Selain akan mengurangi lalu lintas kapal di Selat Sunda, 
jembatan tersebut juga akan memangkas biaya logistik secara 


signifikan. “/BUR) 


PETERNAKAN 


Didukung, Program 
Swasembada Daging 


LAMPUNG, KOMPAS — Per- 
usahaan penggemukan sapi men- 
dukung upaya pemerintah ber- 
swasembada daging tahun 2014. 
Salah satu dukungan itu diupa- 
yakan PT Great Giant Livestock 
dengan program Pola Inti Rakyat 
bagi peternak sapi rakyat. 
”Program PIR (Pola Inti Rak- 
yal) tersebut sudah kami lak- 
sanakan sejak tahun 1990,” ujar 
Direktur Operasional PT Great 
Giant Livestock Didik Purwanto 
di lokasi penggemukan sapi per- 
usahaan tersebut, Terbanggi Be- 
sar Kilometer 77, Lampung 
Tengah, Lampung, Sabtu (29/9). 
PT Great Giant Livestock dua 
pekan lalu terkena masalah im- 
por sapi bibit dari Australia yang 
dinilai Badan Karantina Perta- 
nian tidak dilengkapi dokumen. 
Selain PT Great Giant Livestock, 
ada tiga perusahaan lain yang 
impornya bermasalah, yaitu PT 
Tanjung Unggul Mandiri di Ta- 
ngerang, PT Austasia Stockfeed, 
dan PT Agro Giri Perkasa di 
Lampung. Total ada 10005 sapi 
yang diimpor (Kompas, 1/9). 


"Masalah impor ini sedang di- 
bahas dengan intens bersama pi- 
hak-pihak terkait,” kata Didik. 
PT Great Giant Livestock yang 
berada di bawah Grup Gunung 
Sewu tersebut mengajak warta- 


rantina sapi impor dari Australia, 
penggemukan sapi, pembibitan 
sapi, dan pelaksanaan PIR. Da- 
lam kompleks perusahaan juga 
ada PT Great Giant Pincapple 
yang memproduksi nanas dan 
mengekspornya ke Amerika Ser- 
ikat dan Eropa. 

Proses penggemukan sapi ter- 
sebut berjalan sejak tahun 1987 
ketika kulit nanas menumpuk. 
Ternyata kulit nanas tersebut ba- 
ik untuk pakan sapi karena me- 
ngandung gula tinggi. 

Pakan yang dikembangkan 


perusahaan juga dipakai peserta 
PIR. "Selain itu, kami juga men- 


PT Great Giant Livestock 
mengembangkan usaha sapi,” ka- 
ta Ketua Kelompok Peternak 
Sapi Limousin, Sarjono, (BUR) 


ENERGI 


Harga Gas Tangguh 
ke Arun Dikaji Ulang 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
menterian Energi dan Sumber 
Daya Mineral mengkaji ulang 
usulan penetapan harga gas dari 
Tangguh, Papua Barat, untuk 
proyek regasifikasi Arun di Lhok- 
seumawe, Aceh. Hal bertu- 
juan agar harga yang disepakati 
tidak merusak harga gas alam 
cair di pasar domestik. 

Wakil Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Rudi Rubiandini memaparkan 
hal itu akhir pekan lalu di Ja- 
karta. Regasifikasi Arun sejauh 
ini masih menunggu kesepakatan 
harga antara PT PLN selaku 
pengguna gas dari proyek re- 
gasifikasi Arun dan BP selaku 
operator Proyek Tangguh. 

Pada prinsipnya, secara infor- 
mal kedua pihak sudah ada ke- 
sepakatan soal harga gas. Akan 
tetapi, karena takut harga ter- 
sebut merusak pasar domestik, 
Direktorat Jenderal Minyak dan 
Gas Bumi Kementerian ESDM 
mengkaji ulang usulan harga gas 
itu yang ditargetkan tuntas da- 
lam beberapa pekan ke depan. 

”Secara fisik tidak ada gang- 


guan karena alokasinya sudah ji 
las, Ini hanya masalah harga, 
ujar Rudi, 

Secara informal, PT PLN 
dan BP sepakat bahwa harga gas 
dari Tangguh untuk regasif 
Arun memakai formula 11 persen 
dari harga minyak mentah In- 
donesia (Indonesia crude oil pri- 
ce/ICP). 

Rudi mengatakan, PT PLN 
berencana membeli gas dengan 
volume sesuai kebutuhan dengan 
skema berlapis. Sebagai contoh, 
PT PLN bisa membeli gas alam 
cair (liguefied natural gas/LNG) 
dengan harga 11 persen dari ICP 
dengan volume tertentu. Jika 
harga ICP turun lagi, PT PLN 
akan menambah lagi volume pa- 
sokan gas seperti yang dilakukan 
pembeli LNG Indonesia dari Je- 
pang, 

Kepala Divisi Bahan Bakar Mi- 
nyak dan Gas PT PLN Suryadi 
Mardjoeki menjelaskan, PT PLN 
menunggu persetujuan harga 
LNG dari Tangguh untuk rega- 
ifikasi Arun dari pemerintah. 
"Kami sudah melaporkan ke Dir- 
jen Migas,” ujar Suryadi. (EVY) 


PERDAGANGAN 


Resi Gudang Solusi 
bagi Masalah Garam 


JAKARTA, KOMPAS — De- 
ngan karakteristik tahan lama 
dan fluktuasi harga yang tinggi, 
garam bisa direkomendasikan se- 
bagai komoditas dalam sistem 
resi gudang. Kementerian Per- 
dagangan tengah mengkaji ke- 
mungkinan tersebut dan diha- 
rapkan bisa segera rampung se- 
hingga keterpurukan harga ga- 
ram teratasi. 

Wakil Menteri Perdagangan 
Bayu Krisnamurthi akhir pekan 
lalu mengatakan, produksi garam 
hanya berlangsung empat bulan 
saja dalam setahun. Dalam pe- 
riode pendek itu, seluruh garam 
petani harus terbeli sehingga har- 
ga sering kali jatuh. Lewat sistem 
resi gudang, petani bisa mela- 
kukan tunda jual — dengan 
menyimpannya di gudang. 

”Setelah menyimpan, mereka 
bisa mendapatkan bukti resi yang 
bisa dijaminkan ke bank untuk 
mendapatkan pembiayaan. Sis- 
tem tersebut juga bisa diterapkan 
oleh lembaga yang ditunjuk pe- 
merintah untuk menyerap garam 
petani,” paparnya. 


Dia mengatakan, jatuhnya 
harga garam saat panen raya ter- 
jadi karena semua petani men- 
jual produksinya ke pasar, "Me- 
mang ada perusahaan yang 
tugasi menyerap, yakni PT Ga- 
ram, tetapi kemampuan finansial 
sering kali jadi kendala sehingga 
tidak semua garam petani ter- 
serap,” katanya. 

Direktur Utama PT Garam 
Yulian Lintang mengatakan pi- 
haknya siap menindaklanjuti re- 
komendasi sistem resi gudang 
tersebut. Salah satu kesiapannya 
adalah penyediaan gudang yang 
memadai, Gudang PT Garam ter- 
sebar di Madura, Sampang, Pa- 
mekasan, dan Sumenep dengan 
kapasitas bisa mencapai 200.000 
ton. 

Menurut dia, PT Garam sudah 
maksimal menyerap garam pe- 
tani dengan harga tinggi, yakni 
sekitar Rp 675 per kilogram. Ada- 
pun penyerapan garam rakyat 
hingga Agustus lalu sebanyak 
67000 ton. Ditargetkan sampai 
Desember nanti penyerapan bisa 
mencapai 200.000 ton. (ENY) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bank Terlalu Banyak 


Bank Kecil Sebaiknya Dikonsolidasi 


JAKARTA, KOMPAS — Untuk mengejar kondisi 
skala ekonomi yang ditandai dengan semakin 
efisiennya bank saat bank semakin besar, konsolidasi 
diperlukan. Dengan demikian, hanya akan ada 
bank-bank besar di Indonesia. 


Bank-bank kecil dapat ber- 
konsolidasi untuk menghasilkan 
bank yang lebih besar. Idealnya, 
ada 60-70 bank di Indonesia saja. 

Kepala Pusat Studi Ekonomi 
dan Kebijakan Publik Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta, Tony 
Prasetiantono mengemukakan, 
bank yang semakin besar akan 
semakin efisien. 

"Sebenarnya, jumlah bank le- 
bih sedikit akan semakin baik, 
misalnya kurang dari 50 bank. 
Namun, kalau bisa, 70 bank saja 
sudah baik,” ujar Tony, di Jakarta, 


Minggu (30/9). 

Saat ini ada 120 bank umum di 
Indonesia dengan besaran modal 
dan aset bervariasi. Indonesia 
kan bank memiliki mo- 
dal inti minimal Rp 100 miliar. 

Bank yang asetnya semakin 
besar akan semakin efisien mem- 
bayar jajaran eksekutifnya dan 
mengeluarkan biaya promosi 
atau perjalanan dinas pejabat 
bank. Hal itu akan menekan suku 
bunga bank. 

"Untuk menuju ke sana, kon- 
solidasi bank diperlukan,” kata 


Tony. 

Kebijakan Bank Indonesia (BI) 
mengarah pada konsolidasi bank. 
Sebagai contoh, aturan tentang 
kesehatan dan tata kelola bank. 
Ini termasuk rencana BI me- 
nerbitkan aturan izin berjenjang 
(multi-license) yang didasarkan 
pada besaran modal bank. 

"Saya mendukung rencana ke- 
bijakan BI untuk izin berjenjang 
meskipun belum tentu dapat me- 
maksa bank-bank kecil berkon- 
solidasi,” tutur Tony. 


Idealnya 40 bank 


Sebelumnya di New York, 
Amerika Serikat, Direktur Utama 
PT Bank Negara Indonesia (Per- 
sero) Tbk Gatot Mudiantoro Si 
wondo, seperti dilaporkan war- 
tawan Kompas Dewi Indriastu- 
ti, mengungkapkan, jumlah ideal 


bank di Indonesia sebaiknya ha- 
nya 40 bank. Hal ini sesuai de- 
ngan kondisi aset perbankan, 
yang 80 persen dikuasai hanya 20 
bank besar. 

Yang penting, menurut Gatot, 
adalah kemampuan bank menye- 
diakan layanan. Sebagai contoh, 
40 bank besar yang ada nantinya 
sanggup menyebarkan layanan di 
seluruh Indonesia. Ttu akan lebih 
baik daripada 120 bank yang ha- 
nya berpusat di kota-kota ter- 
tentu 

Gatot, yang juga Ketua Umum 
Perhimpunan Bank-bank Milik 
Negara, menambahkan bahwa 
bank-bank kecil yang ada di In- 
donesia hanya memberikan la- 
yanan terbatas. Mereka juga sulit 
berekspansi. Padahal, saat ini be- 
lum ada aturan izin berjenjang 
dari BI. 


”Bank-bank kecil itu sulit ber- 
konsolidasi. Merger tidak mau 
karena tidak ada insentif. Harus 
ada insentif agar bank mau dan 
senang hati berkonsolidasi,” ujar 
Gatot. 

Jika kebijakan BI tersebut 
diterbitkan, bank-bank tidak bisa 
begitu saja melakukan kegiatan. 
Setiap kegiatan harus ada izin- 
nya. 

Sebagai contoh, pembukaan 
cabang akan berbeda izinnya de- 
ngan pemasangan mesin anjung- 
an tunai mandiri, kerja sama de- 
ngan perusahaan asuransi me- 
nawarkan bancassurance, atau 
penawaran reksa dana. 

Namun, keleluasaan bank un- 
tuk berkegiatan itu dibatasi oleh 
besarnya modal. Semakin besar 
modal intinya, bank akan sema- 
kin leluasa berkegiatan. 


PALAWIJA 


Permintaan Kedelai Hitam Tinggi 


MADIUN, KOMPAS — Per- 
mintaan kedelai hitam untuk in- 
dustri kecap terus meningkat. Se- 
lain kandungan protein dan 
karbohidratnya sangat tinggi, ke- 
delai hitam juga dapat menekan 
kandungan kolesterol dalam da- 
rah. 

Hingga saat ini belum banyak 
petani yang mengembangkan ke- 
delai hitam. Padahal, harga jual 
kedelai hitam lebih tinggi dari 
kedelai kuning. Jaminan pasar 
juga tersedia. 

Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pangan Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian Kementerian Pertani- 
an Hasil Sembiring, Sabtu (29/9) 
di Madiun, Jawa Timur, meng- 
ungkapkan, pemenuhan kebu- 
tuhan kedelai sebagai bahan baku 
kecap masih dipasok dari kedelai 
kuning dan masih harus meng- 
impor. 

Industri kecap memerlukan 
pasokan kedelai hitam sebagai 
bahan baku cukup tinggi seti 
tahunnya. Cita rasa kedelai hitam 
yang khas dan memiliki k: 
dungan protein baru h 
dipenuhi 50 per: 


besar 
delai hitam Rp 700 sampai Rp 
1000 per kilogram, di atas ke- 
delai kuning. 

Hasil mengungkapkan, dari 
total konsumsi kedelai nasional 
18 juta ton per tahun, sebesar 
83,7 persen dimanfaatkan untuk 
produksi tahu dan tempe, 147 
persen industri kecap dan tauco, 
1,2 persen untuk benih, dan 04 


Petani kedelai di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu (29/9), membudidayakan 


kedelai hitam, Selain harga jualnya tinggi, 


persen untuk pakan, Dari ke- 
butuhan itu, produksi dalam ne- 
geri baru memberikan kontribusi 
750000 ton. 

Dalam acara panen dan temu 
wicara teknologi budidaya ke- 
delai hitam dan kacang hijau di 


Kecamatan Pilangkenceng, Ma- 
diun, 29 September, para petani 
antusias membudidayakan kede- 
lai hitam. Panen kedelai hitam 
varietas Detam 1 dan Detam 2 
dilakukan di lahan percontohan 
seluas 5 hektar, 


“Kementan akan terus men- 
dorong pengembangan kedelai 
hitam, katanya. 

Sirep, Ketua Kelompok Tani 
Kedung Rejeki di Desa Kedung 
Banteng, mulai menanam Detam 
1 seluas 0,65 hektar, Jarak tanam 


minan pasar juga tersedia. Sayangnya, benih kedelai hitam belum banyak tersedia di pasar. 


40x 15 cm, Namun, pada musim 
tanam berikutnya dia akan men- 
coba 40 x 25 cm. 

Produktivitas Detam 1 lebih 
tinggi dari Detam 2, mencapai 1,5 
ton per hektar, Potensinya bisa 
mencapai 3,5 ton. (NIK/MAS) 


PASAR MODAL 


Domestik Minati Obligasi PT PNM 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
vestor domestik, khususnya in- 
stitusi, menjadi peminat terbesar 
obligasi yang bakal diterbitkan 
PT Permodalan Nasional Mada- 
ni. Selama masa penawaran awal, 
obligasi berbasis usaha mikro, ke- 
cil, dan menengah itu mengalami 
kelebihan minat beli hingga 120 
persen dari nilai penawaran, se- 
besar Rp 500 miliar. 


igasi ini, selama masa pena- 
waran awal (14-28 September 
2012) permintaan investor lokal 


atas Obligasi 1 Permodalan 
Nasional Madani (PNM) sekitar 
Rp Ll triliun. Hal ini berarti 
kelebihan minat beli mencapai 
120 persen dari nilai penawar- 
annya yang sebesar Rp 500 mi- 
liar. 


Presiden Direktur PNM Par- 
man Nataatmadja, di Jakarta, 
akhir pekan lalu, mengungkap- 
kan, permintaan pasar terhadap 
Obligasi I PNM 2012 ini berasal 
dari semua sektor, Namun, tiga 
besar pembelinya didominasi 
oleh investor dari perusahaan 
asuransi sekitar 43 persen, dana 
pensiun sekitar 21 persen, dan 
rbankan sekitar 17 persen. 
nya berasal dari kalan 
manajer investasi, sindikasi, 
lain-lain. 

Lembaga keuangan nonbank 
milik negara alias BUMN itu me- 
nerbitkan Obligasi I PNM Tahun 
2012 sebesar Rp 500 miliar. Ob- 
ligasi bertenor lima tahun ini 
menawarkan kupon di kisaran 
8.75-9,5 persen. Sekitar 80 persen 
dana hasil obligasi ini akan di- 
gunakan sebagian besar untuk 


membiayai usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) melalui 
Unit Layanan Modal Mikro PNM 
serta sisanya untuk pembiayaan 
ulang pinjaman bank. 

Oblig mendapatkan pe- 
ringkat A (single A) dengan pros- 
pek stabil dari PT Pemeringkat 
Efek Indonesia (Pefindo). Pering- 
kat ini mencerminkan dukungan 
yang kuat dari Pemerintah In- 
donesia, kondisi likuiditas dan 
fleksibilitas finansial yang baik, 
serta permodalan yang relatif ku- 
at. 

Parman optimistis nilai per- 
mintaan pasar terhadap obligasi 
ini berpotensi lebih besar, Pa- 
salnya, perseroan bersama pen- 
jamin penerbit obligasi akan me- 
lakukan masa penawaran obligasi 
ini pada 8-9 Oktober 2012. 

(BEN) 


KOPI SPESIAL 


Lelang Akan Mendorong 


JAKARTA, KOMPAS — Le- 
lang kopi spesial (specialty coffee) 
Indonesia akan digelar kembali 
pada 14 Oktober di Surabaya de- 
ngan mendatangkan juri inter- 
nasional serta pembeli lokal dan 
mancanegara. Lelang yang dise- 
lenggarakan oleh Asosiasi Kopi 
Spesial Indonesia ini diharapkan 
akan kian memopulerkan kopi 
spesial Indonesia dalam industri 
perkopian dunia. Tidak hanya itu, 
lelang tersebut juga diharapkan 
efektif mendorong para petani 
kopi di beberapa daerah di In- 
donesia untuk meningkatkan 
mutu kopi mereka. 

Ketua Asosiasi Kopi Spesial 
Indonesia (AKSI) Leman Pahlevi 
dalam jumpa pers, Minggu 
(80/9), di Jakarta, menyampai- 
kan, lelang tersebut merupakan 
ajang yang kedua sejak pertama 


kali digelar di Bali pada 2010. 

”Melalui lelang itu, kami 
mengharapkan dapat meningkat- 
kan dan memperbaiki mutu kopi 
spesial Indonesia. Selain itu, me- 
lalui lelang ini, kami pun ingin 
kopi Indonesia berkualitas tidak 
hanya dikenal masyarakat di luar 
negeri, tetapi juga di Indonesia 
sendiri,” kata Leman. 

Kopi spesial merupakan kopi 
berkualitas tinggi, tanpa cacat 
primer, dan akan memberikan 
cita rasa yang khas serta kom- 
pleks jika diseduh. Umumnya, 
kopi spesial berjenis arabika. Na- 
mun dalam perjalanannya di In- 
donesia, kopi luwak juga digo- 
longkan ke ranah kopi spesial. 
Dalam lelang mendatang, kopi 
ine robusta, yakni jenis robusta 
yang berkualitas premium, juga 
akan diikutsertakan. 


Kualitas 


Di Indonesia, lima tahun ter- 
akhir konsumen penikmat kopi 
spesial tersebut terus tumbuh 
seiring dengan menjamurnya be- 
berapa kedai kopi internasional 
dan lokal di perkotaan. 

Resianri Triane dari AKSI 
menjelaskan, lelang tersebut juga 
akan dihadiri oleh eksportir dan 
koperasi petani dari daerah-dae- 
rah di Indonesia. Kehadiran per- 
wakilan petani tersebut diharap- 
kan dapat membuka kesadaran 
pentingnya menjaga kualitas ta- 
naman kopi hingga perlakuan sa- 
at panen dan pascapanen. 

Dalam ajang tersebut, petani 
dapat menyaksikan sendiri pro- 
ses pengujian cita rasa beraneka 
kopi yang telah diseleksi oleh 
AKSI. Pengujian tersebut akan 
dilakukan 12 juri internasional 
dari beberapa negara. (SF) 


TENAGA KERJA 


Produktivitas Buruh 
Indonesia Rendah 


JAKARTA, KOMPAS — Pro- 
duktivitas buruh Indonesia ren- 
dah. Hal ini menjadi salah satu 
isu krusial menuju 2025 ketika 
Indonesia diramalkan menjadi 
negara berkekuatan ekonomi ter- 
besar ke-10 di dunia. Namun, 
rendahnya produktivitas buruh 
itu kenyataannya justru berka- 
itan erat dengan kebijakan pe- 
merintah sendiri. 

Seperti disampaikan Sekreta- 
ris Jenderal Organisasi untuk 
Kerja Sama dan Pengembangan 
Ekonomi (OECD) Angel Gurria, 
pekan lalu di Jakarta, rata-rata 
produktivitas buruh di seluruh 
sektor masih sangat rendah. Ini 
menjadi salah satu tantangan be- 
sar dalam pembangunan ekono- 
mi Indonesia menuju negara ber- 
kekuatan ekonomi terbesar ke-10 
di dunia per 2025. 

Seberapa rendah, Angel mem- 
bandingkannya dengan Malaysia 
yang dianggap relevan. Kontri- 
busi tenaga kerja Indonesia ter- 
hadap produk domestik bruto 
(PDB) adalah 6.000 dollar Ame- 
rika Serikat (AS), sedangkan di 
Malaysia 14000 dollar AS, 


Dihubungi di Surabaya, Jawa 
Timur, Minggu (80/9), 
Koordinator Forum Pendamping 
Buruh Nasional Domin Dama- 
yanti menyatakan, produktivita 
buruh tidak disoroti dari 
buruh saja. Alasannya, produl 
tivitas buruh minimal dipenga- 
ruhi tiga hal, yakni keterampilan 
buruh sendiri, teknologi, dan da- 
ya beli masyarakat, 

Rendahnya keterampilan bu- 
ruh secara rata-rata, Domin 
mengatakan, akibat dari kebijak- 
an pendidikan yang belum mam- 
pu menghasilkan banyak lulusan 
berketerampilan tinggi. Fakta- 
nya, pendidikan bermutu sampai 
jenjang tinggi masih mahal se- 
hingga tidak terjangkau keba- 
nyakan penduduk. 

Berkaitan dengan teknologi, 
Domin melanjutkan, mesin-me- 
sin pabrik di Indonesia hampir 
semuanya impor. "Kalau barang 
modal dan produksinya impor, 
kita tidak pernah bisa menguasai 
teknologi. Padahal, penguasaan 
teknologi berkontribusi penting 
pada penguasaan ekonomi,” kata 
Domin. (LAS/UTI) 


SYARAT PERTUMBUHAN INKLUSIF 


DAN BERKELANJUTAN 


@ Reformasi Struktural 

1. Formalisasi usaha kecil 

2. Mengurangi birokrasi 

3. Menurunkan biaya pajak untuk 
usaha kecil 

4. Fleksibilitas dalam pasar 
tenaga kerja formal 

5. Meningkatkan kualitas SDM 


“ Reformasi Sosial 

1. Mengenakan pajak pada 
tunjangan dan menangani tidak 
dilaporkannya pajak terhadap 
penghasilan kena pajak 

2. Perbaikan dalam bidang 
pendidikan 

Sumbar 


» Reformasi Penghijauan 

1. Meninjau langkah paling efisien 
untuk memperlambat laju 
deforestasi 

2. Memperkuat undang-undang 
tentang perlindungan lingkungan 
dan hutan 

3. Memperkuat penegakan hukum 
dalam pengelolaan hutan 


“ Reformasi Kelembagaan 

1. Peningkatan kekuatan 
pemerintahan 

2. Mengatasi korupsi 

3. Reformasi dalam regulasi 


Litbang "Komp3s"/STI dalan dar! OECD Economic Surveys Indonesia 
The Organisaton for Economic Co-operation and Develooment (OECD) 


BESTAR 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


the 


Saturday, Oct 6, 20 
9am-lpm 
Lippo Mall Kemang 


Exclusive 4 suites per floor Gourmet Kitchen with Island S Fixtures Master Bathroom with Views 
Double Private Lifts Spacious Master Bedroom “ Cove Ceilings 


Grand Piano Bay Multiple Full Glass Window Views “  Concealed Air Conditioning 


“Cabriolet Balcony" - First in Indonesia “ Walk in Closet with Extra Depth Storage Imported Marble and Wood Flooring 


ta 
Village 72 55 999 


. 
The Luxurious Integrated Resort Development www.kemangyvillage.com 


JW MARRIOTT oa LIPPOMALL a | Country Club | Wedding Chapei | Corporate Club | Avenue ofthe Stars | Office AH) SPH  sucsmeiasms 


Supported by 


mandiri KPRI “TBRI— Permatatank MBNI  scmenaca 


mrioperkoran @ 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


REKAPITULASI KURS BELI BI PEKAN LALU TERHADAP RUPIAH 


DOLLAR AS POUNDSTERLING DOLLAR AUSTRALIA DOLLAR SINGAPURA DOLLAR HONGKONG YEN JEPANG EURO 

9-150,00 gi TESi00 14.77500 | 9.c00,o0 —- A 7.420,00 4 A 1475,00 I-1a7201 | tig00 | 1175 | 185000 | | 

900000 es 1675.00 1a.77,ea | 930000 0.51332 1737000 Ag 117000 oke 11600 Lem 11.700,00 aa 

9.010,00 t 14.575,00 t 9.000,00 t 7.320,00 T 1.165,00 114,00 11.550,00 - 
B5 26 2 29 A5 2 1 289 M5 26 2 28) M5 20 21 29 225 26 27 289 A85 26 2 29 25 2 21 29 


di Bursa Efek Indonesia B . . | | I | MN T, . Il 
DATA MINGGUAN, 24-28 SEPTEMBER 2012 ermimp 1 a 9 a u uj) u al 
Jika 23 tahun lalu Anda pergi ke yng ta bangkit Bat He ma ma- 
si alah. Ini yang saya coba bangkitkan 
kawasan Cikarang, Kabupaten dad Aelara diawal buat: 
Bekasi, Jawa Barat, Anda tidak Anak buah tidak ada yang mengeluh? 
Mereka tidak punya pilihan. Mereka 
akan pernah membayangkan harus bekerja di tempat yang tidak 
Kode tinten Sbb M9 Id Pat 4 WA Pa wilayah itu bisa berkembang enak. Namun, mereka punya semangat 
AU Astsaharo Lestari Toke 21050 22350 21200 21950 500. 6MBLSOO 1735 Yi Gi tinggi karena diperlakukan dengan baik. 
Kane eheham done iae TT gan 22 21670001290 pesat. Cikarang kini sangat Makes adi tera maju. Sivs tentang 
Aoho fo Ca TA TAAT TO TO 0 pisan — 3 ereka jadi terpacu maju. Saya tantang 
ISA Tiga Pilar Sejahtera FonaTEk, 730. TAM 710 730 38501000 BAL modern setelah Jababeka lahir bagaimana mereka bekerja seolah-olah 
ARK AA Gr orde Tk TESD TTD A2 ID TANAM EOS Na an Tana 
aa Nara Sma ISU IMB UR D tahun 1989 dan membangun perusahaan ini milik mereka. Think like 
pic “Pasi Stage Finanaai ID 205200 20 6-132100 Ae Ihe owner, Itu saya lakukan sampai se- 
APLN Agung Podomoro Land Tbk 340 350 330 359 10 41154000 125 ke is 
Aa tahta — uin anisa! | sebuah kota modern, terencana, larang: Dengan.ymur saya selarang, 
SRI Alam Sutera Resty Tok 2 50 A5 A95 9 76204200 929 ibaratnya kaki saya sudah separuh ber- 
AUTO Asia Otapars Ine FR5 T95 377p Ip 50 Lio10 BMI serta berkelas dunia. i $ 1 : 
BBCA — Bank Cental Asia To 2900 TO) 7300 0) JaagaS00— 152 ada di kuburan. Oleh karena itu, saya 
BBKP — Bank Bukopin Tok, 62) GAN 600 640 PO MA.296000- 6,6 tantang mereka untuk menggantikan 
BEN — Bae Negara Indoneak 450 9973 TR25 T925 7562720500 HI . . 
BERI — Bani Rakyat Indonesin 2250700190 1.980 00 116,37700-—10,45 OLEH M CLARA WRESTI saya. Ini cara yang sama ketika saya 
BBIN — Bank Tabungan Negara 1370 1460 1340 140 70 74610.500 — 9,57 tmn anji r & i 
BD Ban Danamon IndonesTE TBC “6100 “6250 “6100 “6250 130 12.236 000 —TLAY membangun Tanjung Lesung: dan nanti 
BHIT Bhakti Investama Tbk. 490 500 475 495 5 470501000 105 membangun Morotai. 
mp — Berasa Pureieun #eranTK 100 187 71? 14 — 46400 GA. dalah Setyono Djuandi Darmono Wah, spesialisasi Anda "membabat 
BIT Ban Pemb Dawan Jabar ANE 1100 1130-1070-1100 — 62 0200 — BB (61) yang menjadi tokoh sentral hutan" ya? 
BiteL — tentu Oni D0 IN 209 21) — 200 RAS AS etoubeh wajah OI Sisansaa ilang bagi ta 
PA TAN Ta ONE TUNAS YYAS LI TFT - Nyang mengubah wajah Cikarang. . Memang ada yang bilang begitu. Tan 
BMIR Global Mediacom Tic, 11980 2075 1950 2050 70 118324100 16,99 Dia yang memiliki mimpi luar biasa jung Lesung dan Morotai kondisinya 
BNBR — Bakrie & Brothers Tbk 9 AN MN M 631.000 10,93 ta , awujudka a erbeda der ikars stri 
HORN — Borneo Lumbung Enerara Metal 520560 501 500 20 IST 322000 231 besar dan mampu mewujudkannya. dak berbeda dengan Cikarang dulu. Istri 
BAU rai Con Energy In Jae 00 1 Mean 37 Apabila melihat potret-potret tua ka- saya saja sampai bertanya, bapak mau 
aa Te NON wasan Cikarang, sangat jelas terlihat ngapain di Morotai. Namun, saya jalan 
Pa na Ka Ta Ta aa ah Aa # Ea karang bukanlah kawasan layak huni. saja. Ini permintaan negara. Pemerintah 
BYAH bayan Kesouens TE Ta Ta TS TA Bo — aa Warga di kawasan itu hidup dari mem- meminta saya membangun kedua ka- 
Gm San Maia 3 BE Kei -5 2 mod “5 buat bata dari tanah liat atau sering wasan itu menjadi destinasi wisata in- 
Che — Gta Maan Muaohua PERAK 2073 IoN 000 DL “3G Ji 00 MIN disebut sebagai lio. Kawasan itu kumuh ternasional. Awalnya saya juga belum 
Sen — aro otand das 2672 2 2802 012 Tp0 35000 — tt dan gersang. Namun, Pemerintah Da- tahu mau diapakan. Akan tetapi, rekan 
DEWA Dana Hana Tk OA PET Un crah Jawa Barat telah menetapkan ka- saya yang membangun Jababeka ini, 
Dito —Inttand DevohpmenETEK 39 20 32 3 5 TA1/.001 193 Sen dan Fi knea ri ARA lamar bilan gravo dianya 
Dip —niundbasemmt tip 30 0 A5 TANI wasan itu akan dijadikan sentral indu Hadi Rahardja, bilang ayo jalan saja. 
ELIA — nusa Tb PAS AAN MONEY. NANTI YR tri karena saat itu pembangunan jalan Kondisi Tanjung Lesung seperti apa 
EU — kena DRA TT 57 TEA ATA S kem pejeatah sampa wilayah ma 
Ea Pena ANA tol Cikampek sudah sampai wilayah Ci sekarang? : N 
EXCL KL Andata Tbie BB30 BIO) GBO0 GE50 IDO 22047000 19,AL karang, Alam Tanjung Lesung itu sangat in- 
GGRM— Gudang Garam Tk, 6:60 4.850 45,900 46.450 -150— 5912000 Ti la inii: ebil . i » esa A30 bejandamanti dia 
aa aa Wilayah ini jauh lebih mempunyai dah, Karena dia berbentuk peninsula, 
GJlL Gajah Tunggal Tok, 2250 2350 2225 272 25 45016000 1,33 potensi ketimbang Tangerang atau Ci- pada pagi hari kita bisa melihat ma- 
Hia tom nena Se AIA SAN AT do SRS Uh leungsi dari segi akses. Namun, meng- tahari terbit. Sore hari kita melihat ma- 
ICBP Indofood CHP Sukses Makmur 6.380 6500 6250 6.350 D0 hp KOMPAS/M CLARA WRESTI , Paan 
Sak Sae kans Andaneain In - 2 Fa Pa - En 2 Ta 123 ubah kawasan ini tentu membutuhkan tahari terbenam. Malam hari bisa me- 
Pa TT TANDA YTMI TMT EMBRTAMANE TTG GET DN modal tidak sedikit. Pemerintah tidak Setyono Djuandi Darmono nyaksikan kembang api yang keluar dari 
INCO Vale Indonesia TB Tas0 T000 2775 T9s9 IMO 36202000 200,13 oi ai uang. Pada saat ye ama anak Gi akatau, Bel i di 
Inpe Indofood Suloes MEGMUT TDK “3400 “5650 “J0 “3450230 3 7U.O0I — 942 ge UD “emo "1 be Bam aah Gunung Reak tansBal Din lagi di 
INOY Indika Eneray Toke 1580 1990 15701620. 30. LAB97500. 505 Darmono sedang mencari lahan yang sana dekat Ujung Kulon sehingga bisa 
HJ — PT aan aa aa a— AMA TS bisa dia bangun. Waktu itu, Darmono mencapai 7 persen. Ada yang menyebut in membangun kawasan industri yang melihat badak bercula satu. Kampung 
ISAT — Indosat Tbk 5400 5.600. 50 32000, TE092 00 169.1 baru delapan tahun terjun ke dunia Indonesia sebagai The New Tiger from —— sangat modern, langkah apa yang di- suku Badui yang m: ngat tradisi 
HL He nga Ssan Ss  A baA  a n properti. Sebelumnya dia adalah kepala — Asia. Mereka membutuhkan lahan un- ambil pertama kali? nal juga di sana. Sebagai destinasi w 
Jpne — nya Pat Seet Io TEE TE EYD ME BSA ES pemasaran bahan kimia tekstil. Setelah tuk membangun pabrik di Indonesia. Saya menerima semua orang yang sata, tempat ini sangat bagus. Namun 
Pe belon testi “ASN NN BMA BA melihat ada kesempatan untuk terjun Mereka memilih Indonesia karena upah mau bekerja di sini. Siapa saja, baik akan lebih bagus jika dijual ke wisa- 
Kube ae Farma oi TO AO TON I/O BO a70 R3 ke properti, dia bersama beberapa ka- buruh juga masih lebih murah diban- orang belum berpengalaman maupun tawan asing, bukan wisatawan lokal, 
Ba ne wan membangun hunian seluas 15 hek- — dingkan dengan negara lain. Properti orang buangan. Jika mau bekerja di sini, Hasil yang diperoleh untuk pemba- 
LEK UppoKaranasi Ui KE 3 50 990 10 TAN 204, tar, yakni Bumi Bintaro Permai, Dari yang cocok adalah kawasan industri. na- — saya terima, Yang penting dia punya ngunan di kawasan Banten selatan yang 
Sa Aa Sa aa sini, Darmono berpikir harus mencari mun, tidak mudah membangun kawas- — kemauan dan karakter bagus. Saya beri jauh tertinggal dibandingkan dengan 
Me aa ii properti yang tidak banyak saingan. anindustri saatitukarena belumada — gaji besar,sayaberi penghargaan, dan” daerah lain. Mimpinya, di sana nanti 
Mebe Madan era Tatanan TBK 220” TO T200O TA NO INA — A7 nya, menjual properti yang ber- swasta yang melakukan itu. Aturan hu- ya motivasi terus-menerus. Soalnya, ada banyak jaringan hotel bintang lima, 
Ma Peda Henna naik 12 Z0 2 20 10 BRA Di orientasi ekspor. kumnya juga belum ada. Akhirnya kami ya tahu pekerjaan yang mereka h: lapangan golf standar internasional, dan 
Pa Aa Tan Tan aan 0-2 Properti berorientasi ekspor maksud- bersama pemerintah mempersiapkan dapi itu berat sekali. Bayangkan saja, lapangan terbang yang bisa menampung 
Pap —uNpun GENRE — AO APA Olgp Ap TEASAN AA nya seperti apa? payung hukum yang kemudian berlaku tempat yang tidak ada apa-apanya, mau pesawat berbadan besar dari Jepang 
Map ani nang Te PM EYE YM BE LET KT Bisnis properti itu sangat menarik. hingga kini. Kami yang jadi pionir un- cari makan susah, mau buang air susah, — dan Korea. Kami juga ingin memba- 
Haa — aa Pa ae at Ba LA Keuntungannya bisa lima kali lipat. tuk itu. Ini unik Indonesia karena se- tidak ada jalan, dan harus diubah men- gun perumahan untuk para pensiunan 
Pupp —pp persero) Io ED MEME DIM STT TATI Akan lebih terasa keuntungannya jika telah itu negara-negara lain, seperti jadi tempat yang bisa dijual dalam dol- dari Jepang. Di Jepang, pensiunan itu 
Be ae IN properti itu bisa menghasilkan devisa, China, Malaysia, dan India, meniru, Ka- Jar AS, Ini bukan hal yang mudah untuk dibuang. Padahal, mereka masih bisa 
SRO— Sampoeina aro Tk 50 1922 2672 2900 TO 12070076 jadi harus dijual ke orang asing Waktu rena kawasan industri ini akan dijual ke diwujudkan. bekerja, Jadi, kita manfaatkan mereka 
pp —Salim Ivomas Petang TIC ADD LIDI “1470120010 34/8950 137 1 | mnbebja «"eaAK min Ba mg Ae Ta aa 4g cai Palas Korel dani resmatilnaria 
SMCE— Holcim Indonesia (bl, PA 2R75 2700 250 50 21730260 itu momentumnya sangat tepat, Banyak orang asing, infrastruktur harus bagus Namun menurut saya, ketika sese untuk tinggal di sini sambil mengajar 
Pisa Semen Seni Pesan Ka F3 11 1 2 FI 1 2 2 3 1 Al 2 4 investor asing masuk ke Indonesia ka- Melihat kondisi Cikarang yang mu orang diletakkan di tempat yang tidak bahasa Jepang dan mesin kepada warga 
ANT TELITI EOIMTS ITEM KSEI TPT DT rena pertumbuhan di Indonesia yang sangat terbelakang, sementara Anda enak, ada suatu kekuatan di dalam diri sekitar. 
SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 1,290 1330 1/0 1320 30 7340400 613 
SIAK ta Busan Tb SIA 2522500 1172 
TBNG- —Iower Bersama ITS TUK —HAOD “TBON “TD/5 HASO SY 191092500 345 
TINS, 1540 1590 1510 3,550 19432000 161 
Tu 0 -IOI A.J2N “9.50 00 63 MADU — 0,6 
ip sit BT TAM OM OREO AYI EKONOMI KREATIF 
IRAM — Trada Maritime Tbk. 110 18 1 170 CBAILMO 4397 
Unsp —Baktle Survatra Plantation TER: 133451271396 3/097L000— 9,6 “ ? P) P) 
UNIR United Tractors Tbk, 1,350 22050 20400 20,700 850 29793500 19,53 
Mena | Desainer-desainer Indonesia Berani Mencoba Pasar New York 
Waka Wtaj Karya (Persero TOR 50” 1270 LIRO L21O 4040061000 17:57 
usana karya desainer In-  chanting Kebayas" dari kain sana yang dikelola PoeMme Inc, Hal ini sesuai selera pasar Ame- — cang busana untuk terus ber- 
donesia masuk ke pasar Lenan, Selain itu, Tuty juga Mereka juga mempresentasikan — rika yang berbeda dengan Eropa kreasi serta membuat kelompok 
KURS UANG KERTAS ASING Amerika Serikat secara membuat karya dari batik Ka- portofolio karya kepada Marga- — dan Asia. Bahkan, selera New industri desain bergelora. Ke- 
Ba P Pi kontinu? Kenapa tidak? wanida, yang juga mitra binaan rita E Martinez dan Patricia BE” York dan San Francisco, yang lompok industri desain yang 
1 Gt) Lb Lu Hal itu yang disasar dua pe- — BNI, Oppenheimer dari XTige, sama-sama di Amerika Serikat, terdiri dari desain, fashion, dan 
us$ 208600 sesan 1000680 sos rancang busana asal Indonesia, Adapun Denny membuat "Pada umumnya, tekstur kain bisa berbeda. arsitektur merupakan kelompok 
pd ma isat t0goo0e 15e2510 Tuty Cholid dan Denny Wira- —— karya bertema "swarnadwipa” — yang digunakan cukup baik. Na- —— "Masih ada kesempatan bagi dalam industri kreatif. 
hat 9s1g2 90an 05433 ioganoo wan, serta perajin sutra Yuke dari kain songket Sumatera Uta- mun, siluet dan potongan desain saya untuk kembali mempre- Direktur Utama BNI Gatot 
sn$ arase 100120 azan 782510 Setiyoko, ra, menggunakan kain produksi — kain harus lebih beradaptasi de-  sentasikan portofolio karya sa- —— Mudiantoro Suwondo di New 
san og 2501 aon 23 Yuke adalah mitra binaan PT Nirmala Sari Songket, Nirmala ngan selera pasar Amerika,” ka- — ya,” kata Denny. York mengakui, salah satu ken- 
aa Ka Na ag aa Bank Negara Indonesia (Perse- — juga merupakan salah satu mit- — ta Margarita. Kendati harapan tak langsung — dala bank untuk masuk ke in- 
pari TPA METE - ro) Tbk, yang tengah berkon- ra binaan BNI. Pasar Amerika dikenal cukup — bersambut, para perancang bu- — dustri kreatif adalah merasa ti- 
4 - " sentrasi memproduksi sutra liar.” Karya Denny dan Tutyyang — sederhana dengan desainyang sana itu optimistis dapat terus dak memiliki keahlian di bidang 
da La 2 Sp Zea Disebut sutra liar karena ke- bergaya etnik itu tampil di de- casual, smart, dan modern. Na- membuka mata pasar New York itu. Oleh karena itu, BNI me- 
Bm SA Bani SALA La pompong yang dipintal menjadi — pan Presiden Susilo Bambang mun, pengaruh musim—dingin, untuk karya Indonesia. Setidak- — nyiasati persoalan itu dengan 
benang sutra tidak berasal dari Yudhoyono dan Ibu Ani Yudho- panas, gugur, dan semi—juga nya investor New York antusias — menggandeng ahli yang tepat. 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS ulat yang dipelihara khusus, yono dalam acara makan malam — memengaruhi desain busana. menghadapi presentasi desainer —— Sebagai contoh, untuk me- 
tetapi ulat sutra yangtumbuh di New York, Amerika Serikat, Tuty berupaya masuk pasar Indonesia itu dan memberikan ningkatkan nilai tambah produk 
Ban RO/USD) ibulanct): Ibukn8) bulan 00 Iban) » khususnya di bukit hijau Selasa (25/9) waktu setempat. Amerika de- sinyal positif. sutra Lenan dan produk songket 
Bank Danamon szsnas sama 6007035 BNI di Imogiri, Daerah Istime- — Dalam acara yang dihadiri se- —— ngan konsep Sinyal positif dan gambaran —— Nirmala Sari, BNI menggandeng 
Bak ON (R0 100 Juta) tasjogs ——asom2 wa Yogyakarta. jumlah tamu luar negeri itu, ramah ling- soal pasar New York ini menjadi — Tuty Cholid dan Denny Wira- 
Bak Oi (co 100 ut) 25)m33— aryos0— so0ngo Lembaran kain sutra produk- Presiden Yudhoyono menerima kungan. De- pemacu semangat para peran- wan. Nilai jual dan daya tarik 
Bak OCOC WS (Kp 100 Juta) usojuse”—— as0roga —asaras9”—Ason, si Yuke, yang menggunakan me- — penghargaan lingkungan hidup ngan konsep kain diperkirakan akan mening- 
SP NAK ka Laga NAN rek Lenan, begitu indah. Ada dan ekonomi, tersebut, peran- kat setelah ditampilkan dalam 
angan aa OM II KR lembaran kain hasiltenun polos, Senin sebelumnya, mereka —— cang busana senior bentuk pakaian yang dipotong 
Patam. ST na tetapi lebih banyak yang dibatik, ' menampilkan busana tersebut ini berharap memper- dengan tepat dan indah. 
. an ua dan ha ana SPN disulam, bahkan dibatik sekali- — dalam acara makan malam oleh rekan kerja untuk Menurut Gatot, BNI siap 
baik ya tan Su Ine gus disulam. Namun, bagi BNI, pemberian penghargaan South membuka butik di New menjembatani hubungan 
Bak asin ssm2s—oOSAYOSD-—oOSSA73 —600/A9S harus ada nilai tambah pada ka- — South News, juga di New York. York. "Maka, saya bisa mitra dengan investor. “Sesuai 
nk UOB imei R10 Ata) 3styaan — 3samgn— asayaca 2g in tersebut yang bisa mening- Acara tersebut dihadiri antara menjual brand, made in In- komitmen kami untuk mem- 
Gank OKI Cp LInta YERDA WNA AO AIS/ASD ATSAANA7NSO katkan daya tarik dan daya jual den negara-negara di —— donesia,” kata Tuty. bantu pengusaha kecil," ujar 
Bank 0 Sonnuan — SsaMan — Ssn/Loo — 550/.00 kain di mata konsumen. Denny mengaku mendapat Gatot. 
Pemata Bank asas asap asas s5 Maka, tugas Tuty dan Denny Pada Rabu (26/9), Tuty, masukan dari Margarita dan (DEWI INDRIASTUTI, 
Aan TI oa SI NE adalah meningkatkan nilai tam- — Denny, dan Lenan bertemu de- Patricia agar membuat desain dari New York, 
BEKAM, asn Asa asayoga asas bah ae As Tuty aah uan an Ba Si ka S3 Paya yang La Amerika Serikat) 
Bank Chinatrust Indonesia 5007100 5007100 5007100 5007100 TangKAAn Pusana pertarga an: Or Age KONFUtan PIGANg BU (OARAMENINggAIAN. CIH. ANA, 
Transaksi Mata Uang 
vote us m0 Mom PL MR Pp 0” WM 18” Gro” 00” Gp 
us ISam On Oma OOM GOA IE Ogpmp AM OKM6 AKN ggam Oa ipan  LAK7 LaI 
rn on. BRA ADH BPM MAH GAS ge DEAL AS DRM Ag OI APN TM ISP 
ng Tab mn BEP AM MPN 2 game UMY AA MM nat TS TN MA D5 
In 2s 355 Oa 
1g Sans Intan Asa nga Lam NS Tana BAR TAM KN am MAT MIRAS AMAN BANI 
rs Ram 29 MD 8 SM Bam ama TM BS TN 2 TA DAN AA AA 
mg 25 2S RO HM GMP ADP Ina 3 MT yg TR BS IS 
» ll om Oke AB GM Oam GM LAN 158 AB 
pap aa BB naa Ban 10 Mo Ao ON KIR 
sa IA 8 HI DN Om pas GPR ML 
Km IMA ASAM ENG AMA IN6 MERK man K0 WA ms 0 Lan UNM Lam 
mo Ban Ma OI A6 AL KA IA gg MP BMI OR 2 1 Ten aa 
mm Igo MA TA 0 KS DA Bag VK BIP GM 1m Dam Hey 29 
ar BP AMS BAB GAYA AMI AAA OM Oma TO MA OA GM OM asa 
En BTP AM DN Omah MM MM 55” Gema ON ON ANT gag MBP KTM ea 
ca Dem 062 AM OMIn MOM AM MB OS OMA JM DK pn OM AR AM sebang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


21 


JUSANTARA 


KOMPAS/DWT BAYU RADIUS 


Komandan Skuadron Udara 4 Malang Mayor Tio Hutapea (kanan) mengemudikan pesawat hujan buatan, di Palangkaraya, Kalimantan 


Tengah, Sabtu (29/9). Di 
rasa mual, dan tipisnya oks 


MODIFIKASI CUACA 


dela kokpit 
gen adalah 


erlihat awan yang bisa 


menyebabkan pe: 
iko yang harus dihadapi para awak p: 


awat. 


wat naik atau turun secara tiba-tiba. Guncangan pesawat, 


Hujan Buatan Bukan Tugas Biasa-biasa Saja 


” ita memasuki awan, 
waspadai guncangan.” 
Peringatan itu disampai- 


kan pilot Mayor (Pnb) Tio Hu- 
saat berada di angkasa, 
ja, tak lama pesaw 
bergoyang keras. Rasa mual 
spontan menyeruak, menyusul 
kabin yang a dikocok-ko- 
hkan, seorang awak yang 
tiba-tiba terjerembab 
gap berpegangan. 
. downdraft dan 

sru kopilot Letnan 
Satu (Pnb) Deharday Nugraha 
Gaftar, Peringatan itu untuk 
tahu awak bahwa pe- 
Inaik-turun dengan 
hebat. Meski demikian, Tio dan 
Deharday tetap konsentrasi me- 
natap lurus ke jendela kokpit. 
telah sekitar 10 menit 
mengarungi awan di langit Pa 
langkaraya, Kalimantan Teng 
amis (27/9), guncangan mere- 
da. Tio dan Deharday memu- 


Ie 
hujan menyambut mereka, Wa- 
jah Tio menengadah ke langit 

daa raut puas, 


yang 
aks 
nakan dengan baik,” ucap Ko- 
mandan Skuadron Uda 
lang itu senang. S 
tus 2012, berbagai instansi ter- 
kait bekerja sama mela 
hujan buatan di Kalteng s 
40 hari. 


Kekurangan oksigen 

Selain TNI Angkatan Udara 
n hujan buatan 
in didukung Badan 
n dan Penerapan Tek- 
nologi (BPPT), Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB), Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisil 
(BMKG), Balai Konservasi Sum- 


ber Daya Alam Kalteng, serta 
Pemerintah Provinsi Kalteng. 
Guncangan, rasa mual, dan kru 
yang terjatuh tadi adalah gam- 
baran bahwa membuat hujan 
buatan bukanlah tugas bia 
ja. Meski aktivitas itu demi ke- 
pentingan sipil dan dilakukan 
personel militer, hujan buatan 
menjadi tantanga 
Pesawat, misalnya, mengang- 
kasa hingga ketinggian 14000 
kaki. Sudah tentu oksigen 
ngat tipis karena ambang ba 
ketinggian yang normal untuk 
penerbangan oksigen adalah 
10.000 kaki. Penerbangan bias 


sia atau kekurangan 
Oksigen akibat pengaruh perbe- 
daan ketinggian bis 
Saat mengangkasa, dua kru 

dah mengaku pusing. Beberapa 
awak tampak bernapas dari ta- 
bung oksigen. Tahun 2011, s 
orang staf lokal bahkan tak ku- 
ahan muntah hingga ti- 


Pada penerbangan lain, Jum- 
28/9), pesawat bergun 
at karena memasuki 
hampa udara atau turbulensi, 
Hampir semua awak pesawat 
terlempar. Energi yang besar di 
dalam awan membuat pesawat 
mengalami downdraft sehingga 
turun secara tiba-tiba, Bahkan, 
kru yang sedang duduk ikut ter- 
hempa 

”Awan yang cocok untuk di- 
jadikan hujan adalah kumulus. 
Awan itu justru tergolong ber- 

a, Kumulus adalah awan 

sa menimbulkan peti 
kata Deharday, Biasanya, pesa- 
wat menghindari awan demi ke- 
amanan, Pesawat hujan buatan 
sebaliknya, malah mencari awan 
dan menabraknya. 

"Padahal, dalar an itu ada 
turbulensi dan partikel listrik. 


Kondisi dalam awan juga bisa 
menimbulkan medan magnet 
yang bisa mengganggu peralatan 
pesawat,” papar Deh: 
Meski sudah punya 
bang tinggi, pilot pesawat untuk 
j harus tetap was- 
pada. Tio, mi: sudah men- 
jalani berbagi di berbagai 
daerah, antara lain perbata 
dengan Papua Niugir 
dan Timor Leste, s 
militer di Aceh, 
Alumnus Akademi TNI AU 
tahun 1996 itu sudah menjadi 
jak akhir tahun 1998 dan 
memi kitar 7000 jam ter- 
bang, tetapi ia tetap berhati-ha- 
ti. Lantaran tergolong berbaha- 
ya, mereka yang mengemudikan 
pesawat pembuat hujan adalah 
pilot dengan fisik lebih prima 
ata. 
watnya terma- 
wat yang digu- 
12-200 ber- 


unpressurized,” tutur Tio. 

Di tengah 
buat stamina ti 
terlihat tetap bekerja. Pilot 
menggenggam erat kemudi. Pe- 
nabur garam menumpahkan ba- 
han semai ke wadah khu: 
yang tersambung dengar 
an keluar pesawat. Demikian 
pul BPPT yang tetap me- 
mantau awan. 

Jumlah personel TNI yang 
bertugas sebanyak 12 orang de- 
ngan empat pilot dan lain 
adalah teknisi, pembantu, serta 
pencuci pesawat. Selain Kalteng, 
rekan mereka dari TNI Angkat- 
an Darat (AD) juga menerbang- 
kan pesawat penyemai hujan 
buatan di Jambi untuk satu lo- 
kasi, dan BPPT di Riau untuk 
dua lokasi, 

Koordinator Pemani 
Teknologi Modifikasi Cu. 
(TMC) Budi Harsoyo menga- 


takan, sudah sejak huj 
dimulai staf BPPT bersama TNI 
AU terus bekerja. "Ada 10 pe- 
gawai BPPT. Tidak diganti-ganti. 
Koordinator bisa bergiliran be- 
kerja menangani posko yang 
berlainan, tapi tetap tak pernah 
libur, ujarnya. 

Di Riau, hujan buatan bahkan 
sudah digelar sejak 13 Agustus 
2012. Selanjutnya, hujan buatan 
direncanakan berlangsung di 
Sumatera Selatan meski waktu- 
nya belum dipastikan. Budi bah- 
kan mendengar kemungkinan 
hujan buatan di Kalteng akan 
diperpanjang hingga 18 Oktober 
2012. 

Pada Hari Pangan se-Dunia 
Tingkat Nasional di Palangka- 
raya itu, Presiden Susilo Bam- 
bang Yudhoyono berencana ha- 
dir. Pemprov Kalteng telah 
mengaju permintaan kepada 
BNPB. "Tergantung, apakah 
BNPB akan memberikan in- 
struksi melanjutkan hujan bu- 
atau tidak,” kata Budi, 
an nonstop, pe- 
udah terbiasa, 

i Minggu atau libur 
nasional, mereka tetap datang 
ke Posko TMC. "Tapi, tahun lalu 
tidak sampai empat lokasi 
kaligus. Dampak p kologinya 
tetap ter i kami 
tetap bekerja,” ujar Budi, 

Demikian pula dengan Tio 
dan rekan-rekannya yang tetap 
menikmati tugas pereko- 
nomian, terutama aktivitas ban- 
dara, tak terhambat. Jika tidak, 
gangguan pengiriman barang, 
tertundanya kunjungan pejabat, 
hingga infeksi saluran pernapas 
atas bisa terjadi 

Kami tetap enjoy menjalan- 
kan misi hujan buatan, 
satu atau dua hari saja tidak 
terbang rasanya ada yang ku- 
rang,” papar Tio sambil terse- 
nyum. (DWI BAYU RADIUS) 


KILAS DAE 


RAH 


Terbakarnya Muatan KM Alken Diselidiki 


BANJARMASIN — Pihak 
Kesatuan Pelaksana 
Pengamanan Pelabuhan 
(KP3) Pelabuhan Trisak- 
ti, Banjarmasin, Kaliman- 
tan Selatan, masih me- 
nyelidiki peristiwa terba- 
karnya muatan kapal ba- 
rang KM Alken Persada, 
Muatan berupa bahan 
baku tripleks dan sejum- 
lah barang lainnya itu 
terbakar saat kapal 


Dinresw 


tengah bersandar di Pelabuhan Martapura Baru di wilayah 
Pelabuhan Trisakti, Sabtu (29/9), sekitar pukul 20.30 Wita. 
Kepala KP3 Pelabuhan Trisakti Komisaris Dony Eka Putra 
mengatakan, untuk mengetahui penyebabnya perlu penyeli- 


dikan dari Pusat Laboratorium Forei 


Rehabilitasi Kawasan Merapi Rp 500 Juta 
MAGELANG — Dalam dua tahun terakhir, PT Bank Inter- 


nasional Indonesia (BII) Tbk melakukan progra 
sial perusahaan (CSR) dengan merehabilita: 


jawat 


kungan di 10 dusun di kawasan Gunung Merapi di Kabupaten 


Magelang, Jawa Tengah. Untuk program tersebut, dihabi: 
dana CSR Rp 500 juta. Presiden Direktur PT BII Tbk Kh: 
akan, tahun lalu program ini dimulai 


irussaleh Ramli menga 


dengan membangun infrastruktur air bersih di tiga dusun di 
Kecamatan Muntilan. "Kami pun menanam 10.000 pohon di 


kawasan Merapi,” ujarnya. (EGD 


Rustriningsih Klaim Didukung 12 DPC PDI-P 


MAGELANG — Setelah mendaftarkan diri sebagai calon gu- 
bernur Jawa Tengah dalam pemilihan gubernur Jateng 2013, 
Rustriningsih yang kini menjabat Wakil Gubernur Jateng 
mengaku telah mengantongi dukungan dari 12 dewan pimpinan 
cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Ja- 
teng, Dukungan yang diperoleh Rustriningsih ini adalah yang 
terbanyak dibandingkan 19 kandidat lainnya yang mendaftar 
lewat PDI-P Jateng Itu diungkapkan Rustriningsih di 


Alun-alun Kota Magelang, Jateng, Minggu (30/9). 


3G) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Kabut Sangat Pekat 
Selimuti Banjarmasin 


BANJARMASIN, KOMPAS 
— Kabut asap yang menyelimuti 
Bandar Udara Syamsudin Noor 
di Banjarbaru, Kalimantan Se- 
latan, kian pekat. Dalam dua hari 
terakhir ini keberangkatan enam 
pesawat dengan jadwal pener- 
bangan pagi rata-rata tertunda 


1-2 jam. 
Manajer Operasional Bandara 
Syamsudin Noor — Haruman, 


Minggu (30/9), mengatakan, 
but mulai mengganggu penei 
bangan dalam tiga hari terakhir. 
Akibatnya, enam pesawat yang 
a berangkat pukul 06.00 
5 Wita baru bisa lepas 
lepas pukul 08.00, 

”Jarak pandang aman di atas 
400 meter. Sekarang jarak pan- 
dangnya jauh di bawah 400 me- 
ter, Bahkan, tadi (Minggu pagi) 
jarak pandangnya 3-10 meter ka- 
rena kabutnya sangat pekat,” ujar 
Haruman. 

Pesawat yang mengalami pe- 
nundaan antara lain Garuda In- 
donesia GA 0359 dan GA 0531 
tujuan Jakarta yang seharusnya 
berangkat pukul 06.30 dan 07.00, 
Sriwijaya Air SJ 170 tujuan Su- 
rabaya (0715), Lion Air JT 311 
tujuan Surabaya (06.31), dan Li- 
on Air JT 321 tujuan Jakarta 
(06.05). 

Menurut Haruman, pesawat 
mulai berangkat setelah jarak 
pandang mencukupi dan diang- 
gap aman. Biasanya setelah pukul 


0800 konsentrasi kabut mulai 
berkurang setelah” Matahari 
muncul dan embusan angin yang 
mulai kencang. 

Pihak bandara sendiri meng- 
aku sejauh ini belum ada kom- 
plain dan keberatan dari calon 
penumpang. "Kami berharap pe- 
numpang bisa memahami kon- 
disi ini. Mereka rupanya bisa me- 
mahami apa yang terjadi. Sebab, 
ini terkait dengan kondisi alam, 
bukan karena alasan operasional 
pesawat,” ujar Haruman. 

Tentang terbatasnya jarak 
pandang dibenarkan Aliansyah, 
warga Lianganggang, Banjarbaru, 
yang biasa bekerja di Banjar- 
masin dengan mengenc 
peda motor. Menurut dia, kabut 
di beberapa titik terasa pekat 
meski jam telah menunjukkan 
pukul 06.00 Wita. 

”Jarak pandang sekitar 3-4 
meter sehingga sulit melihat apa 
yang ada di depan. Mau maju tak 
tahu, ke kiri dan ke kanan juga 
tak tahu. Yang terlihat hanya pe- 
mandangan putih? ujarnya. 

Untuk bisa berkendaraan, ia 
memilih menunggu pengendara 
lain dengan maksud mengikuti 
lampu kendaraan yang ada di 
depannya sebagai penunjuk arah. 
Jika tidak begitu ia memilih 
mengikuti markah jalan yang 
berwarna putih. Markah cukup 
terlihat karena warna aspal ma- 
sih gelap oleh embun. (WER) 


Jawa Meminta 
Hujan Buatan 


Modifikasi Cuaca Segera Dilakukan di Jawa Timur 


PALANGKARAYA, KOMPAS — Beberapa peme- 
rintah provinsi di Jawa mulai meminta hujan buatan 
untuk mengatasi kekeringan. Dimulainya pelak- 
sanaan hujan buatan di Jawa belum dapat dipasti- 
kan, tetapi diperkirakan paling cepat pada pekan 


pertama Oktober 2012. 


Kepala Bidang Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi Pembuatan 
jan, Unit Pelaksana Teknis 
Hujan Buatan, Badan Pengkajian 
Penerapan — Teknologi 
(BPPT), Heru Widodo, di Palang- 
karaya, Kalimantan Tengah, Sab- 
tu (29/9), mengatakan, Pemprov 
Jawa Timur dan Jawa Barat, 
misalnya, sudah meminta hujan 
buatan, 

Pemprov Jatim menyampai- 
kan permintaan itu dua pekan 
lalu dan Pemprov Jabar pada 
pekan lalu. Jika digel 
jan buatan di s 
rencanakan sekitar 30 hari. Saat 
ini, tutur Heru, hujan buatan 
sedang dilakukan di tiga lokasi 
sekaligus, yakni Riau, Kaliman- 
tan Tengah, dan Jambi, 

"Pemprov Jatim minta hujan 
buatan dimulai 1 Oktober 2012. 
Tapi, kalau bisa dilaksanakan hu- 
jan buatan dilakukan pekan ke- 
dua Oktober mendatang, paling 
cepat pekan pertama," ujarnya. 

Pemprov Jatim meminta dua 
posko dibentuk, yakni di Malang 
dan Madiun. Penempatan pesa- 
wat di Malang ditujukan untuk 
mengisi beberapa waduk seperti 
Sutami, Selorejo, dan Wonorejo, 
sedangkan pesawat hujan buatan 
di Madiun digunakan agar lahan 
pertanian tidak kekeringan, 

“Lahan itu misalnya berada di 
Kabupaten Bojonegoro, Ponoro- 
go, dan Gresik. Badan Penang- 
gulangan Bencana Daerah Jatim 
sudah ke kantor BPPT untuk 
memberikan masukan dan ber- 
diskusi,” katanya, Heru menj 


Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 
direncanakan hadir. 


laskan, Pemprov Sumatera Se- 
latan juga telah meminta hujan 
buatan, 

Jumlah titik panas di Sumsel 
terus meningkat. Pada 28 Sep- 
tember terdapat 105 titik panas 
atau naik dibandingkan 27 Sep- 
tember sebanyak 41 titik, dan 26 
September sebanyak 15 titik, Ka- 
but asap juga semakin sering 
muncul. Heru menambahkan, di 
Jambi jumlah titik panas sudah 
menurun. 

”Surat sudah masuk, tinggal 
menunggu keputusan Badan Na- 
sional Penanggulangan Bencana 
(BNPB). Para petugas BNPB su- 
dah meninjau ke lapangan,” ka- 
tanya. Sejak Agustus lalu, titik 
panas di Sumsel sebenarnya su- 
dah meningkat. Jika dilaksana- 
kan di Sumsel, hujan buatan akan 
berlangsung sekitar 30 hari, 


Jawa Timur 


Hujan buatan yang diadakan di 
Riau—menggunakan dua pesa- 
wat sejak 13 Agustus 2012—sudah 
selesai hari Sabtu lalu. Di Jambi 
dan Kalteng, jika sesuai rencana, 
hujan buatan akan selesai 6 Ok- 
tober, Namun, ada kemungkinan 


pelaksanaan hujan buatan di Kal- 
teng juga diperpanjang, 
Pemanfaatan 


Koordinator 
Teknologi Modifil 
teng Budi Harsoyo men 
mendengar hujan buatan di Kal- 
teng akan dilanjutkan hingga 
puncak peringatan Hari Pangan 
Sedunia Tingkat Nasional dige- 
lar, Acara itu akan diadakan di 
Palangkaraya pada 18 Oktober 
2012. 

"Presiden Su 
dhoyono 


lo Bambang Yu- 
direncanakan hadir. 


Pemprov Kalteng telah meng- 
ajukan permintaan kepada BNPB 
agar huja 


di Kalteng Mba pada 28 Agus- 
tus 2012. Dilanjutkan atau ti- 
daknya hujan buatan di Kalteng 
tergantung BNPB, 

i Jawa Timur, hujan buatan 
dilaksanakan oleh Perum 
a Tirta 1 di atas area tang- 
kapan hujan Daerah Pengaliran 
Sungai Brantas awal Oktober ini. 
Gubernur Jawa Timur telah 
memberikan izin pelaksanaan- 
nya, dan Perum Jasa Tirta juga 
sudah meminta tim ahli hujan 
buatan BPPT untuk mel 
kannya melalui koordinasi de- 
ngan Badan Meteorologi, Klima- 
tologi, dan Geofis 

Direktur Teknik Perum Jasa 
Tirta 1 Harianto Dipl HE meng- 
ungkapkan hal tersebut di Ma- 
lang, Minggu (30/9). "Meski saat 
ini ketinggian muka air di dua 
bendungan penting, Sutami dan 
Lahor masih 5-10 meter di atas 
pola operasi, ada kecenderungan 
masukan air ke waduk-waduk 
(inflow) lebih kecil dibanding ke- 
butuhan pengaliran air dari 
duk ke hilir (outflow),” ujarnya. 

Agar tidak terlambat, hujan 
buatan harus segera dilaksana- 
kan selagi ketinggian muka air 
masih lebih tinggi dibandingkan 
pola penggunaannya. 


(BAY/ODY) 


Mare France Boduline 


www.mariefrance.co,id « 


Lebih Hemat Den: 


M ubuh 
(PLAZA INDOMESIK 
PONDOK INDAH MAL Il EMPORIUM PLUIT 


MAL PURIINDAH BANDUNG SUPERMAL 
MENTENG 1022) 9109 yaea 


lanja Pro 
Indah hari ini 


SUPERMAL KARAWACI 


uk MFB Secar 
juga! Hubungi 


n Plaza IV.S 


« Sun Plaza. Medan 


Sauare, Balikpapan 


« Mal Ska. Pekanbaru 


CENTRAL PARK MAL 
MAL KELAPA GADING II 


Meme — WE 


I Parakseuk: 


:021 391-8118 


ar Bah 


fa» Mal Bali Galeria, 


HONG KONG | MALAYSIA | SINGAPORE | INDONESIA | BRUNEI | THAILAND | MACAU | CHINA 


NUSANTARA 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


MUSIM KEMARAU 


Di Magelang, Tanaman 
Palawija Gagal Dipanen 


MAGELANG, KOMPAS — Se- 
bagian tanaman palawija yang 
ditanam petani di Kabupaten 
Magelang, Jawa Tengah, gagal 
panen akibat kekeringan. Meski 
petani berupaya mendapatkan 
air, sejumlah tanaman palawija 
tidak bisa diselamatkan. 

Asrah, petani asal Desa Krin- 
jing Kecamatan Dukun, Ma- 
gelang, mengatakan, tanaman ca- 
bai dan jagung berusia dua bulan 
yang ditanamnya urung dipanen 
karena mengering dan mati. "Pa- 
dahal, agar tidak kekurangan air, 
saya sudah berupaya menyirami 
tanaman,” ujarnya, Sabtu (30/9). 
2.300 meter 
persegi lahan miliknya itu, Asrah 
menanam 2.000 cabai dan jagung 
dengan sebaran bibit sebanyak 2 
kilogram. 

Untuk menanam dua jenis ta- 
naman itu, dia mengeluarkan bi- 
aya lebih dari Rp 2 juta. Setelah 
gagal panen, Asrah kini ragu-ragu 


untuk kembali memulai mena- 
nam palawija. 

Kemis, petani asal Desa Paten, 
Kecamatan Dukun, Magelang, 
mengatakan, selama lima bulan 
terakhir di musim kemarau ini, 
lahannya seluas 2.000 meter per- 
segi dibiarkan menganggur. "Da- 
lam kondisi seperti sekarang, se- 
tiap tanaman yang ditanam beri- 
siko tinggi mengalami gagal pa- 
nen,” ujarnya. 

Meski demikian, Giyono, pe- 
tani sayur di Desa Kaponan, Ke- 
camatan — Pakis, — Magelang, 
mengatakan, saat ini dia bersiap 
mengolah tanah untuk ditanami 
cabai. Dia menunggu hujan turun 
baru menanam cabai, 

Suyatno, pedagang sayuran di 
Kecamatan Ngablak, Magelang, 
mengatakan, cuaca yang kering 
dan panas berdampak buruk pa- 
da hasil panen wortel. Harga 
wortel naik dari Rp 2.000 hingga 
Rp 6000 per kilogram. (EGD 


Puluhan penari dari 15 kelompok kesenian jaran kepang atau jatilan, di Kota Magelang, Jawa Tengah, menari bersama di Alun-alun Kota 


Magelang, Minggu (30/9). Aksi menari massal ini dilakukan sel 


Waluyo yang pernah menyatakan kesenian jaran kepang sebagai kesenian terjelek di dunia. 


ai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Tengah Bibit 


Ribuan Ikan Mati di Perairan Alor 


Suhu Air Laut Berubah Drastis 


KALABAHI, KOMPAS — Ribuan ikan jenis pelagis 
mati mendadak di Selat Pantar, Kabupaten Alor, 
Nusa Tenggara Timur. Peristiwa itu diduga terjadi 
karena suhu air di dasar laut mengalami pendingin- 
an hingga 5 derajat celsius. Nelayan atau penyelam 
yang melintasi kawasan itu pun langsung mengalami 
kram kaki, tangan, dan mulut. 


Perubahan suhu laut ini terjadi 
setiap tahun, khususnya di per- 
airan yang disebut "mulut kum- 
bang”, antara Alor Kecil dan Pu- 
lau Kepa. Peristiwa ini biasanya 
terjadi menjelang pergantian 
musim panas menuju musim hu- 
jan, atau musim kemarau ke 
musim hujan. 

Menurut Pelaksana Tugas Ke- 
pala Dinas Kelautan dan Peri- 
kanan Kabupaten Alor Mesak 
Blegur di Kalabahi, Kabupaten 
Alor, Sabtu (29/9), ikan jenis pe- 
lagis mati mendadak karena pro- 
ip welling. Ini proses naiknya 
massa air laut dengan suhu di- 
ngin dari dasar ke permukaan, 
Tingkat suhu air laut saat ini bis 
sampai 5 derajat celsius. 

"Waktu kejadiannya sulit di- 
prediksi. Dalam satu tahun bisa 
dua kali kejadian, Bisa pada bulan 
Mei saat perubahan musim hujan 


ke musim kemarau, dan dari 
musim kemarau ke musim hujan 
pada bulan September. Tetapi, 
yang sering terjadi pada bulan 
September, biasanya awal bulan 
atau akhir bulan. Tahun ini ter- 
jadi pada pertengahan bulan," ka- 
ta Blegur. 


Menyebar ke pesisir 


Peristiwa itu bisa terjadi pada 
malam atau siang hari, ditandai 
dengan matinya ribuan ikan pe- 
jenis kecil, yang kelihatan di 

pantai, Kematian ikan itu 
di pe- 


pinggi 
menyebar ke seluruh des 
sisir. Warga pun ramai-ramai tu- 


memanen ikan 
Ikan itu tidak me- 
ngandung racun apa pun. 
Semua jenis ikan dengan berat 
sampai 0,5 kilogram pasti mati, 
Ikan dengan berat hingga 1 ki- 
logram sempoyongan dan meng- 


run ke pant: 
secara gi 


gelepar di pinggir pantai. Kaum 
ibu dan anak-anak biasanya me- 
milih ikan pelagis yang mati dan 
terapungatau berserakan di pasir 
pantai. Kaum pria (nelayan) ma- 
suk sekitar 5-10 meter dari garis 
pantai untuk mencari ikan ber- 
ukuran sedang yang mudah di- 
tangkap karena menggelepar, 

Nelayan dan penyelam yang 
melintasi arus dingin itu meng- 
alami kram kaki, tangan, mulut, 
dan tubuh tera: ngat dingin, 
menggigil. Mereka tidak sempat 
melanjutkan kegiatan dalam air 
laut sehingga cepat naik ke per- 
mukaan dan masuk ke kapal atau 
perahu sekitar, Namun, sampai 
hari ini belum ada nelayan atau 
penyelam yang meninggal akibat 
arus dingin ini. 

Sekretaris Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Alor Iskandar La- 
kamau mengatakan, kejadian itu 
pun menjadi bagian dari kegiatan 
obyek wisata tersendi 
jadian, selain warga asli, wis 
wan mancanegara yang sedang 
berada di penginapan pun bera- 
mai-ramai ke pantai itu. 

"Turis asing yang juga peneliti 
bahkan berusaha menyelam ma- 
uk mencari titik terdingin. Me- 
reka ingin mencari penyebab 
munculnya arus dingin tersebut,” 


kata Lakamau, 

Ansel Perason (45), seorang 
nelayan, warga Desa Dulolong, 
Alor, yang desanya terletak persis 
di pesisi , sebagian 
besar ikan kering jenis tembang 
dan semacamnya yang ditemu- 
kan di pasar tradisional Kalabahi 
berasal dari hasil pertemuan arus 
panas dan arus dingin tersebut. 
Ikan yang mati terlalu banyak. 

Pada pertemuan arus itu ter- 
dapat banyak makanan berupa 
jenis ikan sangat kecil terapung 
di dalamnya. Ikan-ikan yang 
ngat kecil dan mati ini menjadi 
”umpan” untuk ikan-ikan lain- 


nelayan tidak melaut s 
pekan, Mereka memanfaatkan 
ikan itu untuk kebutuhan se- 
hari-hari, 

Peristiwa kematian ribuan 
ikan itu tak hanya terjadi di Alor, 
Awal September lalu, ribuan ikan 
juga ditemukan mati di Selat 
Sunda, dekat Pulau Gunung Anak 
Krakatau. Ikan-ikan ini mati di- 
duga keracunan belerang dan ti- 
Gak kuat karena air laut menjadi 
panas setelah laya gunung me- 
masuki samudra. Ribuan ikan 
mati juga pernah terjadi di Kali 
Mas, Surabaya. (KOR) 


RIBUAN EKOR IKAN MATI 


2. 


Kalabahs 


TE 


). na ROA PiccaRa TIMUR 
PULAU 
1 D ALOR v 
SELAT 

YA pakan (rawat — 

4 15km 
tg 
#17SEPTEMBER — “ 8 NOVEMBER 2010 “ 20 NOVEMBER 2010 


2010 

Ratusan kilogram 
ikan ditemukan mati 
di pantai Ancol, 
Jakarta Utara, 
Diduga karena 
(kekurangan oksigen 


Pantai Carnaval, 
Ancol Taman Impian, 
adalah sembilang, 

petek, serinding, 


baronang, 
umi, kerapu, 
kacang 
kacang, dn 
barakuda. ) 


. 


akibat kemarau. 


Sumbar: Litbang "Kompas"/DEW, Carl pemberitaan "Kampas" 


Tidak kurang dari 1,657 ton 
ikan jenis mas dan nila siap 
panen yang dibudidayakan 
dalam keramba jaring apung di 
Danau Maninjau, Kecamatan 
Tanjung Raya, Kabupaten 
'Agam, Sumatera Barat, mati. 
“Diduga kekurangan oksigen 
karena peningkatan kadar 
“amoniak dalam air. 


ga yang dipelihara di 

, Kerambajdi,Waduk Riam Kanan, 
Kabupaten Banjar, Kalimantan 
Selatan, mati. Diduga akibat 
perubahan suhusair yang perjadi 


Belasan ribu ikan air 
tawar mati mengam- 
bang di Danau Tondano, 
Minahasa, Sulawesi 
Utara, Penyebabnya 
diduga gas beracun 
hidrogen sulfida yang 
bergerak dari dasar 
danau, 


« 17 NOVEMBER 2011 
Ribuan ikan yang 
umumnya ikan laut 
dalam dan hidup di 
karang, di Pulau Bokan, 
Kabupaten Banggai 
Kepulauan, Sulawesi 
Tengah, mati, Diduga 
karana perubahan 
tekanan massa air 
akibat pertemuamarus 
yang kencang di' 
perairan sekitar Pulau 
Banggai. 

Dicky 


WARISAN BUDAYA 


Tradisi 
Batik Tulis 
Harus 


Dijaga 


SEMARANG, KOMPAS — 
Bangsa ini harus terus menjaga 
tradisi batik tulis. Ini untuk men- 
jaga kepercayaan dunia atas wa- 
risan budaya batik khas Indo- 
nesia, Pemerintah juga harus 
tegas mendorong perajin dan 
pengusaha batik agar jelas mem- 
bedakan batik tulis dengan batik 
cap (printing). 

Batik printing yang berkem- 
bang pesat memang menggem- 
birakan, tapi itu bukan batik se- 
perti batik yang ditetapkan oleh 
Organisasi Pendidikan, Ilmu Pe- 
ngetahuan, dan Kebudayaan Per- 
serikatan Bangsa-Bangsa 
(UNESCO). 

”Sejak batik ditetapkan sebagai 
warisan budaya dunia, perkem- 
bangan batik di Indonesia ber- 
kembang pesat. Semua daerah 
kini berlomba membuat batik se- 
hingga batik menjadi komoditas 
yang mendongkrak ekonomi re- 
gional,” kata pengamat batik asal 
Pekalongan, Zahir Widadi, Sabtu 
(299), pada pra-Konvensi Na- 
sional Standar Batik yang ber- 


langsung di Semarang, Jawa 
Tengah. 
Zahir Widadi mengatakan, 


bangsa ini harus menjaga tradi 
batik tulis, Batik printing hanya- 
lah pelengkap dari tradisi batik 
oleh per dan industri batik 
dengan ciri produksi massal. 
Meski begitu, batik printing atau 
batik cap bukanlah batik seba- 
gaimana warisan budaya yangsu- 
dah ditetapkan UNESCO, 


Standar kompetensi 

Penggiat Kampung Batik Pol- 
batu Jakarta, Budi Darmawan, 
mengemukakan, pihaknya setuju 
lah batik tulis. 
Hal itu harus diatur jelas dalam 
standar kompetensi industri ba- 
tik yang saat ini dalam tahap 
proses penetapan oleh pemerin- 
tah. 

Ketua Paguyuban Batik Bokor 
Kencono Semarang Dewi Tun- 
jung menyatakan, penghargaan 
terhadap perajin batik dengan 
memberikan piagam sertifikasi 
itu juga bagian proteksi peraji 
supaya tidak dibajak atau diambil 
lain 
nerintah pun haru 
hkan usaha ker: 
tik dari industri tek: 
dustri tekstil tentuny 

ilai budaya, nilai estetika, 
intelektual, tapi aspek yang 

menonjol nilai ekonomis. 
(WHO) 


KECELAKAAN LAUT 


Lokasi Karam Kapal 
Bahuga Jaya Ditemukan 


CILEGON, KOMPAS Se- 
telah empat hari penyisiran in- 
tensif, Badan SAR Nasional, Sab- 
tu (29/9) malam pukul 11.28, ber 
hasil menemukan titik lokasi 
tenggelamnya KMP Bahuga Jaya. 
Kapal itu tenggelam setelah ber- 
tabrakan dengan kapal tanker 
berbendera Singapura MT Nor- 
gas Cathinka, Rabu (26/9) lalu. 

Juru Bicara Basarnas Pusat 
Agolo, Minggu, mengatakan, de- 
tektor elektronik bawah air men- 
deteksi keberadaan kapal itu te- 
lah bergeser sejauh 1,1 kilometer 
(km) dari titik koordinat awal. 
Pada musibah Rabu lalu, kapal 
itu dinyatakan tenggelam di se- 
kitar Pulau Rimau Balak atau 8,8 
km menjelang Pelabuhan Baka- 
uheni. 

Hingga Minggu sore, tim eva- 
kuasi yang tes atas anggota 
Basarnas, Marinir TNI AL, Dinas 
Perhubungan Lampung, dan Po- 
lair Polda Lampung masih ber- 
upaya menandai lokasi tengge- 
lamnya kapal. Penanda tersebut 
berupa pelampung dengan pem- 
berat yang bobotnya 1 ton. 

"Pelampung juga dilengkapi 
lampu untuk menghindar ta- 
brakan dengan perahu nelayan 
atau kapal penumpang” ujar 
Agolo. Rencananya, minimal tiga 
penanda akan diturunkan, Pe- 
nemuan titik ini membuka ha- 
rapan baru bagi tim evakuasi. 
Senin ini mereka rencananya 
memulai penyelaman ke lokasi 
kapal. Kedalaman perairan tem- 
pat kapal karam itu 76 meter. 


Evakuasi korban 


Meskipun posisi kapal sudah 
ditemukan, pengangkatan bang- 
kai kapal itu kemungkinan besar 
tidak akan dilakukan. Tujuan 
utama penyelaman adalah meng- 
evakuasi korban yang diperki- 
rakan terjebak di dalam ken- 
daraan mereka atau di dek-dek 
kapal. Faktor kedalaman pera- 
iran, kuatnya arus laut, dan ke- 
terbatasan peralatan selam men- 
jadi kendala bagi Basarnas. 

Dari data di pos koordinasi 


PULAU 
SUMATERA 


Bakauheni” g 
MA ps 
Titik 
lokasi 
ditemukan 


Akm —A 


1 
DICRY 


Basarnas di Pelabuhan Bakau- 
heni, ada 40 penumpang yang 
dilaporkan keluarganya belum 
ditemukan, Sementara data awal 
menyebutkan ada 213 orang di 
dalam kapal yang dievakuasi. Da- 
ri jumlah itu, tujuh orang di 
a meninggal. 

rator Pelabuhan 
Banten Baptis Sugiarto menga- 
takan, pihaknya sudah membe- 
rikan keterangan kepada Kepo- 
lisian Daerah Lampung menge- 
nai kecelakaan laut itu. 

Saat ini, tiga awak kapal tanker 
MT Norgas Cathinka masih di- 
periksa intensif oleh Direktorat 
Polisi Perairan Polda Lampung, 
Mereka adalah Ernesto Lat Jr 
(68), master captain Su Jibing 
(38), chief officer: dan Cristian 
Briyan Sioson (22), ordinary se- 
aman. 

Kapal tanker Norgas Cathinka 
itu berada di bawah perusahaan 
pelayaran Norgas Carriersprivate 
Limited, berkedudukan di Shen- 
ton Way 17-08, Singapura. Pada 
saat kejadian, kapal mengangkut 
gas propylene seberat 3.045 met- 
rik ton. (REK) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Lokasi Kapal Bahuga Ja- 
ya Ditemukan" 

di vod.kompas.com/ 
lokasibahugajaya 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TRANSPORTASI PUBLIK 


Senja Kala Angkutan Massal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat 


ngkutan kota butut, cat 
mengelupas, dan besi 
yang termakan korosi. 


Terseok-seok, mengantar dua 

atau tiga penumpang di satu ja- 
lur, Sebuah paradoks kota yang 
sedang kencang berlari. 

Sahran (39) sudah dua jam 
duduk di sebuah warung seder- 
hana di Jalan Sisingamangaraj: 
Kota Pontianak, Kalimantan Ba- 
cs kelapa sudah 
diminumnya. Na- 
mun, giliran mengoperasikan 
angkot belum juga sampai ke- 
padanya. 

"Beginilah hari-hari kami se- 
karang ini. Pergi dari rumah, 
sampai di pangkalan juga masih 
harus menunggu lama untuk 
mendapat giliran. Keluar rumah 
itu supaya tidak dianggap peng- 
angguran ,” kata sopir ang- 
kot jurusan Kampung Bali-Kota 
Baru itu. 

Di warung itulah Sahran dan 
beberapa sopir lain menghabis- 
kan waktu saat tak mengope- 
rasikan angkot, Saling mengo- 
mentari acara televisi yang me- 


reka tonton malam sebelumnya 
menjadi hiburan dan pengisi 
waktu mereka. 

"Sudah tiga tahun ini jumlah 
penumpang angkot terus berku- 
rang. Bahkan, kami sekarang ha- 
can angkot 
dua hari sekali supaya semua 
sopir bisa bekerja,” ujar Sahran. 

Tak hanya di trayek Kam- 
pung Bali-Kota Baru, sepinya 
penumpang mewarnai hampir 
semua trayek angkot di Kota 
Pontianak. Bahkan, ada bebera- 
pa trayek yang sudah tak ada 
angkot karena jumlah penum- 
pangnya sangat sedikit. Itu mi- 
salnya terjadi pada trayek Kota 
Baru-Pal V, Kemuning-Soedarso, 
dan Purnama-Flamboyan. 

"Bagaimana mau merawat 
angkot kalau pendapatannya sa- 
ja kadang tak cukup untuk setor 
ke pemilik? Maka, ya kami bi- 
arkan saja angkot sampai mo- 
gok. Sekarang kami bisa bawa 
pulang uang ke rumah Rp 
25.000 itu sudah bagus,” kata 
Samsi (43), sopir lainnya. 

Di Kota Pontianak, tarif ang- 


3 


Bagaimana mau 
merawat angkot kalau 
pendapatannya saja 
kadang tak cukup untuk 
setor ke pemilik? Maka, 
ya kami biarkan saja. 


kot ditetapkan Rp 2.500 per pe- 
numpang. Setiap hari satu ang- 
kot rata-rata memerlukan biaya 
bahan bakar Rp 40.000 dan se- 
toran ke pemilik angkot Rp 
50.000, "Kadang sehari hanya 
bisa dapat Rp 110000 dan itu 
sama saja dengan kerja bakti ka- 
ren: uang bensin dan setor- 
an habis untuk makan dan mi- 
num di pangkalan. Dapur 
rumah sering tak dapat jatah,” 
kata Samsi. 


Besi tua 

Angkot—yang hingga tahun 
2004 menjadi tulang punggung 
transportasi publik Kota Ponti- 


n angkot mulai dijual se- 
bagai besi tua dengan harga pa- 
ling mahal Rp 2 juta per unit. 
Jika akan dipindahtangankan 
bersama trayeknya, saat ini satu 
angkot hanya laku tak sampai 
Rp 10 juta. 

Kebijakan kredit sepeda mo- 
tor yang sangat mudah sejak ta- 
hun 2004 menyebabkan warga 
Kota Pontianak perlahan-lahan 
beralih meninggalkan angkot. 
Kepala Dinas Perhubungan, Ko- 
Kota 
Pontianak Fuji Hartadi menga- 
takan, pada tahun 2011 tercatat 
masih ada 678 angkot yang me- 
miliki izin trayek. 

Namun, dari jumlah itu ha- 
nya tersisa 310 angkot yang ma- 
sih beroperasi. Dan, pada Sep- 
tember ini hanya ada sekitar 
280 angkot yang masih mela- 
yani penumpang. 


Di sisi lain, pertumbuhan 
jumlah sepeda motor di Kota 
Pontianak sangat cepat. Demi- 
kian diungkapkan Kepala Sub- 
direktorat Reg dan Iden- 
tifikasi Direktorat Lalu Lintas 
Kepolisian Daerah Kalimantan 
Barat Ajun Komisaris Besar 
Agus Triatmaji 

Pada tahun 2010, masuk 
47888 sepeda motor baru ke 
Kota Pontianak, lalu bertambah 
lagi 69.794 sepeda motor baru 
pada tahun 2011. Pada Januari 
hingga Juli 2012 sudah bertam- 
bah 36418 sepeda motor baru di 
Pontianak, Dengan demikian, 
sudah ada 261.801 sepeda motor 
di kota yang hanya berpendu- 
duk 550.297 jiwa itu, 

Kendati angkot sudah sema- 
kin kepayahan melayani pe- 
numpang, sampai saat ini belum 
ada rencana detail untuk me- 
realisasikan angkutan massal di 
Kota Pontianak. Saat ini Pemkot 
Pontianak masih fokus dalam 
merealisasikan jalur lingkar luar 
Pontianak yang akan melalui 
Kabupaten Kubu Raya. (AHA) 


( 


Cengratulatien 
Happy Wedding 
Michael Widjaja 
(Mr & Mus. Muktar Widjaja Son ) 


Wan 
Feiny Salur 


(Mx & Ms. Teddy Sabuts Daugther ) 


Best Wishes 


a 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


NUSANTARA 


KECELAKAAN PESAWAT 


Pilot Perlu Deteksi Keseimbangan 


Lagi, pesawat jatuh di 
arena Bandung Air Show. 
Kali ini pesawat latih 
Jenis AS 202 Bravo yang 
terpelanting saat 
berakrobat di sekitar 
Pangkalan Udara Husein 
Sastranegara, Bandung, 
Jawa Barat, Sabtu 
(29/9). Dua 
penerbangnya yang 
adalah pilot terbaik di 
negeri ini meninggal. 

aik almarhum Marsekal 
B Pertama (Purn) Norman 

Tagor Lubis (68) maupun 
Letnan Kolonel (Purn) Toni 
Hartono (45) sudah dimakam- 
kan di Bandung, Minggu. "Kami 
masih menyelidiki penyebab ke- 


celakaan, apakah disebab 
faktor teknis atau manusi 


ujar Komandan Lanud Husein 
Sastranegara Kolonel (Pnb) 
Umar Sugeng Hariyono, Tentu 
saja semua pihak harus 
nunggu hasil investigasi 
diperlukan untuk mencegs 
agar di masa mendatang kece- 
lakaan tidak terulang, 

Dua tahun sebelumnya, pe- 
ristiwa serupa terjadi di arena 
yang sama. S 
per Decathlon PK-NZP jatuh 
at melakukan akrobat udara, 24 
September 2010. Pilot Alexander 
Supelli (54) meninggal dunia. 

Terlepas dari kondisi atau 
teknis pesawat, unsur manusia 
terkait dengan kondisi kesehat- 
an pilot. Kecelakaan pesawat 
terkait faktor kesehatan ini per- 
nah menimp: ng suami 
istri lanjut usi 
libur dari Flc 
kat, medio April 2012 Saat sang 
suami—John Collins, seorang 
pilot senior—menerbangkan pe- 
sawat Cessna Chancellor tiba-ti- 
ba terkena ngan jantung se- 
hingga meninggal di uda 

Dalam situasi panik, istrinya 
harus mengambil alih kemudi, 
menjadi pilot darurat, menggan- 
uaminya, Nasib ba- 
h menyelimuti nenek 
80 tahun itu karena ia 
Il mendaratkan pesaw: 
nya dengan kondisi bahan bakar 
hampir kosong. Padahal, sudah 
30 tahun ia tidak menerbangkan 
pesawat. 

Dari peristiwa-peristiwa ini 
mengisyaratkan bahwa kondisi 
kesehatan yang prima menjadi 

yarat mutlak bagi airerew, De- 
ngan demikian, faktor personal 
sebagai salah satu prakondisi 
terjadinya kecelakaan pesawat 
dapat diminimalisasi, bahkan di- 
tiadakan. 

"Kondisi ini selain bisa di- 
capai dengan medical check up 
yang rutin, bantuan alat diag- 
nostik yang baik, kemampuan 


Pemakaman Marsekal Pertama (Purn) Norman Tagor Lubis, pilot AS 202 Bravo yang tewas dalam Bandung Air Show 2012, dilaksanakan 
militer di TPU Sirnaraga, Bandung, Minggu (30/9). Norman bei s 
berakrobat udara, Sabtu (29/9). Sewaktu terbang rendah, pesawat mereka menghantam gedung di Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI 


AU. 


tenaga kesehatan yang mumpu- 
ni, juga bisa dicapai dengan di- 
siplin pada airerew dalam men- 
jaga kesehatan,” 
Angkatan Udara (KSAU) Mar- 
sekal TNI Imam Sufaat pada 
Munas Perhimpunan Kesehatan 
Penerbangan dan Kongres Na- 
sional Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kedokteran Pener- 
bangan Indonesia (Perdopsi), 
Mei lalu, di Bandung. 


Deteksi keseimbangan 


penyakit yang menjadi pe- 


nyebab utama inkap i da- 
lam penerbangan. "Mi 
merokok yang menyebabkan ke- 
tahanan terhadap hipoksia ber- 
kurang,” ujar Ketua Perdopsi 
Soemardoko Tjokrowidigdo da- 
lam Flightnews Perdopsi, Mei 
lalu. 

Oleh karena itu, para pener- 
bang, terutama yang berusia 
lanjut, harus terus-menerus me- 


Untuk mandeteuil esa mbang- 
an sudah ada di Kedokteran 
Universitas Indonesia dan Lem- 
baya Kesehatan Penerbangan 
dan Ant: (Lakespra) Sar- 
yanto TNI AU, ujar Kepala La 
kespra Marsekal Pertama TNI 
dr Agustinus Hari Haksono, 
Dalam penerbangan militer 
ada Lakespra yang bertugas 
mengawasi kesehatan para pe- 
nerbang TNI AU dan calon pe- 


ujar Kepala Staf 


nerbang serta petugas khusus 
matra udara (PKMU). PKMU 
an in penerjun payung 
Paskhas, dokter skuadron, pera- 
wat udara, pramugari, dan pe- 
tugas radar. Di penerbangan 
pil belum terlembaga sepei 
TNI AU sehingga ditangani ma- 
sing-masing perusahaan pener- 
bangan. kapai komersial bi- 
asanya selalu menghitung un- 
tung rugi dalam menyediakan 
fas s seperti itu. 

Jumlah dokter ahli pener- 
bangan berkualifikasi light sur- 
geon untuk menangani kesehat- 
an ribuan pilot penerbangan n: 
sional kurang sekali. kini 
»hatan pener- 
bangan itu tidak sampai 200 
orang, 120 orang di antaranya 
dokter penerbangan TNI AU. 
Idealnya seorang dokter pener- 
bangan menangani 10 pilot (ra- 


penerbang yang su- 
dah bersertifikat terbang di Tn- 
donesia mencapai 5.500 pilot. 
Sementara maskapai pener- 
bangan yang ada masih butuh 
tambahan 800-900 pilot. "Anda 
ingat pesawat yang harusnya ke 
Sulawesi tiba-tiba mendarat di 
Kupang karena diduga pilotnya 
mengalami disorientasi, Ata 


1g 
mengalami vertigo di udara, 
ujar Kolonel Kesehatan TNI AU 
Aricf Setiawan dari RSAU Ban- 
dung, 
Pelayanan kesehatan 
lam kaitan itu, Kemente- 


KOMPAS, 


rian Kesehatan menyelenggara- 
kan program bantuan pelayanan 
kesehatan penerb: 
healt care) untuk provinsi Ma- 
luku dan Papua tahun 2012 ini. sz 
Pendidikan dokter spesi pes 
(5-2) kedokteran pen 
juga diselenggarakan 


| kei 


sama UI dengan dokter spesialis 
kesehatan penerbangan yang se- 
bagian besar 


dalah dokter TNI 


mping itu aa terus- 
menerus digelar kursus kesehat- 
an penerbangan bagi dokter dan 
perawat udara yang dilaks 
kan oleh Lakespra Saryanto Di- 
nas Kesehatan TNT AU. Tuji 
annya untuk mendidik dok- 
ter-dokter yang berkualifikasi 
dokter kesehatan penerbangan. 
Di awal milenium baru ini, 
desain, kualitas material, dan 
ya dorong yang sangat tinggi 
mampu menghasilk: 


@ 


BAHAN BAKAR 


KENDARI, KOMPAS — PT 
Pertamina wilayah Sulawesi 
Tenggara meninjau ulang kebi- 
jakan hanya menjual solar non- 
subsidi di wilayah pertambangan 
dan perkebunan. Pertamina 
mempertimbangkan untuk kem- 
bali menjual solar bersubsidi di 
wilayah tersebut. 

Sales Representative Sulawesi 
Tenggara PT Pertamina Wahyudi 
Wirjanto, Minggu (30/9), menga- 
takan, penjualan solar nonsub- 
sidi di sembilan stasi 
bahan bakar umum (SPBU) yang 
ditunjuk sejak 1 September lalu 
belum signifikan. "Saat masih 
menjual solar subsidi, “setiap 
SPBU rata-rata menghabiskan 60 
kiloliter per bulan. Namun, sejak 
hanya menjual solar nonsubsidi 
setiap SPBU baru memesan lima 
kiloliter,” katanya. 

Seluruh SPBU itu hanya di- 
bolehkan menjual solar nonsub- 
sidi karena berlokasi di sentra 
pertambangan dan perkebunan 
yang tersebar di empat kabu- 
paten, yakni Kolaka, Kolaka Uta- 
ra, Konawe, dan Konawe Selatan. 
Kebijakan itu menindaklanjuti 


Solar Subsidi Ditinjau Ulang 


Peraturan Menteri ESDM No 
12/2012 tentang pengendalian 
penggunaan bahan bakar mi- 
nyak. Salah satu isi peraturan itu 
melarang kendaraan pertam- 
bangan dan perkebunan meng- 
gunakan solar bersubsidi. 


Banyak kendaraan 

Wahyudi mengatakan, minim- 
nya penjualan solar nonsubsidi 
disebabkan banyak kendaraan 
pemakai solar di wilayah per- 
tambangan dan perkebunan ber- 
alih mengisi bahan bakar di SP- 
BU yang masih menjual solar 
bersubsidi di tengah kota. 

Sementara itu, terkait kebijak- 
an pelarangan pengisian BBM 
bersubsidi untuk kendaraan di- 
nas pemerintah, Pemerintah 
Provinsi Sultra masih menunggu 
instruksi lanjutan dari pusat. Saat 
ini kebijakan itu baru berlaku 
untuk wilayah Jawa dan Bali. 

”Kami menunggu penjelasan 
dari pemerintah pusat,” ujar Ke- 
pala Bidang Migas, Ketenagalis- 
trikan, dan Energi Baru Dinas 
ESDM Sultra Andi Azis, beberapa 
waktu lalu. (ENG) 


DIT PUTRA ERLANGGA RAHARDIO 


ma pilot Letnan Kolonel (Purn) Toni Hartono meninggi 


wat-pesawat modern yang cang- 
gih. Kemampuan manuver ma- 
kin hebat sehingga dengan le- 
luasa dapat mengarungi angka- 
baik pesawat sipil maupun 
wat militer. Khu: 
lam penerbangan militer, ke- 
mampuan pes 
ngan HIGH-G performance yang 
memiliki daya dorong 
tinggi dan gaya aksel 
cepat berubah-ubah. 
Ini memberi kesan bahwa pe- 
wat tersebut lincah, gesit, dan 
tangguh. Namun, 
na- sur terlemah dari me 
ini justru terletak pada manusia 
yang mengawakinya. (DMU) 


Lihat Video Terkait 
"Pemakaman Korban Ke- 
Celakaan Pesawat" 

di vod.kompas.com/ 
pemakamankorban 


Kecamatan Lembo, 


nya da- 


wat tempur de- 


ingat 

i yang lumnya. 
”Kami ma 

anjeni 


lah satu un- 
n perang 


kah ini jer 
yang p: 


rowali, 


nyelidiki motif ledakan besi 
sebuah rumah di Desa Korowou,  leda 


sekitar 500 kilometer timur Kota 
Palu, yang terjadi Sabtu (29/9) 
malam. Minggu sore, 
menemukan satu lagi bahan pe- 
ledak yang belum meledak, tak 
jauh dari lokasi ledakan sebe- 


ih menyelidiki mo- 
bahan yang meledak. 
Kami belum mau menyebut apa- 
bom atau apa, tetapi 
ti ledakannya bes: 

ungkap Kepala Polres Morowali 
Ajun Komisaris Besar Suhirman 
yang dihubungi Minggu, di Mo- 


Ledakan di Morowali terjadi 
Sabtu pukul 2145 Wita di depan 
rumah M Anwar (42). Ledakan 
menyebabkan seng rur 
war di bagian depan rusak dan 


LEDAKAN DI MOROWALI 


Motif Ledakan Diselidiki 


MOROWALI, KOMPAS — kaca jendela rumah pecah. Na- 
Aparat Kepolisian Resor Moro- mun, tidak ada korban jiwa. 
wali, Sulawesi Tengah, ter Nurhayati (40), warga yang 


rumahnya tidak jauh dari lokasi 
n, mengatakan, sekitar pu- 
kul 1900 seorang pengendara 
motor singgah ke warungnya 
membeli rokok. "Dia naik motor, 
memakai helm dan penutup se- 
perti masker mulut. Dia mem- 
bawa tas ransel besar warna hi- 
tam. Dia membeli rokok dan se- 
telah itu pergi," katanya. 

Lokasi ledakan be 
dua kilometer dari Markas 
mob dan Polres Morowali. Se- 
kitar 40 meter dari lokasi ledakan 
juga terdapat Posko Pemenangan 
pasangan calon bupati/wakil bi 
pati, yakni Anwar Hafid-Sumisi 
Marunduh, yang juga pasangan 
petahana, 

Kondisi itu memunculkan du- 
gaan peristiwa ini terkait pemi- 
lihan kepala daerah yang akan 
digelar November nanti. 


Morowali, 


petugas 


An- 
(REN) 


ADVERTORIAL 


Pertumbuhan ekonomi Indo- 
nesia berjalan seiring dengan 
pertumbuhan dunia bisnis. 
Salah satu buktinya adalah 
tingginya tingkat okupansi 
perkantoran di daerah segi- 
tiga emas Jakarta, Sudirman- 


DS ANALYSI 
DESIGN TRAINING 


23-24 Oktober 2012 | 09.00-17.00 WIB | Menara Peninsula Hotel - Slipi, Jakarta 


TUJUAN: 


» Memahami metode yang berbeda dan anallsiskebutuhan 


tebutuhan 
“Mengevaluasi efektivitas training berdasarkan sikap, pengetahuan, perilaku, dan peningkatan 


pencapxan sasaran perusahaan 


“Mendesain kurikulum training berdasarkan kebutuhan analiss traning dan pengembangan 


organsasi 


00 | E-ma 


knoweap@lutanedukasi 


dy S Facetos 


www bogytacetab,co.id 


co.id | Website 


SW 
NO FEAR 


RF Therapy dari The Body & Face Lab telah 


terbukti efektif membantu ribuan wanita! 
Gelombang radio frekuensi mempenetrasi 
hingga lapisan dermis untuk pembentukan 
tubuh dan pengurangan selulit, Tidak ada 
prosedur operasi, tidak ada pil, tidak ada 


Mall Toman Anggrek L2 # 221 


Wisma BNI 46 Kota BNI L3 #3064 


PEJATEN VILLA 


(BB sergabungtah 


sama kami di wwsw.fa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


book.com 


bius, dan tidak ada rasa sakit sama sekali! 


Raih tubuh langsing dan kulit awet muda yang 
selalu anda idamkan. Di The Body & Face Lab, 
tidak ada yang perlu Anda takutkan kecuali 
tubuh indah terbentuk untuk Anda miliki 


perawatan hanya 
seharga Rp 2.900.000 


Harga Normal: 14.350.000 


Thamrin-Kuningan. Namun, 
problematika yang terjadi 
adalah kemacetan karena 


semua orang menuju kawasan 
tersebut. 


k bisa dimungkiri sentra bisnis di 


ja 
ha untuk meringankan beba 
jalan yang kian berat telah dilakukan, mul 
dari pelebaran jalan hingga pembangu 
Transjakarta. Akan tetap 
belum maksimal karena kemacetan masih 
berlangsung. 

Senior General Manager PT Antilope 
Madju Puri Indah Djoko Indarto mengataka 
dibutuhkan sebuah solusi yang tidak hanya 
bertumpu pada pembangunan infrastruktur. 
“Traffic menuju daerah segitiga emas kian 


berat, pengembangan “daerah lain 
menjadi sentra bisnis baru harus dilakukan," 
ujarnya. 


PT Antilope Madju Puri Indah, sebagai 
bagian dari Group Pondok Indah, sedang 


Indah untuk menjadi 


komer: 


residensial dan 


hektar, di sini akan ada 20 
tower yang terdiri dari shopping mall, luxury 
apartment, office tower, hotel bintang empat 
dan lima, serta convention center. 


Potensi Puri Indah 

Lalu, apakah mungkin Puri Indah mampu 
dikembangkan menjadi konsep superblok 
yang terpadu? Dari segi kawasan, Puri Indah 
memiliki prospek yang sangat baik dalam 
hal pengembangan bisnis. Terletak di dekat 
lintasan interchange yang dikenal sebagai 
Puri Indah Interchange sehingga mudah 
dijangkau dari berbagai wilayah lainnya. 
Baik dari Bandara Soekarno-Hatta maupun 
dari kawasan Harmoni atau Kota, Puri Indah 
dapat dicapai hanya dalam waktu sekitar 10 
menit 

Menurut Djoko, faktor akses inilah yang 
membuat Puri Indah menjadi menarik. 
“Apalagi dengan dimulainya pembangunan 
akses Tol JORR W2, rute Pondok Indah ke 
Puri Indah. Hal ini akan membuat akses 
menuju Puri Indah semakin banyak, ujarnya. 
Tol ini direncanakan akan dibuka pada 
tahun 2013. Belum lagi rencana Mass Rapid 
Transport (MRT) yang direncanakan hadir 
pada tahun 2024, Djoko mengatakan, akan 
semakin menambah daya tarik Puri Indah. 


Tidak melulu kemudahan akses, Puri 
Indah juga memiliki potensi besar karena 
sudah banyak pelaku bisnis dan peke 
kantoran setingkat manajer ke atas yang 
bermukim di daerah ini, “Mungkin dengan 
gun CBD di daerah ini, mereka yang 
bisnis di pusat kota tak perlu lagi 
is kemacetan untuk 


j ujarnya. 
Djoko yakin konsep Puri Indah CBD ini 
akan sukses, mengingat pengalaman manis 
Pondok Indah Group saat membangun 
Wisma Pondok In 
oceupied. Dia bere 
pembangunan kaw: s yang diingat 
orang hanya segitiga emas. Akibatnya, tiap 
pagi dari Pondok Indah menuju ke arah sana 
terdapat antrean panjang karena jalan arteri 
belum dibuka. “Lalu kita 
mungkin kita buat per! 


Pondok Indah | 
bawa ke Puri Indah, uj 
ih memang menjanjikan sebagai 
Sudah banyak perusahaan yang 
berkantor di kawasan ini, termasuk sebuah 
kelompok usaha yang menjadi pemimpin di 
bidang perkakas dan alat-alat pertukangan 
sertaritel furnitur, Bisnis mereka berkembang 
jak pindah ke kawasan Puri Indah. Hal 
ini dikarenakan akses yang dimiliki menjadi 
gampang sekali dan mudah dicapai 
mentara itu, apabila dilihat sebagai 
investasi, Puri Indah adalah salah satu 
kawasan yang menjanjikan. Sebagai contoh, 
Djoko mengatakan, tahun 1989 harga tanah 
di kawasan ini hanya sekitar Rp 100000 
per meter persegi, sedangkan saat ini sudah 
mencapai Rp 24 juta per meter persegi, 
“Nah, pengembangan CBD ini akan menjadi 
berlangsung dalam jangka waktu 15 tahun, 
namun diharapkan bisa lebih cepat keadaan 
pasarnya, ujarnya. 


Puri Indah Financial Tower 

Sebagai langkah awal pengembangan Puri 
Indah CBD, Pondok Indah Group membangun 
Puri Indah Financial Tower (PIFT). General 
Manager PT Antilope Madju Puri Indah Anny 
Sugiarto mengatakan, sektor finansial adalah 
sektor yang sangat penting karena Pondok 
Indah Group beranggapan industri finansial 
adalah industri yang menunjang segala segi 
bisnis. 


Kenapa Harus ke Segitiga Emas? 


Tak Gi 


“Setiap bisnis memerlukan sisi finansial 
seperti perbankan, money changer, dan 
a bangun dulu sektor 
finansialnya. Selain itu, sentra niaga dan 
residensial di yak. Jelas ini 
sangatpenting” ujarnya. Anny menambahkan 
sebenarnya demand perkanto 
lah sangat tinggi, tel 


Hal ini menjadi tepat karena seiring 
pertumbuhan ekonom 


berusaha menjangkau nya 
lagi. Target dari PIFT ini seperti perusahaan 
perbankan, multifinance, asuransi, agen 


Jan money changer yang mendukung 


Sekarang sudah ada beberapa perusahaan 
yang bergabung di PIFT. Beberapa di 
antaranya adalah CIMB Niaga, Bank Mandiri, 
dan k Permata. 

PIFT akan menjadi strata title pertama 
Pondok Indah Group. Berbeda dengan 
Wisma Pondok Indah yang semuanya lease, 
sementara PIFT dijual. Namun, untuk 
menjaga kualitas, sebanyak 40 persen 
okupansi akan tetap dipegang oleh Pondok 
Indah Group. Hal ini agar Pondok Indah 
Group tetap mempunyai pengaruh untuk 
menjaga kualitas gedung 

PIFT merupakan stand alone building 
akan berdiri di lahan hampir 8.000 meter 
persegi dengan 25 lantai plus 4 basement. 
Dengan membeli formatstrata title (membeli) 
atau stand alone building (eksklusif), setiap 
pemilik akan mendapatkan hak istimewa di 
PIFT. 

Setiap lantainya memiliki luas sekitar 
1500 meter persegi dan unit terkecilnya 
sekitar 100 meter persegi. “Untuk investasi, 
PIFT terbilang menguntungkan. Setiap 
penjualan 2.600 meter persegi, harga akan 
selalu meningkat. Kini harganya sudah 
berkisar di angka Rp 22 juta per meter 
persegi, Harga ini sudah meningkat dari 
Rp 17 juta per meter persegi sejak bulan 
lalu” ujarnya. Harga ini terbilang kompetitif, 
apabila dibandingkan dengan perkantoran di 
kawasan Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi 
021-58350606. IVTOI 


P Another masterpiece of 


PONDOK INDAH 


NUSANTARA 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


KESEJAHTERAAN DAERAH 


Sulsel Cukup Kokoh sebagai Lumbung Beras 


Kemarau membuat lahan persawahan di sebagian 
wilayah Tanah Air kekeringan, tapi tidak di Sulawesi 
Selatan. Malah, Anas Tika (43), petani di Kabupaten 
Pinrang, baru saja membeli mobil Avanza dari hasil 
panen Agustus lalu. Panenan padi Anas menjadi 
bagian dari beras yang diantarpulaukan dari 
Pelabuhan Makassar ke sejumlah provinsi lain. 


Oleh ASWIN RIZAL HARAHAP dan NASRULLAH NARA 


ekali panen Anas mampu 
S mengantongi pembelian 

gabah Rp 24 juta dengan 
produksi rata-rata tujuh ton per 
hektar, Harga gabah Rp 3400 
per kilogram. Setelah dikurangi 
ongkos kerja dan sarana pro- 
duksi (benih, pupuk, dan 
obat-obatan) sebesar Rp 5 juta, 
penghasilan bersih yang dia da- 
pat Rp 18 juta. 

Bila dalam setahun 
panen 2-3 kali (terma- 
suk palawija), Anas 
mampu meraup peng- 
hasilan bersih Rp 60 
juta-Rp 70 juta per ta- 
hun per hektar. Seka- 
rang Anas menggarap 
tiga hektar sawah, sa- 
tu hektar miliknya sendiri dan 
dua hektar lainnya milik kera- 
batnya. 

”Saya berani membeli mobil 
ketika petugas diler mendatangi 
en,” ujar ayah 
nak ini. 

Gambaran petani yang mis- 
kin tidak ditemukan pada diri 
Anas dan para petani lain di 
Pinrang dan sentra beras lain- 
nya seperti Sidenreng Rappang, 
Ditopang keorganisasian melalui 
kelompok tani, para petani di 
daerah ini amat berdaya mela- 
wan praktik tengkulak dan ren- 
tenir. Bisa ditelusuri para istri 


PRODUKSI PADI 


petani mampu naik haji dan ra- 
ta-rata bisa menyekolahkan 
anak hingga perguruan tinggi. 


Anugerah iklim 


Gairah di sektor pertanian 
Sulawesi Selatan tidak lepas dari 
anugerah kondisi iklim. Provinsi 
seluas 62482 kilometer persegi 
itu dikaruniai hujan sepanjang 
tahun. Musim hujan berlang- 

sung secara silih 
berganti di tiga wila- 
yah, yakni wilayah ba- 
rat, timur, dan 
peralihan, 

Musim hujan di 
sektor barat yang me- 
liputi Kabupaten Je- 
neponto, Takalar, Ke- 

pulauan Selayar, Maros, Pang- 
kajene Kepulauan, Barru, Pin- 
rang, dan Kota Parepare terjadi 
pada periode Oktober-Maret, 
Puncak curah hujan di wilayah 
itu terjadi Desember-Januari 
dengan rataan tertinggi menca- 
pai 700 milimeter, 

Sementara musim hujan di 
sektor timur yang terdiri dari 
Kabupaten Bone, Soppeng, Wa- 
jo, Sinjai, Sidenreng Rappang, 
dan Pinrang terjadi pada Ap- 
ril-September, Curah hujan ter- 
tinggi di wilayah itu terjadi pada 
April-Mei dengan rataan mak- 
simal 300 mm. 


SURPLUS BERAS (TON) 
Ad AN 


A27 


& 
I IN 
2009 2010 2011 2012 
(Target) 


Wilayah bagian utara Sulsel, 
yakni Kabupaten Luwu, Luwu 
Utara, Luwu Timur, Enrekang, 
Tana Toraja, dan Toraja Utara, 
masuk dalam sektor peralihan. 
Daerah ini dikenal beriklim ba- 
sah karena rata-rata curah hu- 
jan per bulan tak pernah di ba- 
wah 80 milimeter. Puncak curah 
hujan terjadi Mei-Juni yang 
mencapai 280 mm. 

Kepala Dinas Pertanian, Ta- 
naman Pangan, dan Hortikultu- 
ra Sulsel Lutfi ide menge- 
mukakan, kondisi iklim tersebut 
membuat petani bisa menanam 
padi dan palawija sepanjang ta- 
hun, "Jika pada bulan Novem- 
ber-Januari sektor barat memu- 
lai musim tanam rendengan, 
maka sektor timur memasuki 
musim tanam gadu, Begitu pula 
sebaliknya pada periode tanam 
kedua April-Juni," ungkapnya. 

Tingginya intensitas hujan 
menjadi berkah bagi lahan sa- 
wah tadah hujan yang luasnya 
mencapai 289.731 hektar dari 
total areal tanam tahun ini 
958.203 hektar, Sementara areal 
tanam seluas hampir 670.000 
hektar telah ditopang sarana iri- 
gasi teknis, irigasi sederhana, 
dan irigasi desa yang dinding 
salurannya masih berupa tanah. 

Berkah alam yang didukung 
sarana irigasi memadai itu me- 
nunjang program surplus 2 juta 
ton beras tahun lalu. Berdasar- 
kan data dinas pertanian, pro- 
duksi padi Sulsel tahun 2011 
mencapai 4,5 juta ton gabah ke- 
ring giling. Hasil itu setara de- 
ngan 2,932 juta ton beras. Se- 
telah dikurangi kebutuhan 8,2 
juta penduduk Sulsel sebesar 
895.074 ton setahun, surplus be- 
ras tahun lalu mencapai 
2.037.537 ton, 

Menurut Lutfi, realisasi sur- 
plus 2 juta ton beras itu dua 
tahun lebih cepat dari yang di- 
targetkan. Hal itu tidak lepas 
dari berbagai bantuan benih dan 
pupuk, sentuhan teknologi, dan 
mengedepankan kearifan lokal. 

Bantuan benih itu mulai dari 
angan benih nasional, benih 
hibrida dan nonhibrida, hingga 
benih untuk lahan kering Ta- 
hun lalu, bantuan berbagai jenis 
unggul itu diberikan untuk sa- 
wah seluas 393.700 hektar. 


KOMPAS/NASRULLAH NARA 


Petani di Cikuale, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, menanam padi untuk paruh kedua tahun 2012, Rabu (22/8). Musim kemarau 
tidak menjadi penghalang bagi petani setempat untuk terus menanam padi karena tersedianya aliran air dari sistem irigasi yang bersumber 


dari Bendung Benteng. 


"tudang sipulung” setiap mema- 
suki masa tanam, Tudang sipu- 
lung adalah sebuah tradisi tu- 
run-temurun pada masyarakat 
Bugis-Makassar yang dihadiri 
tokoh masyarakat, pemerintah, 
dan akademisi untuk menen- 
tukan pedoman menanam bagi 
petani, Pada kesempatan itu to- 
koh adat dimintai pandangan- 
nya untuk menyinkronkan ra- 
malan cuaca bersama perhi- 
tungan dari instansi terkait. 
Selain berasal dari pemerin- 
tah pusat, bantuan operasional 
pertanian itu dialokasikan da- 
lam APBD Sulsel. Sejak tahun 
2008, anggaran pertanian terus 
meningkat seiring pertumbuhan 
produksi padi dan palawija Sul- 
sel, Tahun ini, anggaran yang 
dialokasikan untuk pertanian 


di periode 2006-2009 sebesar 
11,07 persen, yakni dari 
3.306.507 ton (2006) menjadi 
4.324.193 ton (2009). Program 
penambahan luas areal tanam 
dan penggunaan benih unggul 
membuat produksi 2010-2011 
meningkat hingga 15 persen. 


Mengekspor beras 

Itu sebabnya sejak tahun 
2009 Sulsel memperluas jang- 
kauan pengiriman beras ke di 
erah lain. Tak hanya 12 provi 
yang ada di wilayah Indon 
timur, beras Sulsel turut me- 
nopang kebutuhan sejumlah da- 
erah di Kalimantan dan Suma- 
tera. Tahun lalu, ketika sebagian 
besar daerah di Pulau Jawa 
mengalami gagal panen, Sulsel 
mengirim 20 persen dari 1,8 ju- 


ta ton surplus beras ke Jawa 
Timur dan DKI Jakarta. 

Tahun 2011 pula menjadi mo- 
mentum Sulsel memulai ekspor 
beras kelas premium, seperti 
kristal Celebes T, kepala super, 
dan kepala spesial. Kuota 50.000 
ton dari Kementerian Perda- 
gangan dimanfaatkan untuk 
mengekspor beras ke Ghana, 
Brunei, Filipina, dan Korea $e- 
latan, 

Sementara ekspor beras ke 
Malaysia dan Singapura tergan- 
jal kesepakatan antarpemerin- 
tah kedua negara tetangga itu 
dengan Thailand. "Mereka telah 
mengikat kontrak lebih dulu de- 
ngan Thailand sehingga kami 
tak bisa mengekspor beras 
gitu saja,” ujar Kepala Bidang 
Produksi Dinas Pertanian Sulsel 


Muhammad Aris. 
Tahun ini Sulsel kembali 
mendapat jatah ekspor 50.000 
ton, Selain masih terikat kon- 
trak dengan empat negara di 
atas, Sulsel tengah menjajaki pe- 
luang ekspor ke Timor Leste 
dan Papua Niugini. Harga jual 
beras ekspor berkisar Rp 
9.500-Rp 10.500 per kilogram. 
Menurut Aris, pengiriman 
beras antarpulau dan ekspor itu 
memberikan pendapatan yang 
signifikan bagi negara. Dengan 
modal biaya operas 


hun lalu, penjualan ber 
menghasilkan Rp 17 

Pemerintah pusat mematok 
Sulsel agar dapat berkontribusi 
terhadap program surplus beras 
10 juta ton pada 2014. 


2008 2009 2010 2011 2012 


(Tango “ Surbls beras: @roduksi x 65 porsen) 


dikurangi kebutuhan warga Sulsel 


Sementara sentuhan teknolo- — mencapai Rp 187,14 miliar. Jum- 


IM Produksi padi (ton) 
II Luas panen (hektar) 


895.074 ton 


& Provinsi yang menjadi tujuan pengiriman beras Sulsel: 

- Tahun 2009: Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, 
Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, 
Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 

« Tahun 2010: Seluruh provinsi di atas ditambah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, 
« Tahun 2011: Seluruh provinsi pada tahun 2009 ditambah Jawa Timur 


dan DKI Jakarta. 


# Negara tujuan ekspor beras Sulsel (kuota 50.000 ton dari Kementerian Perdagangan): 
- Tahun 2011: Ghana, Brunei, Filipina, dan Korea Selatan, 
- Tahun 2012: Empat negara di atas ditambah Timor Leste dan Papua Nlugini. 


umbi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sutsa 


pEsrARi 


gi dilakukan pada metode pe- 
nanaman padi, Pola tanam tan- 
dur jajar (menanam padi de- 
ngan ukuran 25 x 25 cm) 
diganti dengan pola tandur jajar 
legowo 21 yang menanam padi 
secara berselang:-seling. Pola ba- 
ru ini mampu meningkatkan 
populasi padi dari 160.000 rum- 
pun per hektar jadi 210000 
rumpun. 

Yang tak kalah penting, pe- 
tani di sentra beras tetap 
mengedepankan musyawarah 


lah itu meningkat 60 persen di- 
bandingkan anggaran pertanian 
tahun lalu. 

Tingginya komitmen peme- 
rintah itu tak lepas dari potensi 
pertanian yang dimiliki Sulsel. 
Menurut Ketua Kontak Tani 
Nelayan Andalan Sulawesi Se- 
latan Rahman Daeng Tayang, 70 
persen dari 5,6 juta jiwa pen- 
duduk usia produktif bekerja se- 
bagai petani. 

Dinas Pertanian Sulsel men- 
catat pertumbuhan produksi pa- 


NASKAH KUNO 


Di Dalam Negeri Terabaikan, di Luar Termuliakan 


alam simposium interna- 
D: onal XIV tentang Ma- 

syarakat Pernaskahan 
Nusantara, di Yogyakarta, 11-13 
September 2012, seperti ingin 
membuka tabir betapa terlan- 
tarnya ribuan naskah yang ter- 
simpan di museum atau kera- 
jaan-kerajaan di Nusantara. 
prihatinan itu sampai saat ini 
barangkali masih sebatas pada 
orang-orang yang peduli dan 
orang-orang yang memang ber- 
kecimpung di dalam pernaskah- 
an kuno. 

Namun, ketika mendalami isi 
dari naskah-naskah kuno yang 
dijabarkan satu per satu oleh 
para panelis dalam simposium 
selama tiga hari itu, betapa ber- 
harganya isi naskah-naskah itu, 
yang memang masih relevan 
untuk direfleksikan pada kehi- 
dupan sekarang. 

Ketua Umum Masyarakat 
Pernaskahan Indonesia Dr 
Oman Fathurahman memberi 
gambaran kecil tentang arti nas- 
kah kuno. 

”Seperti dari Puro Pakualam- 
an Yogyakarta misalnya. Pihak 
Pakualaman mampu membaca 
kemudian menerjemahkan seca- 
ra modern tentang konsep ke- 
pemimpinan yang dihimpun da- 
lam satu buku. Konsep itu na- 
manya astabrata. Bukan hanya 
dari Pakualaman, hampir selu- 
ruh keraton di Nusantara waktu 
itu memiliki konsep-konsep ke- 
pemimpinan yang boleh rasanya 
akan menjadi bahan besar un- 
tuk menjadikan konsep kepe- 
mimpinan di era sekarang,” 
ucapnya. 

Selain konsep kepemimpinan, 
menurut Oman, juga resep 
obat-obatan abad ke-14-17 ba- 
nyak tertulis dalam naskah ku- 
no. "Betapa ini akan memberi 
sumbangan dunia kesehatan ki- 
ta. Meskipun saat sekarang bo- 
leh dalam kondisi dunia peng- 
obatan modern, tapi bahan-ba- 
han obat itu dasarnya adalah ke- 
kayaan alam kita. Atau setid: 
nya, naskah-naskah kuno ini bi- 


la kita terjemahkan akan bisa 
menambah kekayaan dunia 
pengobatan alternatif di negeri 
kita,” tegasnya, 

Banyak peserta yang menge- 
luhkan terabaikannya nas- 
kah-naskah kuno di wilayah 
Nusantara. Cara penyimpanan 
pan di lemari ka 
ca tanpa pengaman atau 
tanpa pengewet apa pun. 
Bahkan, ada peserta yang 
menyatakan ada naskah 
kuno yang robek-ro- 
bek dan ditambal de- 
ngan kertas lain un- 
tuk merekatkan 
kembali robekan itu. 

Ketua Panitia Si- 
mposium yang juga 
dosen Fakultas Ilmu 
Budaya, Universitas 
Gadjah Mada, Sudibyo 
menyatakan, penyela- 
matan naskah kuno ini sa- 
lah satunya ditempuh lewat 
digitalisasi. Sebagaimana ter- 
ungkap dalam simposium itu, 
ada sekitar 5.000 naskah yang 
berhasil didigitalisasi. "Tapi An- 
da tahu, yang melakukan digi- 
talisasi ini semuanya adalah 
orang luar negeri,” ujarnya. 

Dengan tegas Sudibyo me- 
nyatakan, pemerintah sangat 
kurang memperhatikan soal 
pernaskahan kuno ini. "Kalau 
bukan orang luar negeri ya pi- 
hak swasta Indonesia yang con- 
cern terhadap peninggalan kuno 
ini, seperti Hashim Djojohadi- 
kusumo dengan yayasan Assiri 
membantu pendanaan terse- 
langearanya simposium,” ujar- 
nya. 

Masih kuat anggapan di da- 
lam masyarakat kita, bahkan ju- 
ga kalangan intelektual dan pe- 
merintah, naskah-naskah kuno 
itu tidak memberikan manfaat 
finansial yang langsung bisa di- 
nikmati. Ini berbeda dengan pe- 
mahaman orang Barat. "Betapa 
mereka menghargai akan kehi- 
dupan lampau untuk dipelajari 
dalam kehidupan kini. Kalau 
berbicara finansial, sikap orang 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


f 
$ 1 


Dibisaw " 


Barat ini juga bisa mendatang- 
kan keuntungan,” tuturnya. 

Menurut Oman, karena tidak 
ada dana, persoalan perawatan 
lantas menjadi masalah. Pera- 
watan juga menyangkut tekno- 
logi yang tidak sedikit membu- 
tuhkan dana, 

Rendahnya kesadaran masya- 
rakat, menurut Oman, juga 
menjadi kendala, bahkan terma- 
suk kalangan istana (keraton) 
tentang arti penting naskah ku- 
no. Tidak sedikit masyarakat 
yang terbentur persoalan eko- 
nomi kemudian menjual atau ti- 
dak bisa merawat dengan baik 
naskah kuno yang dimilikinya. 


Termuliakan 


Kalau di dalam negeri nas- 
kah-naskah kuno terabaikan, la- 
in dengan di luar negeri. Nas- 
kah-naskah dari Nusantara yang 
berada di sana justru termulia- 
kan dengan tingkat perawatan 
yang memadai. Lebih dari 
10.000 naskah Nusantara saat 
ini tersebar di luar negeri. Se- 


kitar separuhnya berada di Be- 
landa dan beberapa di lokasi la- 
in, seperti perpustakaan di Ing- 
gris dan Perancis. 
Menurut peneliti naskah 
dari Ecole Francaise d'Ext- 
reme-Orient (EFEO) Pe- 
rancis, Henry Chambert 
Loir, meskipun berada di 
luar negeri, kondisi nas- 
kah-naskah tersebut tera- 
wat dengan baik. 
”Ada yang perlu disyu- 
kuri karena naskah-naskah 
yang cukup tua tersebut 
terawat dan dibawa de- 
ngan sah, seperti dibeli 


nutupan simposium. 
Selain itu, naskah 
yang rata-rata umurnya 
cukup tua itu, seperti di- 
buat pada abad ke-17 
Masehi, dibawa ke luar 
negeri dengan cara-cara 
yang sah seperti dibeli. Ia 
juga mengakui kesadaran ma- 
syarakat di luar negeri cukup 
bagus terkait naskah-naskah ku- 
no atau peninggalan sejarah 
lainnya. ”Kesadarannya tinggi, 
misalnya langsung diserahkan 
ke museum atau pemerintah,” 
katanya. 

Simposium Internasional 
Ke-14 Masyarakat Pernaskahan 
Nusantara (Manassa) ini, menu- 
rut Ketua Panitia Simposium 
Sudibyo, juga menghasilkan be- 
berapa rekomendasi penting. 
Rekomendasi tersebut di anta- 
ranya masukan kepada peme- 
rintah untuk mengubah bebe- 
rapa nama monumen seperti 
Arjuna Wijaya di Jakarta. 

?Mungkin seharusnya Arjuna 
Jaya. Karena itu bukan Arjuna 
Sasrabahu, tapi Pandawa. 

Nah, ini salah satu rekomendasi 
yang kita coba sampaikan di 
samping beberapa rekomendasi 
lainnya,” katanya. Ya, berangkat 
dari masa silam mencoba mem- 
benahi ketidakbenaran masa se- 
karang, 

(THOMAS PUDJO WIDIJANTO) 


BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
PENGUMUMAN 


Tentang 
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL 
MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL 
TAHAP PEMBANGUNAN TRIWULAN III 2012 


Kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 15 diantaranya adalah menyampaikan 
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) atas realisasi investasi dan produksi. 
Tatacara penyampaian LKPM tersebut telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, untuk memenuhi kewajiban 
tersebut dengan ini diberitahukan : 


1. Kewajiban perusahaan menyampaikan LKPM Tahap Pembangunan Triwulan 
II untuk periode pelaporan Juli s/d September, disampaikan pada minggu 
pertama Oktober 2012. 


» 


Apabila perusahaan tidak menyampaikan kewajiban menyampaikan LKPM, 
maka sesuai ketentuan Undang-undang No, 25 Tahun 2007 dapat dikenakan 
sanksi administratif diantaranya adalah pencabutan kegiatan usaha dan/atau 
fasilitas penanaman modal. 


ud 


Formulir LKPM dan tata cara pengisiannya dapat diunduh (download) pada 
website www.bkpm.go.id. 


4. LKPM tersebut dapat disampaikan secara on-line melalui Sistem Pelayanan 
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada web-site 
http://www.nswi.bkpm.go.id atau langsung kepada Badan Koordinasi 
Penanaman dan kepada Badan Penanaman Modal Provinsi serta Kabupaten/ 
Kota dimana proyek penanaman modal berlokasi. 


Apabila diperlukan informasi lebih lanjut perusahaan dapat menghubungi unit 
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kantor BKPM Gedung 
Ismail Saleh Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta 12190, atau melalui Telp/Fax. 
(021) 5225839, 5202046, 5225838 dan 52752268 atau e-mail Ikpm@bkpm.ogo.id, 
Demikian pengumuman ini, untuk diketahui seluas-luasnya. 


Jakarta, Oktober 2012 


KOMPAS, SENIN, 


1 OKTOBER 2012 


METROPOLITAN 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Warga menyaksikan pawai Omikoshi dalam penutupan Jak-Japan Matsuri di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (30/9). 
Omikoshi merupakan pesta petani di Jepang setelah panen. 


Buka APBD DKI 


Hari Ini Jokowi Ajukan Permohonan Berhenti sebagai Wali Kota 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan baru yang 
dipimpin Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 
harus membuka APBD DKI Jakarta kepada publik 
untuk mencegah peluang penyalahgunaan anggaran, 
Dengan membuka, masyarakat juga tahu penggu- 
naan anggaran dan bisa ikut mengawasi. 


Hal ini dikatakan peneliti 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In- 
donesia (LIPI), Siti Zuhro, di Ja- 
karta, Minggu (30/9). 

"Jika perlu, ditempel di kan- 
tor-kantor atau melalui media 
mana saja. Ini akan memudah- 
kan mi rakat untuk ikut me- 
mantau kemungkinan penyalah- 
gunaan anggaran. Dengan mem- 
buka APBD, m: 
jadi tahu program yang 
nakan dan alokasi anggaran- 
nya," kata Zuhro, 

Zuhro menduga, langkah ini 
akan sulit pada awalnya, teruta- 
ma menghadapi penolakan dari 
pihak-pihak yang resisten ter- 
hadap persoalan anggaran, tetapi 
ini tetap harus dilakukan. 
adalah birokrasi. 
Ini yang harus dibenahi dan di 
rangkul karena ini seperti mesin 


lagi pemerintahan Jokowi 
paan Joko Widodo) masih baru 
dan berasal dari luar Jakarta. 
Tapi, yang harus diingat, biro- 
krasi itu, di mana pun, karak- 


teristik dan sifatnya sama. Ja 
mestinya bisa dirangkul. Apala 
dengan gaya Jokowi yang rendah 
hati dan mudah dekat dengan 
berbagai kalangan," kata Zuhro. 

Jokowi juga harus menjaga 
agar birokrasi bersih dan pro- 
fesional dan tidak dipoliti: 
terutama untuk kepentingan pe- 
milu ke depan. 

Terkait dengan dukungan par- 
tai yang minim, menurut Zuhro, 
hal itu juga tidak akan jadi ma- 
salah jika birokrat sudah dirang- 
kul. Jika pemerintahan Joko- 
wi-Basuki mendapat masalah de- 
ngan DPRD, sebaiknya diperha- 
dapkan dengan masyarakat. 

"Ingat, Jokowi, kan, menang 
karena dipilih masyarakat, jadi 
biar saja nanti DPRD diperha- 
dapkan dengan masyarakat jika 
itu akan menjadi masalah Jika 
perlu, buka saja pendopo atau 
rumah jabatan untuk didatangi 
masyarakat," kata Zuhro, 


Permohonan berhenti 


Sebagai Wali Kota Solo, Jokowi 
pun hari ini, Senin (1/10), beren- 


cana mengajukan surat permo- 
honan berhenti dari jabatannya 
menyusul keluarnya pengumum- 
an Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) DKI Jakarta. 

Jokowi bersama Basuki Tja- 
haja Purnama ditetapkan sebagai 
gubernur/wakil gubernur terpi- 
lih DKI Jakarta, mengungguli 
perolehan suara pesaingnya, Fau- 
# Bowo-Nachrowi Ramli. 
ya sudah mengantongi su- 
rat dari KPU DKI Jakarta, yakni 
tentang penetapan gubernur/wa- 
kil gubernur terpilih. Surat ini 
akan dijadikan lampiran bagi su- 
rat permohonan berhenti saya, 
Surat permohonan berhenti su- 
dah selesai diketik. Semula akan 
diserahkan hari ini, tetapi saya 
lupa kalau ini hari Minggu. Jadi, 
baru besok Senin akan diserah- 
kan ke DPRD Kota Solo,” kata 
Jokowi, kemarin, 

Ketua DPRD Kota Solo YF 
Sukasno mengatakan, jika surat 
permohonan berhenti dari Jo- 
kowi telah diterima, hal itu akan 
dibawa ke Badan Musyawarah 
DPRD Kota Solo untuk menen- 
tukan agenda rapat paripurna. 

"Rapat paripurna kemungkin- 
an digelar hari Selasa. Setelah itu, 
keputusan diantar ke gubernur 
untuk diminta persetujuan ke- 
pada Menteri Dalam Negeri me- 
lalui gubernur,” kata Sukasno, 

Terkait dengan penentuan 
wakil wali kota Solo berikutnya, 
menurut Ketua Dewan Pengurus 


Cabang Partai Demokrasi Indo- 
nesia Perjuangan (PDI-P) Kota 
Solo FX Tadi Rudyatmo, pihak- 
nya mi menunggu tiga hari 
terkait dengan kemungkinan ada 
gugatan hasil Pilkada DKI Ja- 
karta melalui Mahkamah Kon- 
stitusi. 

Setelah masa ini lewat, na- 
ma-nama yang telah masuk se- 
bagai kandidat wakil wali kota 
Solo baru akan digodok di partai 
untuk mendampingi Rudyatmo 
yang menggantikan Jokowi se- 
bagai Wali Kota Solo. 

PDI-P telah menerima lebih 
dari 10 nama sebagai masukan 
kepada partai yang diunggulkan 
sebagai calon wakil wali kota 
Solo. (REN/EKI) 


KEBERSIHAN LINGKUNGAN 


Ciliwung, Ikon Jakarta yang Masih Kotor 


ikon Kota Jakarta. Ironinya, hingga kini, 

Ciliwung masih dibanjiri sampah. Tidak 
heran bila Sungai Ciliwung dipersepsikan de- 
ngan kekumuhan Kota Jakarta, 

Berdasarkan data Badan Pengelola Lingkung- 
an Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, saat 
ini masih ada 98 tempat pembuangan sampah 
ilegal di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung di 
wilayah DKT Jakarta. 

”Kalau lebih ke hilir, Ciliwung itu kadang 
dicemari begitu banyak sampah,” kata Guber- 
nur DKI Fauzi Bowo di sela-sela acara "Stop 
Nyampah di Kali Ciliwung Tahun 2012” di 
pinggir Sungai Ciliwung di RW 009, Kelurahan 
Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta 
Selatan, Minggu (30/9). 

Kepala Bidang Penegakan Hukum BPLHD 
DKI Jakarta Ridwan Panjaitan mengatakan, se- 
jauh ini, dari NI tempat pembuangan sampah 
ilegal di sepanjang Sungai Ciliwung di DKI 
Jakarta, yang berhasil 
ditutup sebanyak 13 
titik. Tempat pembu- 
angan sampah ilegal 
yang masih ada seca- 
ra bertahap akan di- 
tutup dengan meli- 
batkan peran aktif 
masyarakat. Harap- 
annya, setelah ditu- 
tup, tempat pembu- 
angan sampah ilegal 
tidak akan digunakan 
lagi. 


Sanksi 


Sampah-sampah 
yang menumpuk di 

tempat- tempat pem- 
buangan sampah ile- 
gal itu berkontribusi mencemari Sungai Cili- 


Gini Ciliwung dikenal sebagai salah satu 


latnya akan dikenai sanksi bagi pem- 
buang sampah ke Sungai Ciliwung seperti, di- 
atur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Kebersihan Lingkungan dalam 
Wilayah DKI Jakarta. Ada sanksi pidana dan 
denda,” ujarnya. 

Fauzi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta memiliki program membersihkan Su- 
ngai Ciliwung. Namun, upaya membersihkan 
Sungai Ciliwung tidak akan berhasil kalau ha- 
nya mengandalkan kemampuan pemerintah. 
Karena itu, semua pemangku kepentingan, ma- 
syarakat, dan komunitas-komunitas di sepan- 
jang Sungai Ciliwung harus bergerak bersama. 

Pihaknya mengapresiasi warga yang berini- 
siatif membersihkan lingkungan dan menutup 
tempat pembuangan sampah ilegal di bantaran 
Sungai Ciliwung. Warga RW 008 dan 009 Len- 


teng Agung dan pihak Komando Pasukan Khu- 
sus (Kopassus) adalah contoh yang turut ber- 
peran menutup tempat pembuangan sampah 
ilegal di sekitar Markas Kopassus di 

"Saya ingin melihat lebih banyak inisiatif 
yang akan mengurangi pembuangan sampah 
secara liar yang mencemari Sungai Ciliwung” 
katanya. 

Ketua RW 009, Kelurahan Lentang Agung, 
Sarmili menuturkan, tiga tempat pembuangan 
sampah ilegal di RW 008 telah ditutup sejak 
2009. Sebagai gantinya, sampah dibuang ke 
hanggar sampah yang dibangun dengan ban- 
tuan Kementerian Pekerjaan Umum, "Dari 8 
ton sampah per hari yang dihasilkan sekitar 
2000 keluarga warga RW 008, sebanyak 3 ton 
sampah dikelola untuk didaur ulang dan 5 ton 
dibuang ke TPA Bantar Gebang,” papar Sarmili. 

Sebelum tempat sampah di bantaran Ciwi- 
lung ditutup, warga membuang sampah ke tem- 
pat itu, Tidak sedikit sampah akhirnya terseret 
arus Ciliwung. 

Ibu-ibu PKK RW 
008 memanfaatkan 
sampah plastik, se- 
perti plastik mi in- 
stan dan kopi, untuk 
dijadikan antara lain 
taplak meja, dompet, 
dan tas untuk dijual. 
Warga RW 008 kini 
bisa menikmati ling- 
kungan tempat ting- 
galnya yang lebih 
bersi 


Bila langkah me- 
nutup tempat pem- 
buangan sampah ile- 
gal diikuti oleh 
RW lainnya, Sungai 
Ciliwung yang bersih 
akan tercipta dalam waktu singkat. 

Fauzi mengungkapkan, di wilayah Jakarta 
ada 2.702 RW. Dari jumlah RW tersebut, baru 
sekitar 700 RW yang sudah menerapkan 3R, 
yaitu reduce (kurangi), reuse (gunakan ulang), 
dan recycle (daur ulang), dengan baik. 

Menurut Fauzi, sanksi bagi pembuang sam- 
pah harus ada dan harus dilakukan pengawasan 
ketat agar tidak ada lagi yang membuang sam- 
pah sembarangan. Jika tidak, pelanggaran-pe- 
langgaran tetap akan terus terjadi. "Pekei 
nasa masih banyak, saya berharap agar upaya 

silakan dilanjutkan oleh pe- 
merintahan yang akan datang. Yang belum be 
carikan formulasi yang lebih tepat,” katanya. 

Kepala BPLHD DKI Jakarta Moh Tauchid 
Tjakra Amidjaya mengatakan, bantaran sungai 
dan sungai pada hakikatnya merupakan ha- 
laman dan pekarangan. Karena itu, perlu di- 
pelihara masyarakat. (ERWIN EDHI PRASETYA) 


HANDINING 


Rahasia 


it 
Ercahaya 


Dari Bella 


Perawatan non invasif, RF lift dari Bella 
Skin Care menggunakan gelombang 
frekuensi radio yang menembus 


dalam kulit. Perawatan ini 
merestrukt 


memperbaiki lap' 


menciptakan efek pengencangan 
meremajakan dan membuat k 


tampak lebih muda 


RF Lift Perfect 
Mengurangi kantung mi 
kerutan di sekitar mata 


Menghaluskan garis di kening dan 


lipatan di sekitar mata 


- Mengurangi noda dan bekas je 
- Tidak kembali seperti semula 


Biarkan kulit Anda tampak muda dan 
cerah bercahaya dengan Bella Skin 
Care. Hubungi kami sekarang untuk 


konsultasi gratis. 


olagen dan 


1 permukaan kulit 


ulit Anda 


adan 


hingga ke 


Special Promo 


“Diskon 2096 # cicilan 096 


dengan menggunakan 
kartu kredit tertentu" 


(3 berasbunalah bersama kami sekarang di http://wwwfacebook.com/BellaSkinINDO! 


: Mal Taman Anggrek L 
Mid Kalapa Gading 3 


HONG KONG 


SINGAPORE 


«Mal Emporiun Pluit LI #06 
Mal PuiInda Li 9 
Bendung Supermal 
tandung 
022-000 yeea 


MALAYSIA 


INDONESIA 


CHINA 
"BELLA" &» tradamark owsad by Cotmete Care Asia Limitos, & member df Global Beauty Interratonai Limtod Group 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BRUNEI 


SK EN CA 


CARE 


139 Semarak Ulang Tahun 


1 Oktober - 15 November 2012 


ramart 


5.900 


Piring Kue 5.5” / 6.5” 
Setiap belanja Rp 35.000 dan di dalamnya terdapat produk sponsor bisa beli 


-») 
Koleksi Albi, 2 


» 


7.900 


Mangkuk 7” 


produk melamin Albi Series dengan Harga Spesial 


TOYOTA 


All New Avanza 
Type EM/T 


Hadiah Undia 


— 
mg ESL 


Alfamart 
aan 


ja puas, harga pas 


— 


10.900 11.900 


Mug 3.5” 4 Tutup 


Piring Makan 9” 


“Stok type & warna sesuai 
persediaan di toko 


Hadiah Hiburan 


1300 


TRAVEL BAG ALFAMART 


Mekanisme Hadiah Undian : 


Setiap belanja Rp 35.000 di dalamnya 
terdapat pembelian satu produk sponsor 
akan dapat 1 kupon undian di ekor struk, 


Apabila menggunakan Kartu Member Alfamart 


(Kartu AKU, A Card Flazz, Kartu AKU BNI) 


akan dapat extra 1 kupon undian di ekor struk & 
extra 1 kupon lagi apabila melakukan pembayaran 


menggunakan A Card Flazz/Flazz BCA. 


(tidak berlaku kelipatan) 


pena eng 
| Sejomanfesier 


Aa 


METROPOLITAN 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


Warga berfoto dengan spanduk bergambar gubernur dan wakil gubernur terpilih saat mereka berkunj 
Jakarta Pusat, Minggu (30/9). We 


kawasan air mancur Bunda: 


in Hotel Indone 


Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama selama kampanye lalu, 


Jokowi Perlu Pastikan 
Perencanaan MRT Bai 


Fauzi Bowo Minta Proses Tender dan Tahapan Proyek Diawasi 


JAKARTA, KOMPAS — Proyek mass rapid 

transit menghabiskan anggaran sangat besar dan 
menggunakan pinjaman luar negeri. Tugas Pemprov 
DKI di bawah kepemimpinan Joko Widodo adalah 
membuat perencanaan yang baik agar antarmoda 
terintegrasi, berikut juga penganggarannya. 


Pengajar Fakultas Teknik Uni- 
versitas Indonesia, Alvinsyah, 
mengingatkan, setiap 1 kilometer, 
proyek MRT membutuhkan ang- 
garan Rp 1 triliun. 

ya melihat ada sinyal po: 
dari gubernur yang baru terpilih. 
Tugas pemerintah baru mem- 
buat perencanaan yang baik un- 
tuk menyinergikan MRT dengan 
moda angkutan lain. Jika MRT 
ini terhubung dengan seluruh ja- 
Ikarta di 15 
koridor, pergerakan manusia dan 
barang akan lebih mudah di wi- 
layah Ibu Kota,” kata Alvinsyah, 
Minggu (30/9) di Jakarta. 

Total proyek mass rapid 
transit (MRT) ini direncanakan 
sepanjang 110,8 kilometer yang 
terdiri dari koridor selatan-utara, 
mulai dari Lebak Bulus ke Kam- 


pung Bandan sepanjang 23,8 ki- 
lometer dan koridor timur-barat 
sepanjang 87 kilometer, 

Untuk pembangunan koridor 
selatan-utara tahap T 
menghubungkan — Lebak 
lus-Bundaran HI sepanjang 15,7 
kilometer, target operasinya ta- 
hun 2016 dan dibutuhkan biaya 
lebih dari Rp 14,88 triliun. Pem- 
bangunan proyek MRT tahap 1 
ini menggunakan dana pinjaman 
dari Japan International Coorpo- 
ration Agency (JICA). 

Untuk menggalang dana pe- 
ngembalian pinjaman, kata Al- 
vinsyah, pengelola MRT juga ha- 
rus kreatif menggali pendapatan 
ketika sudah berjalan. "Konsep 
penggalian pendapatan harus di- 
siapkan sejak saat ini. Sumber 
pendapatan ini bisa dari banyak 


a Jakarta menanti 1 


aspek, tidak har 
tiket MRT,” ujarnya. 

Lantaran ini proyek besar, Al- 
vinsyah mengharap 
adajuga campur tangan pihak-pi- 
hak yang menghambat penger- 
jaan proyek sehingga terhenti di 
tengah jalan, seperti pembangun- 
an monorel pada tahun 2006. 

"Kalaupun ada tarik-menarik 
kepentingan politik, sebaiknya 
semua mengedepankan kepen- 
tingan publik yang membutuh- 
kan angkutan nyaman dan mu- 
rah,” katanya. 


a dari penjualan 


Awasi tender 


Gubernur DKI Jakarta Fauzi 
Bowo, di masa akhir jabatannya, 
juga meminta agar pelaksanaan 
tender dilakukan secara trans- 
paran dan diawasi sejumlah pi- 
hak. Dia juga meminta agar se- 
mua pihak ikut mengawasi ta- 
hapan proyek. 

Akhir pekan lalu, Direktur 
Utama PT MRT Jakarta Tribudi 
Rahardjo mengumumkan, paket 
proyek bawah tanah senilai Rp 4 
triliun-Rp 4,5 triliun sudah siap 
ke proses berikutnya. Kandidat 
pemenang tender untuk paket 


ng pada hari bebas kenda 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


an di 
aji-janji yang disampaikan 


proyek ini adalah peri Je- 
pang, Shimitzu, yang bekerja 
sama dengan perusahaan kon 
struksi Obayashi, Wi 5 
dan Jaya Konstruksi 
berikutnya, konsorsium Sumito- 
mo Mitsui Contrantion Com- 
pany yang bekerja sama dengan 
Hutama Karya Join Operation. 
Rencananya, pemenang tender 
proyek ini diumumkan pada 11 
Oktober ini. Enam bulan ber- 
ikutnya pengerjaan proyek di- 
mulai. Tribudi ber proyek 
ini terus berjalan meski terjadi 
pergantian gubernur, 
Seiring dengan perkembangan 
tahapan proyek ini, Dinas Per- 
hubungan DKT Jakarta akan me- 
mindahkan aktivitas di Terminal 
Lebak Bulus, Jakarta, ke sejum- 
lah tempat. Tempat yang dimak- 
sud meliputi Terminal Kampung 
Paman, Pulo Gadung, dan 
Kali Der 


ra pertengahan Okto- 
ber semua aktivitas di sana pin- 
dah, Kami sudah menyosiali 

n kepada pekerja terminal,” 
ata Kepala Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta Udar Pristono, 
(NDY) 


UNJUK RASA BURUH 


Polda Masih Mendata Kekuatan 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
polisian Daerah Metro Jaya siap 
mengamankan aksi buruh be- 
sar-besaran yang rencananya 
akan digelar 3 Oktober ini. 

Namun, hingga Minggu (30/9) 
sore, kepolisian belum bisa me- 
mastikan jumlah personel yang 
akan disiapkan sebab laporan be- 
rapa besar buruh yang akan mo- 
gok kerja pada Rabu mendatang 
belum masuk. 

”Sampai saat ini, kepolisian 
masih melakukan pendataan dan 
mencari tahu pasti serikat mana 
saja yang akan mengajak ang- 
gotanya,” kata Kepala Bidang 
Humas Polda Metro Jaya Komi- 
saris Besar Rikwanto, kemarin. 

Ia menambahkan, pada da 
nya, unjuk rasa dan mogok 
dilindungi undang-undang sela- 
ma dilakukan sesuai dengan 
peraturan, 

”Jadi, kalan mogok kerja, ber- 
arti diam saja di kantor atau 
perusahaan masing-masing, Ti- 
dak berkeliaran ke mana-mana 
dan tidak mengganggu ketertiban 
umum lainnya,” ujar Rikwanto. 


Rapat akbar 

Sementara itu, di Lapangan 
Pertamina, Bitung, Kabupaten 
Tangerang, kemarin, ribuan bu- 
ruh melakukan rapat akbar 
pan menyambut al 
asa dan mogok nasional. 


Rapat itu digelar untuk kon- 
solidasi terkait dengan rencana 
aksi unjuk rasa dan mogok 
massal nasional di wilayah Ta- 
ngerang Raya (Kota dan Kabu- 
paten Tangerang). 

Massa dari beberapa aliansi, 
serikat, dan federasi buruh itu 
datang dari kawasan industri, 
baik di Kota maupun Kabupaten 
Tangerang, dengan melakukan 
konvoi menuju ke lapangan ter- 
sebut. Selain menggunakan sepe- 
da motor, massa juga berkonvoi 
menggunakan bus dan angkutan 
kota a kendaraan pribadi. 

“Tni untuk konsolidasi terakhir 
sekaligus pemanasan untuk aksi 
unjuk pada Rabu (3/10) men- 
datang," kata Presidium Aliansi 
Rakyat Tangerang Raya (Alttar) 
Koswara kepada Kompas. 


Delapan titik 


Koswara mengatakan, 
dengan kesepakatan aliansi, 
kat, dan federasi buruh se-In- 
donesia, aksi unjuk dan 
mogok nasional akan dil 
di kawasan industri tiap-tiap 
wilayah. 

”Aksi ini direncanakan akan 
diikuti sekitar 10000 buruh 
se-Tangerang Raya. Aksi dimulai 
pukul 08.00 hingga selesai,” kata 
Koswai ang juga Koordinator 
Serikat Buruh Karya 


Untuk Tangerang Raya, lanjut 
Koswara, aksi unjuk rasa dan 
mogok nasional akan dilakukan 
di delapan titik, yakni lima titik di 
kawasan industri di kabupaten 
dan tiga titik di kawasan industri 
kota. 

Lima titik di kabupaten adalah 
kawasan industri Balaraja, Pasar 
Kemis, Cikupa Mas, Bunder, dan 
Manis (Jatiuwung). Sementara 
tiga titik di kota adalah kawasan 
industri Batu Ceper, Jatake, dan 
Karawaci, 

”Dalam aksi ini, para buruh 
akan mendatangi satu per satu 
pabrik untuk mengajak unjuk ra- 
sa dan mogok massal nasional,” 
kata Koswara. 


Persiapan pengamanan 
Terkait dengan rencana aksi 
ini, lanjut Koswara, pihaknya be- 
lum melaporkan kepada 'pihak 
kepolisian. "Kami baru akan me- 
laporkan rencana aksi ini, Senin 


Kepala Polres Tangerang Ka- 
bupaten Komisaris Besar Bam- 
bang Priyo A membenarkan adz 
nya informasi mengenai aksi 
buruh. 

”Tidak ada persiapan khusus 
untuk pengamanan aksi itu ka- 
rena kami terus berkoordinasi 
dengan mereka untuk ment 
takan suasana yang kondusif," 
kata Bambang. (RTS/PIN) 


PENDIDIKAN 


Kaum Miskin 


JAKARTA, KOMPAS — Gu- 
Irta, Joko 
ngannya, Ba- 
harus 


bernur terpilih DKI 
Widodo, dan p: 
suki Tjahaja Purnama, 
membuka akses 
Kaum miskin kota $ 
kurang mendapat akses pendi- 
dikan yang berkualitas. Hal itu 
seiring dengan komersia- 
ktor pendidikan yang me- 
rambah ke sekolah negeri. 

”Ada cukup banyak warga Ja- 
karta yang tidak dapat melan- 
jutkan ke jenjang SMA dan 


dan SMP tidak masalah, masih 
dapat dijangkau. Namun, ketika 


lulus SMP jadi masalah karena 
tidak ada biaya sehingga tidak 
dapat melanjutkan ke SMA,” kata 
Koordinator Tim Kajian Forum 
Musyawarah — Guru Jakarta 
(FMGJ) Retno Listyarti, Minggu 
(80/9), di Jakarta. 

Menurut Retno, ada banyak 
anak pintar di Ibu Kota, tetapi 
miskin. Kelompok ini tidak bisa 
mengakses pendidikan di sekolah 
berstatus rintisan sekolah ber- 
tarif internasional atau RSBI. 
Umumnya, mereka terganjal per- 
soalan biaya sehingga ada ke- 
cenderungan a k pintar 
tersebut tidak berani mendaftar 
ke SMA/SMK RSBI. 

"Mereka sudah menyingkirkan 
diri sebelum mendaftar” kata 
Retno. 

Dia berharap kepada gubernur 
terpilih agar menyelesaikan per- 
soalan ini. Seharusnya tidak ada 


lagi hambatan bagi siapa pun 
untuk mengakses pendidikan 
berkualitas. Dia juga meminta 
gubernur terpilih tidak menjual 
isu pendidikan untuk kepenting- 
an politik. 
ama ini, pendidikan adalah 
sring dijual, tetapi ja- 
sentuh pemimpin. Isu 
pendidi tidak melulu 1 
pendidikan gratis. Ada banyak hal 
dalam dunia pendidikan yang le- 
nting dan perlu dis 
"tutur Retno, yang jug 
lah satu SMA di Tata. $ 
FMGJ mencatat ada empat 
persoalan pendidikan di Ibu Kota 
yang perlu diselesaikan segera. 
Persoalan yang dimaksud me- 
ngenai atas pendidikan 
berkualitas kualitas pendidikan, 
isik maupun nonfisik: ke- 
pendidik dan tenaga 
kebenal any serta kekerasan 
dalam dunia pendidikan. 


rang d 


Rekomendasi 

Berangkat dari persoalan itu, 
FMGJ menyampaikan rekomen- 
rar pemerintah menghapus 
sekolah internasional dan RSBI 
di Jakarta. DKI harus menjadi 
tas ke- 
an RSBI, yang tidak lama 
lagi akan di putus oleh Mah- 
kamah Konstitusi, 

”Kualitas bukan hanya milik 
sekolah kaya dan anak-anak kaya 
saja. Kebijakan pendidikan soal 
RSBI dan kelas internasional se- 
lama ini hanya menimbulkan dis- 


Kota Perlu Diberi Akses 


kriminasi dan kastanisasi dalam 
pendidikan,” tuturnya. 

Secara terpisah, Gubernur ter- 
pilih DKI Jakarta, Joko Widodo, 
menyatakan siap menyelesaikan 
persoalan pendidikan di Ibu Ko- 
ta. Persoalan ini salah satu dari 
tiga program prioritas jangka 
pendek pemerintahannya, 

Ia berjanji akan menggulirkan 
kartu pintar untuk memberikan 
akses kepada semua warga yang 
membutuhkan, "Semua warga 
harus dapat akses pendidikan. 
Mereka yang selama ini putus 
sekolah harus didorong kembali 
ke sekolah," kata Joko Widodo 
yang biasa disapa Jokowi. 

Kartu pintar yang dimaksud 
dipakai untuk membantu siswa 
masuk ke sekolah. Pemerintah 
membantu pendanaan sekolah, 
termasuk pengadaan seragam 
dan buku pelajaran. 

”Kami akan melihat komposi: 
anggaran terlebih dahulu. Jika 
cukup dananya, dalam tiga bulan 
ini, kami akan selesaikan per- 
soalan ini,” kata Jokowi. 

Anggota Komisi E Dewan Pe- 
rwakilan Rakyat Daerah DKI Ja- 
karta, Jhonny Siman untak, me- 
ngat: g 
memungkinkan program kartu 
pintar digulirkan. 

”Masih ada dana ters untuk 
anggaran 2012. Program ini bisz 
mpurnakan tahun anggaran 
berikutnya. Yang lebih penting, 
sistem penggunaannya dibangun 
k sekarang,” katanya, (NDY) 


Penjambret Ditangkap Setelah Tertimpa Bajaj 
Zeinol Arifin (28), warga Jalbutan I, Kecamatan Tambak, 
Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, 
kini meringkuk di sel tahanan Polsek Menteng, Jakarta 


Pusat. Dia menjadi t 


ngka kasus penjambretan tas 


milik Dian Trianan (38), ibu rumah tangga warga Kebon 


peda motor tib 


dikemudikan Dasmar 
jembatan kereta 


rih, Menteng, Jakarta Pusat. Penjambretan itu terjadi 
at Dian menumpang bajaj. Zeinol yang mengendarai 
ba menjambret tas warna coklat 

yang dipegang dan ditaruh di pangkuan Dian. B: 


yang 


at itu tengah melintas di bawah 
api di Jalan RP Suroso, Menteng, Sabtu 


(29/9) pukul 12.00, Korban yang hendak pulang ke 


rumah terkejut dan refleks mempertahankan tasnya. 
tas itu. Akibatnya, bajaj 


Terjadilah tarik-menarik at: 


miring ke kiri dan terbalik lalu menyenggol motor pe- 
laku. Motor pelaku pun ikut jatuh, Kejadian itu tentu 
saja menarik perhatian orang banyak. Pelaku akhirnya 


ditangkap massa dan diserahkan ke pol 
luka ringan begitu juga sopir bajaj. Bajajnya pun 
itar Rp 500.000. (RTS) 


deri 
rusak sehingga sopir merugi 


. Korban men- 


Misterius, Penagih Kredit Gantung Diri 

Jaya Sutrinas Pramanda (46) mengakhiri hidupnya de- 
ngan menggantung diri di dapur rumahnya di Jalan Budi 
Mulia, GG Swadaya, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu 


(30/9) sekitar pukul 04.30. Korban sehari-hari bek 


di 


toko barang elektronik sebagai penagih kredit. Ita, istri 


korban, menuturkan. 


uaminya bunuh diri dengan meng- 


gunakan tali plastik rafia warna biru. Namun, mengenai 


sebab korban bunuh di 
terangan Ny Andi, ipar korban, $ 


masih misterius. Menurut ke- 
ekitar pukul 0100, 


korban masih menelepon dirinya dan suaminya agar 
segera ke rumah korban. Alasan korban, saat itu rumah- 
nya sudah dikepung massa yang akan menangkapnya. 
Massa menuduh korban sudah memerkosa seorang te- 
tangganya. Mendengar cerita itu, Andi bersama suaminya 


ang tinggal di Pancoran segera ke rumah korban. "Tapi, 
saat kami datang tidak ada siapa-siapa. Saat saya mem- 


buka pintu, korban juga sempat memanggil kami dengan 
suara berbisik. Katanya, nanti massa mendengar, Pa- 
dahal, di luar rumah sepi sekali,” kata Andi, yang ber- 


sama Ita tengah menunggu otopsi jena 


zah korban. Saat 


itu, korban juga menyatakan sedang dicari-cari massa 
karena dituduh memerkosa seseorang tahun 1980, 
Korban juga menyatakan meminta maaf dan meminta 
agar sang kakak mau mengurus empat anaknya. Namun, 
beberapa jam kemudian, korban akhirnya bunuh diri. 
”Kami tidak menduga ia mau bunuh diri sebab selama 
ini tidak ada masalah,” kata Andi. (RTS) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Stasiun Gambir 


Calon 
penumpang 
kereta api 
berada di ruang 
tunggu Stasiun 
Gambir, Jakarta, 
Sabtu (29/9). 
Sejak 
diberlakukan 
daerah batas 
pengantar 
penumpang di 
peron, kondisi 
stasiun kereta 
api semakin 
nyaman karena 
orang yang tidak 
berkepentingan 
dilarang masuk. 


KOMPAS/YUNIADIII AGUNG 


PEMBUNUHAN 


Baru 2 Minggu di Jakarta, 
Buruh Ditusuk Pemalak 


JAKARTA, KOMPAS - 
Lukman Nurhakim (17), seorang 
buruh bangunan, tewas ditusuk 
salah seorang dari kelompok pe- 
malak di dalam gerbong kereta 
api di Kebon Melati, Kecamatan 
Tanah Abang, Jakarta Pusat, 
Minggu (30/9) pukul 0145. Polisi 
masih menyelidiki pelakunya. 
Kepala Bidang Humas Kepo- 
isian Daerah Metro Jaya Komi- 
saris Besar Rikwanto membe- 
narkan ada korban tewas akibat 
luka tusuk. "Korban ditusuk di 
dalam gerbong yang tidak ber- 
jalan, katanya. 

Teman-teman korban yang di- 
temui di ruang tunggu Kamar 
Jenazah RSCM tak banyak bica- 
ra, Hanya paman korban, Riman 
(46), yang mau sedikit bicara. 

"Keponakan saya baru dua 
minggu kerja di Jakarta. Buruh 
bangunan di Palmerah. Saya ting- 
gal di Pluit. Lukman anak kelima 
dari tujuh bersaudara,” katanya. 

Riman mengaku tidak tahu 
persis bagaimana kejadiannya. Ta 
hanya mendengar dari teman- 
teman korban. Saat itu, korban 
bersama tiga temannya sedang 
duduk-duduk di rel kereta api. 
Tiba-tiba, mereka dihampiri se- 
kitar enam sampai delapan orang 
tidak dikenal. 

"Ngapain mereka ke Bongkar- 
an dan duduk-duduk di situ, saya 
juga enggak ngerti. Ngakunya cari 
hiburan, cari angin, karena kan 
malam minggu,” katanya. 

Setelah itu, para pelaku meng- 
giring keempatnya ke sebuah 
gerbong kereta api yang tidak 
jauh dari mereka. 

Di situ, Galih, teman korban, 
dijambak rambutnya dan dipaksa 
menyerahkan telepon selulernya. 


($| 


Keponakan saya 
baru dua minggu 
kerja di Jakarta. 
Buruh bangunan di 
Palmerah. 


Selain rambutnya di jambak, kor- 
ban juga dipukuli. 

Setelah merampas telepon se- 
luler, para pelaku lalu meminta 
uang kepada tiga korban 
lainnya. Namun, mereka meno- 
lak dan Lukman pun ditusuk 
salah seorang pelaku, tepat me- 
ngenai dada kirinya. Setelah itu, 
para pelaku kabur, 

Teman-teman Lukman sem- 
pat membawa Lukman ke Ru- 
mah Sakit Pelni, tetapi akhirnya 
korban meninggal dunia saat tiba 
di RS tersebut. Di lokasi kejadian, 
polisi menemukan sebuah pisau 
sangkur yang bernoda darah. 

Riman berharap polisi dapat 
menangkap pelaku penusuk ke- 
ponakannya itu. 

Kemarin, ia—dengan uang ha- 
sil sumbangan dan pinjaman 
teman-teman korban sesama 
buruh—harus membayar biaya 
otopsi korban dan juga sewa am- 
bulans untuk membawa korban 
ke kampung halamannya di Bre- 
bes, Jawa Tengah. (RTS) 


KOMP. 


AS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


.Carrefour « 7. , 


ANNIVERSARYX 


—. hadiah Fm 
BERHADI14H WAH! 4 HADIAH LANGSUNG atau undian belanja setahun 


GRATIS di ulang tahun 
voucher Rp 500.000, Rp 100.000, Rp 50.000, Rp10.000 Ka yang ke-14! 


click & drive hanya di MI kamal 
mena BA R U Carrefour @ @) haripengambi 
belanja lebih t, hari pengambilan . 
MarengamerleanA Lebak Bulus 1G spg TEE Carrefour Bintaro 
5 menit! Datang dan Temukan berbagai promo menarik setiap hari 


mengantri panjang 


1- 4 Oktober 2012 


NN L - S “ “aga . N "TA, er P 
(rr TNO 1 22.950 Pu NAK 215090 ME 00 


wo 
Cumi bangka - 
AL) AnekaBaso Soatooc MI TI 


(VA SN an 
21150 


Bawang Bombay 


Aneka Sayur Ikat” 
Por ikat mini 


Tersedia Warna 
Hijau,Orange 


Carrefour 
Discowrt 1 LA KLS 2100 
“ . 
253 MR 2 HOMI 


Ukuran 
61x44x34cmM 


109-000 


"66.900 1151.599.000 


Onyx Storex Kotak Penyimpanan 60L LG LED 22152100 


Tersedia di Carrefour tertentu Tidak berlaku promo Zepro atau Diskon Langsung 


belanja aa f 


"100.000 


bian beli 'pouch: 


h Botol Kotak 6x250mI 
atuan Rp M.S00/pak Semua Rasa 330ml 
gan/ la 2 a 2 $ nRp5.000/botol 


Indomi Soto Mie 
Maks. 2 karton/pelanggan/hari maa Tut 

Ukuran 
191x73x22cm 


diskon s/d 


Oo 
1 Uk » 
129-000 
pl : Ii 3 


Dalam Pria Boli 2 diskon 10X Beli 4 diskon 1544 Beli6 diskon 30X 
PH , Li Ps Lampu Na 
Kemasan Box npliciy Hemat Energi olympia Lemari 2 Pintu Air Bedding Single 


Tersedia di Carrefour tertentu Tersedia di Car 


Rp! 
am) ra 
Stella A10 All in One Cosmos Stand Fan 2in116 SBC LG Mesin Cuci 7kg WF-L7002NTC Khusus penggur 2unitykartufhari Epad Challenger 
trga promosi 41Rp298.000junit Tersedia di Carrefour tortentu 


Tersedia di Carrefour tertentu Tersedia di Carrefour tertentu 
mua Carrefour, TIDAK BERLAKU Di CARREFOUR EXPRESS & CARREFOUR MARKET Harga buah, sayur, ikan & daging hanya berlaku di Jabodetabek, Serang, Karawang Bandung, Cirebon & Jawa Timur 


MERKEYALI Hi carretour.indonesia |" @carrefour.ID Promo 


mrloper 


oran @ & 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


VARIA OLAHRAGA 


Benzema Ingin Kembali Tampil Terbaik 


Striker Real Madrid asal Perancis, Karim Benzema, yang terli- 
hat tertatih-tatih pada pekan-pekan pertama musim 2012-2013 
berjanji akan kembali menunjukkan penampilan terbaiknya. 
”Saya merasa sangat baik di beberapa pertandingan terakhir. 
Saya merasakan ada kemajuan, dan kaki saya sudah merespons 
dengan lebih baik,” kata pemain berusia 24 tahun itu, Minggu 
(80/9). Benzema sangat senang bisa bermain kembali untuk 
negaranya dua kali selama 90 menit. "Penting untuk bermain 
tanpa terputus beberapa kali. Saya bekerja keras untuk kembali 
ke performa terbaik saya," katanya. Benzema berperan penting 
saat Perancis melawan Finlandia pada kualifikasi Piala Dunia 
2012, yang berakhir 1-0 untuk Perancis. Dialah yang memberi 
umpan kepada Abou Diaby untuk satu-satunya gol itu. "Saya 
tidak pernah kehilangan rasa percaya diri. Saya pencetak gol, 
tetapi saya menikmati saat memberi asis,” ujarnya. (AFP/IVV) 


Rusia Anggarkan Rp 191,3 Triliun untuk PD 2018 


memperkirakan bakal menghabiskan dana hampir 20 
miliar dollar AS atau sekitar Rp 1913 triliun untuk menggelar 
Piala Dunia (PD) 2018. Hal itu dikemukakan Menteri Olahraga 
Rusia Vitaly Mutko, yang juga Ketua Panitia Lokal PD 2018, 
dalam jumpa pers di Moskwa, Minggu (30/9). FIFA telah 
memutuskan 11 kota di Rusia sebagai tempat penyelenggaraan 
64 laga PD 2018, Ke-11 kota itu mulai dari Kaliningrad di kota 
pelabuhan Laut Baltik hingga Yekaterinburg di kaki Pegu- 
nungan Ural, dekat perbatasan Eropa-Asia. Moskwa mendapat 
jatah dua stadion, yaitu Stadion Luzhniki (kapasitas 90000 
penonton) yang bakal menggelar laga final dan stadion milik 
klub Spartak yang sedang dibangun. Selain Moskwa, 10 kota 
penyelenggara PD 2018 adalah St Petersburg, Kaliningrad, 
Nizhny Novgorod, Kazan, Samara, Volgograd, Rostov, Sochi, 
Saransk, dan Yekaterinburg. PD 2018 adalah Piala Dunia per- 
tama yang digelar di Rusia dan Eropa Timur. (REUTERS/SAM) 


Hari Taekwondo 2012 


KOMPAS/YUNTADHI AGUNG 


Taekwondoin memperagakan jurus secara bersamaan dalam 
acara Hari Taekwondo 2012 di Lapangan GOR Soemantri 
Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (30/9). Atraksi ini diikuti oleh 
sekitar 2.000 taekwondoin dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. 


Love Tetap Percaya kepada Tiger Woods 


Sekalipun Tiger Woods belum memberikan satu poin bagi tim 
Piala Ryder Amerika Serikat, David Love III, kapten tim Piala 
Ryder AS, tetap yakin dan percaya kepada Woods. Wujud 
kepercayaan itu terlihat dengan memasang Woods sebagai pe- 
main jangkar pada partai laga perorangan Piala Ryder 2012, 
Minggu (30/9) waktu Medinah Country Club, Illinois, AS. Dari 
12 partai perorangan tersebut, Woods akan berhadapan dengan 
Francesco Molinari, pegolf asal Italia yang masuk tim Piala 
Ryder Eropa. Setelah kalah dalam partai foursome dan four-ball 
hari Jumat, hari Sabtu petang pada partai four-ball Woods yang 
tetap berpasangan dengan Steve Stricker kembali dikalahkan 
pasangan Luke Donald dari Inggris dan Sergio Garcia asal 
Spanyol. Hingga usai hari kedua Piala Ryder ke-39, Sabtu, tim 
Piala Ryder AS masih memimpin dengan skor 10-6 atas tim 


Eropa. (REUTERS/AP/AFP/NIC) 


Final tunggal putra Indonesia Open GP Gold 2012 yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (30/9), mempertemukan 
duel sesama pemain Indonesia, Dionysius Hayom Rumbaka dan Sony Dwi Kuncoro (menghadap lensa). Sony menang 21-11, 21-11, 


Sony Mulai Bangkit 


Yeni Asmarani Tak Kecewa Kalah di Final 


PALEMBANG, KOMPAS — Sony Dwi Kuncoro 
menjuarai nomor tunggal putra Indonesia GP Gold 
2012 sekaligus mengukuhkan kebangkitannya 
setelah lama absen karena cedera punggung, Pada 
final, Minggu (30/9), di Palembang, Sony unggul 
21-11, 21-11 atas Dionysius Hayom Rumbaka. 


Pada final di Palembang Sport 
and Convention Center, Palem- 
bang, Sumatera Selatan, itu, Sony 
mendominasi pertandingan me- 
lawan Hayom, juara bertahan. 
Kemenangan ini merupakan ge- 
lar keduanya pada tahun 2012 
setelah menjuarai — Thailand 
Grand Prix Gold, Juli lalu. 

”Kemenangan ini saya harap- 
kan menandai kebangkitan saya. 
Setelah ini target saya mengikuti 
pertandingan dengan sebaik-ba- 
iknya, menaikkan peringkat, dan 
olimpiade,” katanya. 

Menurut Sony, ia harus ber- 
latih untuk meningkatkan keku- 
atan fisik dan stamina yang me- 
nurun karena faktor usia. Setelah 
Indonesia GP Gold ini, pemain 
yang berada di peringkat ke: 
dunia itu langsung mengikuti 
Taiwan Open, lalu Denmark 
Open sepekan sesudahnya. 

Sony mengatakan, permain- 
annya dalam laga final Indonesia 
Open GP Gold 2012 itu tak terlalu 
istimewa. Salah satu faktor ke- 
menangan adalah Hayom meru- 
pakan rekan berlatihnya sehing- 
ga ia telah mengenal teknik per- 
mainannya. 

Sejak gim pertama laga final 
yang berlangsung 34 menit itu, 
Sony menguasai pertandingan. Ta 
langsung unggul 9-1. Permain- 
annya tampak tenang dan ter- 
arah. Berbeda dari Hayom yang 
terlihat bersusah payah mengejar 


ANGGAR 


Indonesia Berupaya Raih Medali 


NUSA DUA, KOMPAS — Atlet 
anggar Indonesia yang akan ber- 
tarung dalam Kejuaraan Anggar 
Kadet dan Yunior Asia-Oceania 
(AJCFC) di Hotel Westin, Nusa 
Dua, Bali, 1-8 Oktober 2012, ber- 
upaya mempersembahkan me- 
dali walau peluangnya berat. 

Kontingen Indonesia diperku- 
at 48 atlet, terdiri dari 24 putra 
dan 24 putri, Mereka turun di 
nomor degen (epeo), sabel (sab- 
re), dan floret oil) untuk kate- 
gori kadet (13-17 tahun) dan yu- 
nior (17-20 tahun) perseorangan 
dan beregu putra maupun putri. 

AJCFC 2012 diikuti 34 negara 
anggota Konfederasi Anggar Asia 
(FCA) dan Konfederasi Anggar 
Oceania (OFC) dengan jumlah 
atlet 628 orang. Indonesia per- 
nah menjadi tuan rumah AJCFC 
pada 1996. 

Khairuman, Kepala Bidang 
Pembinaan dan Prestasi PB Ikasi 
dan Wakil Ketua Panitia AJCFC 
2012, mengungkapkan, atlet In- 
donesia menghadapi raksasa 
Asia, antara lain Taiwan, Korea 
Selatan, Jepang, Hongkong, dan 
Tran, Dari kawasan Asia Tengga- 
ra, lawan berat yang bakal men- 
jegal adalah Singapura, Vietnam, 
dan Filipina. Australia juga me- 
miliki atlet-atlet anggar tangguh. 

”Di kategori yunior dan kadet, 
Indonesia punya peluang di no- 
mor degen putra dan putri per- 
seorangan dan beregu. Kita kuat 


($) 


Kita akan 
memaksimalkan semua 
peluang yang kita miliki 

dari semua nomor. 

Khairuman 


di nomor degen karena beberapa 
kali ikut uji kejuaraan. Namun, 
kita akan memaksimalkan semua 
peluang yang kita miliki dari se- 
mua nomor," kata Khairuman, 

Namun, Khairuman tidak mau 
menyebutkan target perolehan 
medali. Menurut Khairuman, In- 
donesia setidaknya dapat mem- 
perbaiki perolehan medali saat 
menjadi tuan rumah tahun 1996 
yang hanya meraih satu perung- 
'gu dari nomor floret putri. 


Hasil seleksi 


Khairuman — menambahkan, 
para atlet yang mengikuti AJCFC 
2012 adalah hasil “seleksi dari 
kejuaraan anggar kadet dan yu- 
nior di Jakarta, Juli 2012. “Se- 
kitar 40 persen atlet yang ikut 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AJCFC 2012 adalah atlet peraih 
medali di PON Riau. Atlet peserta 
AJCFC 2012 berasal dari 14 pro- 
vinsi dari seluruh Indonesia. 
Yang terbanyak dari Sumsel, 10 
atlet,” katanya, 

Hans Nayoan, Wakil Sekreta- 
ris Umum PB Ikasi, mengatakan, 
sejumlah negara mengirimkan 
atlet yunior terbaiknya ke Bali. 
Australia mengirim atlet yunior 
nomor degen putri, Diana Shere 
(peringkat ke-34). Hongkong me- 
ngirim atlet yunior nomor sabel 
putri, Karen Ngai Hing Chang 
(peringkat ke-45) dan Pui Yin 
Wan (peringkat ke-72). Kazakh- 
stan mengirim atlet spesialis de- 
gen putra, Kiriil Zhakupov (pe- 
ringkat ke-49) dan Ivan Deri- 
yabin (peringkat ke-50). Jepang 
diwakili atlet yunior terbaiknya, 
Okimoto — Takuro (peringkat 
ke-35), di kelas floret putra. 

Di kelas sabel, Iran menjadi 
unggulan melalui Farzad Bahe- 
rarasbaran (peringkat ke-21) dan 
Sajjad Poursalmani (peringkat 
ke-50). Iran juga punya jagoan 
degen, Hosein Jafari (peringkat 
ke-53). Di nomor floret, Iran 
mengandalkan Alireza Adhamy 
(peringkat ke-87). 

”Tran sangat serius mengasah 
kemampuan di ajang ini karena 
akan ikut Islamic Solidarity Ga- 
mes 2013 di Riau. Mereka me- 
ngirim banyak atlet peringkat 
atas,” kata Hans. (WAD) 


bola-bola dari Sony. Beberapa ka- 


Final, Minggu (30/9) 


TUNGGAL PUTRA 


li serangan Hayom justru keluar 
lapangan sehingga membuahkan 
poin buat Sony. Gim pertama pun 
ditutup oleh bola Hlayom yang 
membentur net. 

Awal gim kedua berjalan lebih 
imbang. Hayom berulang kali bi- 
sa merebut poin sehingga sempat 
unggul tipis 6-5 atas Sony. Na- 
mun, kemenangan itu berlang- 
sung sesaat karena Sony dengan 
cepat melampauinya. Sebelum- 
nya, Hayom mengatakan ia ce- 
dera tungkai kaki kiri. Kondisi ini 
membuatnya tak bisa tampil 
maksimal. 

Di ganda campuran, pasangan 
unggulan Tontowi Ahmad/Lili- 
na Natsir meraih gelar juara 
setelah mengandaskan yunior- 
nya, M Rijal/Debby Susanto, 
21-19, 21-14. Pada gim pertama, 
Tontowi/Liliyana harus menga- 
tasi ketertinggalan poin yang cu- 
kup jauh dari M Rijal/Debby Su- 
santo yang bermain dengan ba- 
nyak melontarkan smes tajam. 

"Dalam turnamen terakhir di 
Jepang Open, mpat berpa- 
sangan dengan M . Memang 
bertanding melawan rekan sen- 
diri lebih sulit karena kami sudah 


Sony Dwi Kuncoro (Wa 21-11/21-11 Ana Hayom 


ba 


Liliyana Natsir 


1 


GANDA CAMPURAN 
Tontowi Ahmad ga 21-19/21-14 


TUNGGAL PUTRI 
Li Han @) 21-12/21-10  @9 Yeni Asmarani 


INDONESIA OPEN 
GRAND PRIX GOLD BADMINTON 2012 


-— GANDA PUTRI 
Misaki Matsutomo 21-12/12-21/ ga Eom Hye-won 
Ayaka Takahashi 21-13 " Jang Ye-na 


umbaka 


Muhammad Rijal 
@ Debby Susanto 


GANDA PUTRA 


Kim Ki-jung ega 
Kim Sa-rang " 


@ unggulan 


14 


Sumber: http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches. 


saling tahu. Awalnya sempat be- 
berapa kali serba salah,” ujar Li- 
liyana, 

Di tunggal putri, Yeni Asma- 
rani terpaksa mengubur impian 
merengkuh gelar juara setelah 
dikalahkan pemain unggulan ke- 
dua dari China, Li Han, 1-21, 
10-21. Hasil ini tak terlalu me- 
ngejutkan mengingat kematang- 
an Li Han jauh di atas Yeni. "Saya 
arena ini final per- 
tama saya di pertandingan setara. 
Awalnya saya hanya menarget- 
kan masuk delapan bes 


21-13/219 


kang Angga Pratama @ 
Ryan Agung Saputra! 


ANDRI 


ada persiapan sama sekali untuk 
pertandingan final," ucapnya. 
Kekalahan di final juga dialami 
ganda putra Angga Prata- 
ma/Ryan Saputra yang harus 
mengakui keunggulan pasangan 
Korea Selatan, Kim Ki-jung/Kim 
Sa-rang. Mereka kalah 13-21, 
9-21. Sementara juara ganda put- 
ri diraih pasangan Jepang, Misaki 
Matsutomo/Ayaka — Takahashi, 
yang menang atas Fom H5 
won/Jang Ye-na (Korsel). IRE) 


TAEKWONDO 


52 Atlet 
Disiapkan 
PBTI 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
urus Besar Taekwondo Indonesia 
menyiapkan 52 taekwondoin se- 
bagai calon anggota pemusatan 
latihan nasional SEA Games 
Myanmar 2013. Mereka ingin 
memperbaiki perolehan tiga 
medali emas pada penyelengga- 
raan SEA Games Indonesia 
201. 

Sekretaris Jenderal PBTI Dirc 
Richard saat ditemui di sela-sela 
kegiatan Hari Taekwondo Dunia 
(World Taekwondo Day) di Ja- 
karta, Minggu (30/9), menga- 
takan, jumlah itu akan berkurang 
secara bertahap sesuai dengan 
perkembangan kemampuan atlet 
mengikuti proses seleksi. "Akan 
ada promosi dan degradasi se- 
iring pelatnas," katanya. 

Dire menjelaskan, 52 tae- 
kwondoin itu terdiri dari 32 tae- 
kwondoin yang akan berlaga di 
kategori kyorugi atau tarung dan 
20 atlet di kategori pomsae atau 
seni, Menurut rencana, mereka 
akan mulai ikut pelatnas sesuai 
dengan jadwal KONI dan Satuan 
Pelaksana Program Indonesia 
Emas (Satlak Prima) Utama Mu- 
da, yaitu 1 Oktober. 

Komandan pelatnas tackwon- 
do, Airlangga, menjelaskan, mes- 
ki menurut jadwal pelatnas akan 
dilaksanakan mulai 1 Oktober, 
pihaknya memberikan waktu se- 
kitar sepekan bagi para taekwon- 
doin untuk bisa mempersiapkan 
diri lebih lama. 

"Mungkin mereka baru tiba 
pertengahan pekan ini. Jadi, pe- 
latnas resminya akan dimulai pa- 
da awal pekan mendatang," ka- 
tanya. 


Taekwondoin muda 

Airlangga menjelaskan, seba- 
gian besar taekwondoin yang di- 
persiapkan untuk pel: s8 kali 
ini adalah tackwondoin muda, 
Meski masih tergolong muda, 
prestasi mereka tidak boleh di- 
pandang sebelah mata, 

Dia mencontohkan Ahmad 
Nabil Mohammad Fagih (hyorugi 
kelas under 54 kilogram), yang 
ja meraih medali perak 
aan Dunia Antar- 
swa di Korea Selatan, 
akhir Mei lalu, Selain itu, di ka- 
tegori pomsae, trio Sofi 
Maulana Haidir, dan 
cahyo menjadi andalan Indone- 
sia setelah meraih medali pe- 
runggu dalam kejuaraan yang 
sama, 

Untuk memperkuat tim pelat- 
nas, PBTI juga mengontrak pc- 
latih pomsae asal Korea Selatan, 
Jung Seung-shin. Hasilnya sudah 
terlihat dengan raihan perunggu 
dalam Kejuz 
mahasiswa lalu. 

Marciano — Norman, 


baru s 


Ketua 
Umum PBTI, berharap tackwon- 
doin Indonesia terus menoreh- 


kan pre 
kan bany 


yang membangga- 
(MHD) 


PENGUMUMAN 
PUTUSAN PAILIT PT KALTIM SUPACOAL (DALAM PAILIT) 
DAN UNDANGAN RAPAT KREDITOR 


Dengan Ini diumumkan kepada khalayak ramai bahwa : 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah 

memutus perkara No. 07/PKPU/2012/PN.Niaga.Sby, yang diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 September 2012, dengan amar 

Putusan antara lain berbunyi sebagai berikut: 

1. Menyatakan Termohon PKPU/ PT, Kaltim Supacoal, beralamat di Mal 
Fantasy Ruko Sentra Eropa 2 Blok AB3 No. 3-5, Balikpapan, Pailit dengan 
segalaakibat hukumnya: 

. Menunjuk TITIK TEDJANINGSIH, SH, M.Hum., Hakim Niaga pada 

Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas: 

. Mengangkat: 

a. NIEN RAFLES SIREGAR, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di 
Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator 
dan Pengurus No.: AHU.AH.04.03-04 tanggal 12 Februari 2010 
beralamat kantor di Law Firm James Purba & Partners Wisma Nugra 
Santana, 12th Noor Suite 1205, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 
10220: 

b. ANDRI KRISNA HIDAYAT, S.H, M.Kn., Kurator dan Pengurus yang 
terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti 
Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.: AHU.AH.04.03-32 tanggal 28 
September 2009 beralamat kantor di Krisna. Ismawan & Associates 
bertempat di Gedung Le Pasadena Lt. 3, Jl. Ciputat Raya No. 1 
Kebayoran Lama—Jakarta Selatan 

Sebagai KURATOR dalam proses Kepailitan Termohon PKPU/ PT Kaltim 

Supacoal: 

dst. 


Selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 
O7/PKPU/2012/PN.Niaga.Sby., tertanggal 27 September 2012 serta dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 290 jo. Pasal 15ayat (4), Pasal 6jo. Pasal 113 
jo. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
PKPU, dengan ini mengundang Debitor, Para Kreditor, Kantor Pajak yang 
berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk: 


a) Hadir dalam Rapat Kreditor Pertama yang akan dilaksanakan pada hari 
Selasa, tanggal 9 Oktober 2012, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pangadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno No. 16-18, Surabaya 
— Jawa Timur, 

b) Hadir dalam Rapat Pencocokan Plutang Para Kreditor dan Verifikasi Tagihan 
Pajak akan dilaksanakan pada hari Jumat, 9 November 2012, pukul 09.00 
WIB, bertempat di Pangadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, 
JalanArjuno No. 16-18, Surabaya— Jawa Timur, 

) Segera menyampaikan tagihannya dengan disertai dokumen-dokumen yang 
cukup pada hari dan jam kerja kepada Kurator, selambat-ambatnya pada hari 
Selasa, tanggal 23 Oktober 2012, Pukul 15.00 WIB, dengan alamat sebagai 
berikut: 

LAW FIRM JAMES PURBA & PARTNERS 
Wisma Nugra Santana, 12th fioor Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman. 
Kav, 7-8, Jakarta — 10220 
Telp. (021) 5703844, Fax. (021) 5703846 

Demikian Putusan Pali ini diumumkan, agar pihak-pihak yang berkepentingan 

menjadi maklum. 


“Jakarta, 1 Oktober 2012 
KURATOR 
PT KALTIM SUPACOAL (Dalam Pailit) 
NIEN RAFLES SIREGAR, SH. ANDRI KRISNA HIDAYAT, SH.,MKn. 


fi TEHNIK PENAGIHAN 
MELIBATKAN ASPEK HUKUM 
Pariaa, Daan, Pailit, Litigasi, Kepolisian, 


Email 


LOW POLLUTION (NOx, SOx) 
Life time nozzle 


dan Penarika 


Telepon :021-7209729, 7265174 Fax:021-7236076 
#learning@menaragroup.com 


@ 


BASUKI 


FLUIDIZED BED COMBUSTION 


Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 


Best for: 
- Coal (any catorific value) 
- Biomass (Rice Husk, Wood, Palm shell, etc.) 
- Typical Waste Material (Sludge, Spent earth, etc.) 


www.basuki.com 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


CATATAN MOTOGP 


Pedrosa 
Perlu 
Keajaiban 


emampuan Dani Pedrosa 
K di dunia balap motor ti- 

dak dapat diremehkan. 
Sejak remaja, pebalap Spanyol 
itu ditempa di berbagai kejua- 
raan internasional dan sering 
tampil menjadi juara. 

Prestasi itu membuat tim 

Honda selalu mengontraknya 
sejak di kelas 125 cc dan 250 ce. 


itu dengan sekali menjadi juara 
dunia di kelas 125 ce dan dua 
kali juara dunia di kelas 250 ce, 

Namun, di MotoGP, Pedrosa 
belum pernah sekali pun men- 
cicipi manisnya gelar juara du- 
nia, Pedrosa pernah dua kali 
menjadi runner-up pada musim 
2007 dan 2010 dengan selisih 
nilai lebih dari 125 poin dari 
Casey Stoner (juara 2007) dan 
138 poin dari Jorge Lorenzo 
(juara 2010). 

Kini, Pedrosa sangat berpe- 
luang merebut gelar juara dunia 
karena selisih nilainya dari Lo- 
renzo hanya 88 poin dan masih 
ada empat seri tersisa. 

Dengan penampilan yang 
membaik dan kinerja motor ki- 
an mantap, sangat mungkin bagi 
Pedrosa untuk tampi 
juara di empat seri yang tersisa. 
Syaratnya, faktor kesialan harus 
dikesampingkan dulu. 

Masalahnya, memenangi em- 
pat seri tersisa saja tidak bakal 
cukup bagi Pedrosa untuk men- 
jadi juara dunia musim ini. Jika 
Lorenzo mampu selalu menjadi 
juara kedua di setiap seri dan 
Pedrosa menjadi pemenangnya, 
selisih nilai di antara kedua pe- 
balap itu akan menipis 20 poin, 
menjadi 13 poin, dan Lorenzo 
tetap menjadi juara dunia. 

Statistik pada musim 2012 
membuktikan, jika tidak kece- 
lakaan, Lorenzo tidak pernah fi- 
nis di luar posisi kedua. Aksinya 
yang konsisten dan motornya 
yang stabil menjamin hasil itu. 
osa bena 
Iban menuju juara 

an itu adalah Lo- 
renzo mengalami kecelakaan 
atau mesinnya rusak atau Casey 
Stoner pulih dan selalu menjadi 
runner-up saat Pedrosa menjadi 
juara di empat seri. Jika sekali 
j di runner-up dan tiga 
sisi ketiga, Lorenzo 
akan juara dunia dengan unggul 
satu poin. Namun, tak ada yang 
mustahil di balap motor. Sela- 
mat berjuang, Pedr 
(CAESAR ALEXEY) 


ARP/PIERRE-PIULIPPR MARCOU 


Pebalap tim Repsol Honda asal Spanyol, Dani Pedrosa (kanan), merayakan kesuksesannya menjuarai balapan MotoGP di Sirkuit 
Motorland, Aragon, Spanyol, Minggu (30/9), di podium, Pedrosa finis tercepat, diikuti Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) dan Andrea 
Dovizioso (Monster Yamaha Tech 3). 


Pedrosa Memesona 


Aksi Menawan Andrea Dovizioso dan Valentino Rossi 


ARAGON, MINGGU — Pebalap tim Repsol Honda, 
Dani Pedrosa, kembali tampil memesona dan 
menjadi juara di MotoGP seri Aragon, Minggu 
(30/9). Kemenangan itu menjadi kado ulang tahun 
ke-27 bagi Pedrosa dan menipiskan selisih poin dari 
Jorge Lorenzo, dari 38 poin menjadi 33 poin. 


"Balapan kali ini sangat berat. 
Kami harus beberapa kali me- 
nyesuaikan ban dengan cuaca 
hujan dan cerah, panas dan di- 
ngin. Saya juga merusak sebuah 
motor pada awal babak kualifik: 
si dan membuat tim kami harus 
bekerja keras untuk menyiapkan 
satu motor lagi di balapan ini," 
kata Pedrosa, yang berulang ta- 
hun pada Sabtu lalu. 

Kemenangan Pedrosa kali ini 
cukup fenomenal karena dia 
mampu unggul dengan sih 
6472 detik di depan Loren: 
yang finis kedua. Di Ia 
keunggulan Pedrosa didapat sc 
telah pertarungan sengit selama 
tujuh putaran. 


Berlaga di Sirkuit Motorland, 
Aragon, Spanyol, Lorenzo dan 
Pedrosa yang tuan 


pan langsung memimpin lomba 


dan Pedrosa yang start di po: 
kedua terus menguntit di 
lakang pebalap tim Yamaha itu, 
Pedrosa terus menipiskan se- 
lisih waktu dari 0,5 detik di pu- 
taran pertama menjadi 0,07 detik 
di putaran ketujuh. Akhirnya, 
Pedrosa dapat menyalip Lorenzo 
dan membuktikan kehebatan 
peda motor Honda di lin 
lurus sepanjang 968 meter, 
"Lorenzo sangat cepat saat 
start, tetapi saya terus mene- 


san 


kannya dan memperkecil jarak. 
Di lintasan lurus itu, saya melihat 
peluang untuk menyalipnya dan 

ya benar-benar melewatinya,” 
kata Pedrosa. 

Pedrosa langsung memperle- 
bar jarak begitu berhasil me- 
nyalip Lorenzo dan akhirnya finis 
terdepan. Lorenzo hanya dapat 
mempertahankan posisi kedua 
sampai garis finis. 


Rossi dan Dovizioso 


Valentino Rossi hampir ber- 
senggolan dengan Jonathan Rea 
di putaran kedua. Juara dunia 
tujuh kali itu berhasil menghin- 
dari kecelakaan, tetapi harus ma- 
suk ke jalur di luar lintasan. 

Rossi melaju lurus saat semua 
pebalap berbelok ke kiri agar 
tidak bertabrakan dengan Re: 
Saat kembali ke lintasan, R' 
melorot dari posisi kedelapan 
menjadi ke-20. 

Perlahan tetapi pasti, R 
menyalip satu per satu lawan: 

a. Akhirnya, di putaran 
Rossi berhasil menyalip 


tiga pebalap sekaligus dan kem- 
bali menempati posisi ked 
di belakang Rea, sampai finis 

Pertarungan sengit juga terjadi 

erebutan tempat ketig: 

Spies yang menempati posisi 
ketiga terus dikejar Cal Crutcl 
low dan Andrea Dovizioso di po- 
sisi keempat dan kelima. 

Di putaran ke-10, Dovizioso 
berhasil menyalip Crutchlow di 
tikungan dan langsung menye- 
Usaha Dovizioso me- 
baru berhasil 
at Spies me- 


di putaran ke 
lebar di tikungan. 

Crutchlow kembali bertarung 
dengan Dovizioso setelah ber- 
hasil menyalip Spies, Kedua pe- 
balap tim Monster Yamaha Tech 
3 tiga kali saling mendahului, 
tetapi Dovizioso akhirnya ber- 
hasil finis ketiga dan diikuti 
Crutehlow dan Spies. 

Sementara Nicky Hayden ha- 
rus menjalani pemeriksaan di ru- 
ang medis setelah motornya me- 
nabrak papan pembatas dan dia 
terlempar, (AFP/ECA) 


KISRUH ISSI 


Lampu Kuning bagi Pembinaan Prestasi Balap Sepeda 


isruh di kepengurusan 
Kk Pengurus Besar Ikatan 
Sport Sepeda Indonesia 
tidak bisa dibiarkan berlanjut. 
Sudah dekatnya waktu pemusat- 
an latihan nasional untuk bebe- 
rapa ajang regional dan inter- 
nasional, terutama SEA Games 
Myanmar 2013, harus men 
pertimbangan utama penyele- 
n konflik di tubuh lembaga 
ini. Apabila dibiarkan berlanjut, 
saat itulah menyala lampu ku- 
ning bagi pembinaan prestasi 
balap sepeda Indonesia. 

Persiapan SEA Games 2013 
yang akan berlangsung di Myan- 
mar pada kuartal ketiga 2013 
tak bisa diremehkan. Hal ini 
terkait keinginan KONI dan Sa- 
tuan Pelaksana Program Indo- 
nesia Emas (Satlak Prima) Uta- 
ma Muda untuk menggelar pe- 
latnas SEA Games lebih dini. 

Ketua Umum KONI Tono 
Suratman mengatakan, target 
Indonesia pada SEA Games 
mendatang adalah memper- 
tahankan juara umum dengan 
jumlah cabang lebih sedikit di- 
bandingkan dengan SEA Games 
Jakarta-Palembang 2011. "Mau 
tidak mau, pelatnas harus lebih 
awal, Asumsinya, makin cepat 
ih, hasil latihan akan lebih 
jarnya ketika ditemui di 
sela-sela PON Riau 2012, hehe- 
rapa waktu lalu. 

KONI mengusulkan agar pe- 
latnas SEA Games dimulai pada 
Senin (1/10) ini. Nama atlet 
yang akan masuk pelatnas ma- 
yoritas sudah dikantongi KONI 
dan Satlak Prima. Usul dari se- 
tiap pengurus besar cabang 
olahraga, menurut Tono, akan 
diperhatikan. 

Indonesia meraih 12 emas 
dari sejumlah nomor di cabang 
balap sepeda SEA Games Jakar- 
ta-Palembang 2011. Tugas yang 
tentu tak ringan untuk diper- 
tahankan tahun depan di Myan- 
mar, Berlaga di negeri orang 
tentu tak senyaman bertanding 
di hadapan pendukung sendiri. 


Terhenti 


Mundurnya 15 pengurus PB 
ISSI di tengah periode kerja ke- 
pengurusan yang kurang dari 
setahun sangat mengejutkan ba- 
nyak pihak. Apalagi, beberapa 
hari lalu, Ketua Umum PB ISSI 


Edmound JT Simorangkir me- 
ngeluarkan surat pemecatan ke- 
pada tiga pengurus yang selama 
ini membantunya. 

Ketiga pengurus yang dipecat, 
yaitu Josef Lomena (Ketua Bi- 
dang Pembinaan dan Pengem- 
bangan Prestasi), Eva Chatarina 
(Ketua Bidang Hubungan Luar 
Negeri), dan Sondi Sampurno 
(Ketua Bidang Umum), adalah 
pengusung utama Edmound ke- 
tika mengalahkan petahana, 
Fanny Tanjung, dalam pemilih- 
an kursi ketua umum PB ISSI. 

Sebelumnya, dua bulan sete- 
lah kepengurusan dilantik, Pus- 
pita Mustika, legenda balap se- 
peda Indonesia, juga mundur 
dari jabatannya sebagai Wakil 
Komisi Teknik sekaligus Wakil 
Ketua Bidang Pembinaan dan 
Pengembangan Prestasi PB IS- 
SI. Meski mundur, Puspita 
mengaku tetap membantu ke- 
pengurusan dari luar sistem. 
"Saya orang lapangan, Memang 
sebaiknya saya di lapangan,” ka- 
tanya ketika ditemui di Jakarta, 
Jumat (28/9), 

Oki Respati, salah satu pegiat 
sepeda nomor jalan raya dan 
downhill, mengatakan, kisruh 
harus segera diakhiri jika In- 
donesia tidak mau tertinggal le- 
bih jauh dibandingkan dengan 
negara-negara tetangga. "Malay- 
sia sudah mengirimkan pebalap- 
nya ke olimpiade. Kalau mau 
maju, segera akhiri,” katanya. 

Oki, yang diminta menangani 
timnas downhill, mengakui, aki- 
bat kisruh internal ini, peba- 
lap-pebalap downhill g: 
mengikuti kejuaraan Asia yang 
direncanakan digelar pada Ok- 
tober 2012. "Tidak tahu harus 
menghubungi siapa karena se- 
muanya sudah vakum,” katanya. 

Puspita mengatakan, semua 
pihak harus berpikir produktif 
dengan sesegera mungkin 
mengupayakan solusi dari ma- 
salah ini. "Sangat kontraproduk- 
tif jika kita justru ingin mem- 
perpanjang dan memperluas 
konflik di tubuh lembaga ini,” 
ujar Puspita. 

”Pebalap-pebalap kita yang 
ikut SEA Games lalu usianya su- 
dah tak muda lagi. Paling tidak, 
pebalap muda harus menambah 
jam terbang mereka di kompe- 
tisi tingkat regional dan inter- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS/HERU SRI KUMO 


Pebalap sepeda Jawa Barat, Yanthi Fuchianty (depan), dan pebalap DI Yogyakarta, Nurhayati, saat 
bertanding di nomor individual time trial putri PON XVIII di Kabupaten Siak, Riau, Jumat (14/9). 
Yanthi meraih emas di nomor ini. Perak dan perunggu diraih pebalap Jawa Timur, Dahlia Rosyida, dan 
pebalap Riau, Wihelmina Tutuarima. 


nasional. Jika tidak, ada mata 
rantai pembinaan yang terputus. 
Indonesia akan kian tertinggal 
dari negara-negara lain, teruta- 
ma Malaysia, pesaing paling de- 
kat” katanya. 


Peringatan mulia dari Puspita 
ini hendaknya menjadi catatan 
bersama insan balap sepeda In- 
donesia, terutama mereka yang 
terlibat dalam konflik ISSI. Du- 
duk bersama dan berdialog de- 


mi kemajuan balap sepeda In- 
donesia, apa itu sulit untuk di- 
lakukan? Jangan biarkan balap 
sepeda Indonesia surut hanya 
akibat kepentingan pribadi atau 
kelompok semata. (MHD) 


OTOMOTIF 


Rafid Topan Pastikan 
Gelar di Kelas 110 Cc 


SURABAYA, KOMPAS — Pe- 
balap DKI Jakarta, Rafid Topan 
Sucipto, kembali memamerkan 
kehebatannya dalam Indoprix 
seri IV di Sirkuit Kenjeran, Sura- 
baya. Di kelas 110 ce, Topan men- 
juarai balapan pertama dan ke- 
dua sehingga memastikan dirinya 
menjadi juara nasional meskipun 
masih ada satu seri te: 

Topan yang start di posisi ke- 
tiga langsung bertarung ketat de- 
ngan Hadi Wijaya, Anggi Perma- 
na, Denny Triyugo, Hendrian- 
syah, dan Yudhistira. Mereka si- 
lih berganti memimpin lomba 
karena kemampuan motor yang 
hampir seimbang. 

Topan yang pernah menjadi 
juara Asia memilih tidak terlalu 
ngotot di putaran-putaran awal 
untuk menghemat kemampuan 
mesin. Namun, di paruh akhir 
sampai satu putaran menjelang 
finis, Topan secara perlahan me- 
nyodok ke posisi terdepan dan 
terus bertahan di posisi pertama 
sampai menyentuh garis finis. 
Posisi kedua direbut Hadi Wi- 
jaya, sedangkan peringkat ketiga 
ditempati Denny Triyugo. 

Pada balapan kedua di kelas 
10 cc, Topan tampil percaya diri 
dan berusaha langsung memim- 
pin lomba, Namun, Hadi Wijaya, 
Hendriansyah, dan Denny Tri- 
yugo terus menempel dan ber- 
usaha menyalipnya. 

Pebalap tim Yamaha Yamalube 
Nissin KYT Tunggal Jaya itu ber- 
main taktis dengan didukung Fla- 
di yang menjadi rekan setimnya. 
Hadi menempel di belakang To- 
pan dan tidak memberikan ke- 
sempatan kepada pebalap lain 
untuk menyalip. 


Strategi itu memberikan ruang 
bagi Topan untuk menambah ke- 
cepatan dan finis terdepan. Hadi 
dan Hendriansyah menyusul di 
urutan kedua dan ketiga. 

Dengan dua kemenangan itu, 
Topan mengumpulkan nilai total 
141 poin dan memastikan gelar 
juara nasional di tangannya ka- 
rena tidak akan ada yang dapat 
melampaui nilainya di seri V. 

”Gelar ini saya persembahkan 
untuk tim, keluarga, dan semua 
orang yang telah mendukung sa- 
ya," kata Topan. 

Di kelas 125 ce, giliran Denny 
Triyugo yang tampil luar biasa. 
Pada balapan pertama, Denny 
harus bertarung ketat melawan 
Topan, Hendriansyah, dan Hadi, 

Denny tampil lebih prima di 
putaran akhir sehingga menda- 
hului Topan dan finis terdepan. 
Topan menjadi runner-up dan 
Hendriansyah di posisi ketiga. 

Pada balapan kedua, Topan 
berusaha menyalip Denny di pu- 
taran akhir. Namun, Denny, yang 
lag i lebih cerdik di tikungan 
akhir, finis pertama. Posisi kedua 
dan ketiga kembali ditempati To- 
pan dan Hendriansyah. 

Bagi Denny, hasil bagus ini 
merupakan kado ulang tahunnya 
ke-25, Sayang, hasil di tiga s 
sebelumnya tidak terlalu bagus 
sehingga hasil ini tidak membuka 
peluangnya menjadi juara. 

Bagi Topan, hasil ini membuka 
peluangnya merebut gelar juara 
di kelas 125 ce. Tambahan 40 
poin membuat Topan mengum- 
pulkan 97 poin. Gelar juara masih 
akan ditentukan di seri akhir 
karena Sigit PD dan Sudharmono 
juga berpeluang, (ECA) 


ATLETIK 


Mutai Juara, tetapi 
Belum Penuhi Target 


iapa yang tidak mengenal 
Giant Berlin BMW 

yang kerap melahirkan re- 
kor dunia baru? Ttu sebabnya, 
setiap atlet yang berlaga di Ma- 
raton Berlin akan langsung me- 
nargetkan diri dapat membuat 
rekor baru. 

Hal itu, misalnya, juga diung- 
kapkan Geoffrey Mutai, rekan 
Patrick Makau, sang pemegang 
rekor dunia maraton putra. Ke- 
duanya sama-sama dari Kenya. 

Mutai, Minggu (30/9) waktu 
Berlin, Jerman, berhasil men- 
jadi juara, Namun, dia belum 
memenuhi target yang dia ka- 
takan kepada wartawan, Juma 
(28/9), sebelumnya. 

Saat itu, kepada jurnalis, 
Mutai sesumbar bakal membuat 
rekor baru untuk trek Maraton 
Berlin Ke-39 (2012), yang se- 
belumnya dibukukan Makau ta- 
hun lalu. Pada 30 September 
2011, Makau mencatat waktu 2 
jam 3 menit dan 38 detik. 

Jelas, catatan waktu tersebut 
menjadi rekor dunia baru k: 
rena terbukti lebih cepat dari- 
pada rekor dunia maraton putra 
sebelumr nama Haile 
Gebrselassie (Etiopia). Rekor 
dunia Gebrselassie yang dibuat 
pada 28 September 2008 itu 
adalah 2 jam 8 menit dan 59 
detik. 

Namun, untuk mendekati re- 
kor dunia lama pun, Mutai be- 


lum mampu, Sebab, Minggu ke- 
marin, ia hanya menyelesaikan 
42495 kilometer dengan waktu 
2jam 4 menit dan 15 detik, di 
kejuaraan yang termasuk dalam 
agenda Road Race berlabel 
Emas IAAF tersebut. 

Meski demikian, catatan wak- 
tu Mutai lebih baik daripada ca- 
tatan waktu pada Maraton Ber- 
lin BMW dua tahun lalu. Saat 
itu dia hanya berada di pering- 
kat kedua di belakang Makau. 
Kala itu, tahun 2010, di bawah 
guyuran hujan deras, Makau 
mencapai finis dengan waktu 2 
jam 5 menit dan 8 detik, se- 
dangkan Mutai tertinggal dua 
detik. 


Lebih baik 


Pada nomor putri, Aberu Ke- 
bede (Etiopia), juara Maraton 
Berlin BMW 2010, kembali naik 
podium tertinggi setelah men- 
capai finis dengan waktu 2 jam 
20 menit dan 30 detik. Seka- 
lipun masih jauh dari rekor du- 
nia Paula Radcliffe (Inggris, 2 
jam 15 menit dan 25 detik) yang 
dibuat di Maraton London 
n waktu Kebede le- 
aripada catatan wak- 
tunya dua tahun lalu, yang men- 
capai 2 jam 23 menit dan 58 
detik. 

Singkat kata, tiada kejutan 
dari Maraton Berlin tahun ini. 

(REUTERS/AFP/AP/NIC) 


# Dapat diikuti oleh semua sarjana teknik sesuai tingkatnya 

# Melalui program ini dapat diperoleh Sertifikat Insinyur 
Profesional dan Sertifikat Keahlian ") 

8 Disiplin yang akan dibuka adalah : Teknik Sipil, 


Teknik Mesin, dan Teknik Elektro 


# Program Madya akan dilaksanakan dalam kelas 


Multi Disiplin 


# OPEN HOUSE hari Rabu, pada tanggal 
03, 10 & 17 Oktober 2012 (15.30 - 18.00) 


Catatan 


ygram Pratama (untuk Sarjana 


ygram Madya (, 


dilaksanakan setiap Jum'at da 


") sesuai ketentuan yang berlaku 


Manajemen, Jl. Menten, 


arjana Tekni 


Memberikan skill enjiner yang didukung oleh 
Skill manajerial yang mumpuni untuk dapat 
memenangkan persaingan di pasar global 


Informasi Pendaftaran 


Telp 


08181 


Fax 
Email 


ya 9, Jakarta 10340 


k pengalam 


534907 / 08119933935 / 


56177 


0212302 051 / 021 2302 041 
pk 
pkb-pii@ppm-m 


i.orid atau 


men.ac.id 


Bawang Lanang Ampuh Atasi 
Hipertensi, Stroke & Tuberkolosis 


Para hestusis merosapkar 
prnyakat berkantan ah 


war 


awang tan 
pangguan sista por 


tukanan darat tmpgi. kolostarpt tinggi 


@agsan jantung, dan stroke 


oh Indar 12-23 


Artikal menarik lainnya 
@ or 


S Hipertensi 
Stroke 
Tuberkulosis 


in Gaduh di Krakatas 


Terbit 

1 OKTOBER 
2012 

Fiaus 68 bektar 

ta z1 


de Langit ser 


Rp288.000, 


mn 


mo sa7a2 


SBTH Boutigue Hotel 


Palace Inspired Boutigue Hotel 
with Personal Butler Service 


Terletak Dipusat K 


AN 


yang 


Rapat 
Tersedia di 8 SBTH MansSionSs yang terpisah 


www.sbth-hotel.com 


Privacy & Exclusive 


KE Sbth Hotel MP @sbthhotei 


Marketing SBTH Boutigue Hotel: 
Jl. Sanggabuana No. 13 Bogor 
Telp: 0251 - 8323104/8324892, Fax: 0251- 8327947 


Emait: sbth.hotel@yahoo.co.id 
GP: Erwan (081314606371) 


& 


OLAHRAGA 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


TENIS 


Titel Ketujuh Gasguet 
di Keramahan Bangkok 


ua tahun penantian Richard Gasguet berakhir di Bang- 
Ds Ta akhirnya merengkuh titel, pertama kali sejak Mei 

2010, di lapanga iat Nice. Rasanya agak aneh, 
katanya. Ia tentu luar biasa gembira mendapatkan titel yang 
lama diharapkan. Rasa aneh itu ada lantaran Gasguet menga- 
lahkan karib dan kompatriotnya sesama dari Perancis, Gilles 
Simon, 6-2, 6-1. Simon tampil tidak maksimal karena sedikit 
cedera lutut. 

Memang sudah jatah Gasguet. Simon sebelumnya bermain 
sempurna dan ia merasakan penampilan terbaiknya di Bang- 
kok. Akan tetapi, justru saat final, Simon merasa lututnya tidak 
beres. Pertandingan berlangsung cepat, 67 menit. 

Gasguet bahkan tidak tahu-menahu soal lutut temannya itu. 
Setelah ia unggul 4-1, seorang petugas medis datang dan me- 

m lutut Simon. Barulah Gasguet sadar, ia sedang meng- 
hadapi lawan yang sakit. 
"Saya senang bisa meraih titel ini, tetapi rasanya berat juga 
ketika bertanding melawan pemain Perancis, teman saya. Saya 

gembira karena telah menang, tetapi rasanya sedikit aneh,” 
tutur petenis berusia 26 tahun ini. 

Memenangi turnamen Bangkok Terbuka, bagi petenis Serbia, 
Novak Djokovic, misalnya, atau peringkat pertama Roger Fe- 
derer, mungkin tidak terlalu sulit. Rasanya juga tidak sebungah 
memenangi grand slam. Namun, bagi Gasguet, titel ini luar 
biasa, apalagi setelah paceklik gelar yang panjang. 

Pekan ini pun cukup berat bagi Gasguct. Ia menekuk Grigor 
Dimitrov, lalu Bernard Tomic, Jarkko Nieminen, dan terakhir 


Pula kejutan 


telah pekan yang berat ini, 
luar biasa bagi saya,” ujar kelahiran B6ziers, Perancis, ini, 


tel ketujuh ini sangat 


Bangkok tidak hanya memberi Gasguet keramahan, tetapi 


juga kejutan. 


kingkan namanya. "Cukup 
sini tahun depa 
epanjang k: 


pertanding hingga larut malam saat melawan 
Dimitrov, tetapi penonton tidak ber 
san buat 
dan mempertah: 
iernya di jagat tenis 


k dan terus meleng- 
ya untuk kembali ke 
gelar ini” katanya. 
ia meraih tujuh titel. 


Tidak cukup banyak, tetapi itu sudah sangat berarti bagi pe- 
ringkat ke-14 dunia ini. Memang berat bersaing pada era ketika 


begitu banyak petenis 
Murray pun kerap teris 


er 


Terbuka 2010 di Nice, 


juga "membeku" di E 

"Saya gagal di final 
pat bulan) sejak terakhi 
ketika akhi 


aik di jagat ini. Bahkan, Andy 
k saat gagal pada 
Setelah memenangi turnamen pemanas 
jasguet gagal mempertahankan p 
nampilannya. Ta kandas di beberapa turnamen, Musim i 
oril dan Toronto. 
lama bertahun-tahun (dua tahun em- 
(di Nice). Selalu mer: 
nya menang. Kemenangan yang besar," uj 
guet, yang pernah sampai semifinal di Wimbledon 2007. 


final. 
n sebelum Perancis 


a 


Lima titel Gasguet lain meliputi turnamen Nottingham pada 
tahun 2005, lalu Nottingham, Gstaad, dan Lyon pada tahun 


2006, serta Mumbz 

Semasa masih yunior, 
ranci 
beru: 
hingga putar: 
beberapa kali AS Terbuka, Austi 


pada tahun 2007. 
jasguet memenangi 
Terbuka dan Amerika Serikat Terbuka 
16 tahun. Setelah melepas ma: 
keempat AS Terbuka 
4 Terbuka, dan Peran 


nd Slam Pe- 
ada 2002 ketika 
yuniornya, ia melaju 

hun 2005. Lumayan. Di 


Terbuka, ia juga terhenti pada putaran keempat. 
Karier Gasguet tidak semulus petenis papan atas lain. Ada 


sedikit bercak yang cukup mengganggu perjalanannya di 
pangan ketika ia diduga mengonsumsi doping pada 2005 


Ter- 


nyata ia tidak sengaja terkontaminasi kokain saat berciuman 


n yang 1m 
pada Di 


berapa bulan absen bertanding terasa menyi 


n seorang perempuan di kelab malam. Pengadilan Ar- 
» Olahraga (CAS) pun membebaskan Gasguet dari tu- 
duhan doping dan menolak permohonan Federasi Tenis 


In- 
Kandungan 


ya 


menunggu ini (keputusan CAS) empat bulan, bercampur de- 
ngan memikirkan AS Terbuka,” kata Gasguet. (AP/AFP/IVV) 


Petenis putri China, Li Na, tertawa 
Open di China National Tennis Center 


lah memenangi sebuah permainan dalam pertandingan melawan Francesca Schiavone (Italia) pada hari kedua turnamen tenis CI 
, Beijing, Minggu (80/9), Li Na menang 6-2, 6-3. 


Vinci Langsung Kalah 


Li Na dan Kvitova Melaju di Beijing, Monaco Juara di Malaysia 


BEIJING, MINGGU — Perempat finalis turnamen 
Toray Pan Pacific Open, Roberta Vinci (Italia), gagal 
mengulang pencapaiannya pada China Open di 
Beijing. Vinci langsung tumbang pada pertandingan 
pertamanya, dikalahkan petenis Spanyol, Lourdes 
Dominguez Lino, 7-6, 6-7, 2-6, Minggu (30/9). 


Rekan senegara Vinci, Fran- 
cesca Schiavone, juga gagal me- 
neruskan kiprahnya dalam tur- 
namen yang sama setelah gagal 
mengatasi petenis tuan rumah, Li 
Na. Schiavone kalah 2-6, 3-6. 

Sukses Li Na diikuti rekan se- 
negaranya, Peng Shuai, yang ke- 
marin — mengalahkan “ Yanina 
Wickmayer (Belgia), 7-5, 7-5. Pe- 
tenis Ceko, Lucie Safarova, 
tak berdaya menghadapi petenis 
Romania, Monica Niculescu, 2-6, 
0-6. 

Sebelumnya, Petra Kvitova, 
Ana Ivanovic, Ekaterina Maka- 


rova, Sara Errani, dan Marion 
Bartoli lolos dari hadangan la- 
wan-lawan pertama mereka. 

Sebagian besar petenis putri 
top dunia seperti Maria Sharapo- 
va (peringkat kedua dunia), Vic- 
toria Azarenka (peringkat perta- 
ma), Agnieszka Radwanska (pe- 
ringkat ketiga), Samantha Stosur, 
dan Caroline Wozniacki meng- 
ikuti turnamen di Beijing ini se- 
telah bertarung di Tokyo, Jepang, 
pekan sebelumnya. 

Kvitova, yang langsung kalah 
pada pertandingan pertamanya 
di Tokyo, pekan lalu, berhasil 


mengatasi petenis nomor dua 
Slowakia, Daniela Hantuchova, 
6-2, 6-3, Sabtu. 

Kvitova menilai kemenangan- 
nya adalah karena kemampuan 
mengembalikan servis yang lebih 
baik dan peningkatan dalam ser- 


Is saya tak meng- 
lu banyak waktu di 
gan pada malam hari dan 
pada cuaca dingin. Tentu lebih 
bagus bertanding hanya dua set 
dan menang” ujar petenis pe- 
ringkat keempat itu. 

Ivanovic mengalahkan petenis 
AS, Christina McfTale, 6-3, 6-2. 
Adapun Makarova menyingki 
sesama petenis Rusia, Maria 
Kirilenko, 6-3, 6: 


Monaco juara Malaysia 

Petenis Argentina 
naco, akhirnya keluar sebagai 
juara M: a Open 2012 setelah 
mengalahkan Julien Benneteau 


(Perancis), 7-5, 4-6, 6-3, dalam 
waktu tiga jam. 

”Ttu sebuah pertandingan yang 
sempurna dan saya tidak akan 
melupakan Malaysia Terbuka ka- 
rena inilah gelar lapangan keras 
pertama buat saya," ungkap Mo- 
naco, 28 tahun. 

Monaco yang bisa membuat 
enam as (lawannya empat as) 
lebih unggul dalam meraih angka 
dari servis ataupun pengembali- 
an servis ketimbang Benneteau, 

Monaco yang merupakan ung- 
gulan kedua turnamen di Kuala 
Lumpur itu sebelumnya telah 
memenangi tiga turnamen, yaitu 
di VTR Open, Kejuaraan Tanah 
Liat Putra di Houston, AS, dan 
Turnamen Tenis Jerman di 
Hamburg. Kemenangan keempat 
di Malaysia itu meningkatkan pe- 
luangnya untuk tampil di tur- 
namen Final Tur Dunia ATP, 

”Saya melihat Benneteau men- 
dapatkan perawatan, tetapi dia 


GETTY IMAGES/FENG LI 


tetap melawan dengan gigih dan 
tidak menyer ber- 
main lebih agresif pada set ketiga 
dan itu membantu saya meraih 
gelar pertama lapangan keras,” 
kata petenis Argentina yang kini 
memiliki peringkat ke-11 dunia 
itu. 

Sementara itu, dalam turna- 
men Thailand Open di Bangkok, 
petenis Perancis, Richard Gas- 
(juet, memenangi gelar turnamen 
ATP ketujuhnya, Minggu, setelah 
di final menggilas rekan sene- 
garanya, Gilles Simon, 6-2, 6- 

Gasguet terakhir kali meme- 
nangi turnamen seri dunia ATP 

ada Mei 2010 di Nice Cote 
ur Terbuka, Kemenangan di 
Thailand tersebut merupakan 
gelar kejuaraan di Benua Asia 
yang kedua untuknya. Gasguet 
pun berpeluang ikut turnamen 
Final Tur Dunia ATP di London, 
5-12 November, 
(AP/REUTERS/OKI) 


SEPAK BOLA 


Pelatih Bertangan Dingin Makin Langka di Inggris 


ekitar 2006 berembus ke- 
Siasat di kalangan pe- 

merhati sepak bola Inggris 
terkait makin sulitnya mencari 
pelatih berkarisma di negara ne- 
nek moyang sepak bola itu. Ter- 
akhir kali, Inggris punya k 
pelatih bertangan dingin plus 
rat karisma pada Sir Bobby 
Robson, yang meninggal pada 
2009. 

Kecemasan itu makin nyata 
dengan bertambah banyaknya 
pelatih non-Inggris yang m 
nangani klub-klub Liga Primer, 
kasta tertinggi sepak bola se- 
tempat. Klub yang kini berteng- 
ter di lima besar klasemen, mi- 
kebanyakan diasuh pe- 
ng. 


latih as 


tangani pelatih Italia, yakni pe- 
muncak klasemen Chelsea oleh 
Roberto Di Matteo dan juara 
bertahan Manchester City ber- 
sama Roberto Mancini. Dua 
klub lainnya diasuh pelatih 
Skotlandia, yaitu Sir Alex Fer- 
guson di Manchester United 
dan David Moyes di Everton. 
Satu tim lain di lima besar, yak- 
ni Tottenham Hotspur, pun di- 
latih Andre Villas-Boas yang 
asal Portugal. 

Hingga tangga kedelapan kla- 
semen, kita belum menjumpai 
pelatih Inggris (benar-benar 
Inggris, bukan Britania Raya). 
Sebab, di posisi keenam ada 
West Brom yang dilatih Steve 
Clarke (Skotlandia), Arsenal di- 
asuh Arsene Wenger (Perancis), 
dan Fulham dipandu Martin Jol 
yang asal Belanda. 

Baru di peringkat kesembilan 
ada pelatih Inggris, yakni Alan 
Pardew yang mengasuh New- 
castle United. Juga Sam Allar- 
dyce, pelatih West Ham yang 
sejauh ini membawa klubnya ke 
peringkat ke-10. 


Bukan tak ada 


Sebetulnya, Inggris bukannya 
tidak punya pelatih top. 
Hanya, jumlahnya amat langka. 
Salah satu yang layak disebut 
tak lain Harry Redknapp, yang 
terakhir memoles Tottenham 
Hotspur, 

Redknapp sukses menangani 
Portsmouth hingga membawa 


mrioperkoran @ & 


PELATIH 10 BESAR KLUB 
LIGA PRIMER INGGRIS 


(hingga Minggu, 30/9) 


W Chelsea - n 
ROBERTO 
DI MATTEO «- 
(Italia) P 2 Na. 


43: Everton 
sm DAVID MOYES 
(Skotlandia) 


Manchester United 
ALEX FERGUSON 
(Skotlandia) 


IE koBERTo MANCINI 
(italia) 


Tottenham Hotspur 
ANDRE VILLAS-BOAS 
"mms (Portugal) 


| West Brom 


STEVE CLARKE 
(Skotlandia) 


Arsenal 
ARSENE WENGER 
(Perancis) 


Fulhai 
LG) MARTIN JOL 
(Belanda) 


jar Newcastle United 
ALAN PARDEW 
(Inggris) 


West Ham 
'SAM ALLARDYCE 


(Inggris) 


”Pompey” menjuarai Piala FA 
2008. Ta juga "menyulap” Tot- 
tenham menjadi klub yang 
kompetitif di Liga Primer 
musim lalu (2011-2012) sehingga 
mampu hinggap di urutan ke- 
empat klasemen akhir. 

Hanya nasib sial yang mem- 
buat Redknapp terlempar dari 
Spurs. Posisi juara Liga Cham- 
pions, Chelsea, di tangga ke- 
enam klasemen akhir memaksa 
Spurs berlaga di Liga Europa, 
kasta kedua sepak bola Eropa. 
Malang bagi Redknapp, ia ter- 
depak karena tetap dinilai gagal 


GETTY IMAGES/ALEX LI VESEY 


Pelatih Everton David Moyes (kanan) menyalami pemainnya, Marouane Fellaini, di sela-sela laga Liga 
Primer Inggris musim lalu di Goodison Park, kota Liverpool. Moyes, pelatih asal Skotlandia, termasuk 
sukses dengan membawa Everton di urutan kedua klasemen sementara Liga Primer. 


membawa Spurs ke Liga Cham- 
pions. 

Alan Pardew, yang musim la- 
lu mengantar Newcastle United 
ke posisi kelima klasemen akhir, 
juga fenomenal. Pardew mem- 
bangun tim dari pemain-pemain 
terbuang di klub lamanya dan 
berhasil. Salah satu bukti adalah 
bagaimana Pardew sabar me- 
nanti pulihnya Hatem Ben Arfa, 
yang direkrut ke Newcastle saat 
menjalani penyembuhan cedera. 
Musim lalu, Ben Arfa membayar 
kesabaran Pardew dengan aksi 
yang gemilang. 


Ta salah satu pilar Newcastle 
bersama sejumlah pemain lain, 
seperti Yohan Cabaye, Demba 
Ba, Papiss Ciss€, serta duo 
Argentina, Fabricio Coloccini 
dan Jonis Gutitrrez, Kesuk- 
sesan musim lalu membuat Par- 
dew meraih predikat Pelatih 
Terbaik Liga Primer musim 
2011-2012, 

Satu pelatih lagi yang tergo- 
long lumayan tak lain Roy 
Hodgson, yang kini melatih tim 
nasional Inggris. Hodgson di- 
anggap sukses membawa klub 
medioker Fulham ke final Liga 


Europa 2010. Namun, saat me- 
nangani tim nasional di Piala 
Eropa 2012, dia kurang bersinar. 
Namun, baik Redknapp, 
Pardew, maupun Hodgson 
masih jauh untuk bisa mende- 
kati karier Sir Bobby Robson. 
Pelatih legendaris ini dipercaya 
melatih klub-klub di luar Ing- 
gris, seperti Porto (Portugal), 
Barcelona (Spanyol), dan PSV 
Eindhoven (Belanda). Akankah 
pelatih-pelatih muda seperti 
Stuart Pearce dan Gary Neville 
bisa menjadi jawaban atas krisis 
ini? (ADP) 


LIGA KOMPAS GRAMEDIA 


Data Ilmiah Pemain 
Belum Diminati Pelatih 


JAKARTA, KOMPAS — Data 
ilmiah para pemain muda Liga 
Kompas Gramedia 
belum banyak diminati pelatih. 
Padahal, data tersebut bisa di- 
gunakan oleh pelatih untuk 
mengetahui kelemahan para pe- 
main muda dan memperbaiki po- 
la pelatihan yang selama ini di- 
jalankan. 

Hadi Rahmad Dani, tim pe- 
mantau Universitas Negeri Ja- 
karta, saat ditemui di sela-sela 
pertandingan pekan ke-29 LKG 
U-14 di Stadion Ciracas, Jakarta 
Timur, Minggu (80/9), menga- 
takan, selama tiga musim ter- 
akhir timnya telah mengumpul- 
kan data ilmiah para pemain, di 
antaranya kemampuan berlari 
pemain belakang, tengah, dan de- 
pan, dari tim-tim 
yang berlaga di liga 
ini. 

"Pengambilan data 
dilakukan beberapa 
pekan. — Sampelnya 
acak. Tidak seluruh- 
nya, tetapi mewakili," 
katanya. 

Data tersebut, me- 
nurut Hadi, bisa di- 
gunakan pelatih untuk me- 
ngetahui kelemahan dan kele- 
bihan timnya ketika bertanding 
di lapangan. Data tersebut 
akhirnya menjadi petunjuk bagi 
para pelatih serta manajemen 
sekolah sepak bola untuk mem- 
buat metode pelatihan yang 
tepat, dan sesuai dengan kebu- 
tuhan, untuk memperbaiki ke- 
lemahan yang muncul pada tim 
asuhannya. 

“Namun, belum banyak yang 
mengaksesnya,” kata Hadi. Dia 
menambahkan, baru manajemen 
SSB ASIOP Apacinti yang meng- 
aksesnya. 

Barry Sidik, salah satu pelatih 
di SSB ASIOP Apacinti, menga- 
takan, data seperti itu dibutuh- 
kan pelatih dan manajemen tim 
untuk melihat perkembangan 
pesepak bola muda. Data itu di- 
gunakan terutama ketika pelatih 
ingin menuliskan laporan per- 
kembangan kemampuan para 
pesepak bola muda. "Terutama 


ketika membentuk tim yangakan 
diterjunkan ke suatu turnamen,” 
katanya. 

Selain itu, data tersebut juga 
digunakan ketika pelatih atau 
manajemen menguji perkem- 
bangan pesepak bola muda. Me- 
ngenai metode kepelatihan, Bar- 
ry mengatakan, hal itu terpulang 
ke setiap pelatih. 


Menjelang akhir musim 


Kompetisi LKG U-14 musim 
kompetisi 2012 telah memasuki 
pekan ke-29, Tinggal satu pekan 
lagi penentuan tim terbaik mu- 
sim kompetisi tahun ir 

Hingga pekan ke-29, SSB Ka- 
bomania-Kabupaten Bogor ma- 
sih memuncaki klasemen semen- 
tara LKG U-14 dengan nilai 69. 
Mengikuti dengan ke- 
tat, SSB Villa 2000 di 
p kedua dengan 
nilai 66. Sementara 
SSB Rajawali Muda 
berada di posisi ketiga 
dengan nilai 63. 

Cecep, Pelatih Ka- 

bomania, — berharap 
anggota timnya tetap 
menjaga fokus hingga 
pertandingan terakhir yang akan 
berlangsung Minggu (7/10). Hasil 
laga terakhir akan sangat me- 
nentukan keberhasilan bagi tim 
ini. 
Pada laga Minggu, Kabomania 
menang atas SSB Tunas Patriot 
dengan skor 6-0. Hasil yang sama 
juga ditorehkan SSB Rajawali 
Muda dan Villa 2000 atas la- 
wan-lawannya, Villa 2000 me- 
nang atas SSB Pespex, yang sem- 
pat mengalami guncangan pada 
paruh musim kompetisi, dengan 
skor 14-0. Sementara Rajawali 
Muda menang tipis atas GOR 
Ragunan, 3-2. 

Komite LKG U-14 memindah- 
kan pertandingan pada pekan 
terakhir musim ini ke Lapangan 
C Timnas PSSI di Kompleks Ge- 
lora Bung Karno. Selain pertan- 
dingan penentuan, komite juga 
menggelar berbagai acara, ter- 
masuk klinik kepelatihan grass- 
root, Soccer Expo, dan laga Bin- 
tang Muda LKG. (MHD) 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


31 


DATA DAN AGENDA Klasemen sementara Valencia 6222 08 Gekafe 51134 4 4 Andrea Dovizioso 179 15 Yonni Hernindez 28 
(main, menang, seri, kalah, agregat gol, — Real Madrid 521 2 3 7 Espanyol 50144 1 5 Cal Grutchlow 135 16 Michele Pirro FA 
: bari Ss Kena poin) Rayo 521247 Osasuna 501471 6 VakentinoRossi — 128 17 Colin Edwards 2 
basi Palermo” 4-1 Chievo Barcelona 660 01218 Levante 521227 z Kingro Bautista — 128 18 James Elison 19 
UGATTALA Sampdoria DL. Napoli Malaga 642108 513104 8 Stefan Brad! 115 19 Jonathan Rea 17 
Sampsora 0-1 Map oo ai 3 tai 9 Nicky Hayden Ea 20 Mattia Pasini 3 
Ma Aa 5 10 Ben Spies 38 Z1 DaniloPetruci ”— 11 
LIGA SPANYOL Mallorca 532 041 Valladolid 520846 Poin IL HectorBarberi ”— 64 22. Ivan Silva 1 
- Sevilla 63 2 1 311 RZaragoza 62 0 4-3 6 1 Jorge Lorenzo 20 12 RandydePuniet 53 23 Toni Elias 10 
Hasil pertandingan Minggu R Sociedad 630 3-1 9 Granada 612 3-5 5 2 Daniel Pedrosa 257 13 Aleix Espargaro 51 24 Steve Rapp 2 
Granada 2-1 Celta de Vigo Betis 63033 9 Athletic 612 3-6 5 3 Casey Stoner 186 14 Karel Abraham 32 25 David Salom 1 
se EI . »” e, 
Sepakan "Midas” Villa 
untuk "Visca” Barca 
anya sekitar 15 menit tampil (plus penampilan saat 
Pelatih H injury time), tetapi striker David Villa memberikan efek 


Tottenham 
Hotspur asal 
Portugal, Andre 
Villas-Boas 
(tengah), pelatih 
fisik Jose Mario 
Rocha (kiri), 
dan ten 
pelatih Stefan 
Freund bersorak 
kegirangan 
setelah laga 
melawan 
Manchester 
United di Old 
Trafford, 
Manches 
berakhir 
(29/9) malam. 
Tottenha 
unggul 


APY/ANDKEW YATES 


Malam Spesial di Old Trafford 


Tottenham Permalukan MU 3-2, Sukses Tandang Pertama dalam 23 Tahun 


MANCHESTER, MINGGU — Kutukan 23 tahun di 
Old Trafford berakhir sudah bagi Tottenham 


Hotspur, Sabtu (29/9) malam, 


aat mereka menekuk 


tuan rumah Manchester United 3-2, Pelatih Andre 
Villas-Boas menyebut itu "malam sangat spesial” 
dan inspirasi Tottenham mengukir masa depan. 


”Kami telah menulis sejarah 
tim kami,” kata Villas-Boas seusai 
kemenangan dramatis tersebut. 
Melalui gol pada menit ke-2 dan 
ke-32, Jan Vertonghen dan 
reth Bale membawa Tottenham 
unggul di babak pertama. 

Manchester United (MU) ber- 
usaha bangkit di babak kedua, 
saat striker Wayne Rooney ditu- 
runkan, lewat gol Nani (51) dan 
Shinji Kagawa (53). Namun, di 
antara dua yol tersebut, Clint 
y menceploskan gol ke- 
menangan Tottenham. 

Itu kemenangan terbaik Villas- 
Boas sebagai pelatih di kancah 
sepak bola Inggris. "Tni malam 


Pada sa, ini hanya tiga poin 
penting, tetapi semoga bisa jadi 
inspirasi dalam mengukir masa 
depan," papar Villas-Boas. 

Pelatih asal Portugal itu tidak 
berlebihan. Hasil tersebut me- 
rupakan kemenangan pertama 
Tottenham di Old Trafford dalam 
28 tahun, Terakhir kali Totten- 
n menang di Old Trafford pa- 
da 1989 dengan skor 1-0 lewat gol 
Gary Lineker. 

"Musim Tottenham mulai hi- 
dup saat statistik yang menji 
mukan 28 tahun habis riway 


nya," tulis Lineker lewat Twitter. 
Dengan kemenangan itu, Totten- 
ham melejit dari urutan kede- 
lapan ke urutan kelima klasemen 
sementara dengan 1 poin. 
Puncak klasemen masih diku- 
asai Chelsea (16 poin), yang me- 
mukul Arsenal 2-1: disusul Ever- 
ton (13) setelah menekuk Sout- 
hampton 8-1: lalu MU (12) dan 
Manchester City (12) yang me- 
nang 2-1 di kandang Fulham. 


Berakhirnya kutukan 


Kemenangan Tottenham atas 
MU itu spesial tidak hanya 
kutukan Old Trafft 
ahun, tetapi juga telah mere- 
tas kebuntuan, di mana Totten- 
ham tidak pernah menang atas 
pasukan Sir Alex Ferguson di 
kancah Liga Primer di kandang 
maupun saat tandang. 

Dalam beberapa kesempatan, 
mereka sudah unggul dulu di 
babak pertama, tetapi gagal me- 
metik kemenangan. Sebelas ta- 
hun lalu, Tottenham sudah ung- 


gul 3-0 pada babak pertama di 
White Hart Lane, tetapi akhirnya 
menyerah 3-5 dari MU, 

Tiga tahun lalu, di Old Trafford 
mereka kembali memimpin 2-0, 
tetapi akhirnya dilumat MU de- 
ngan lima gol dalam 22 menit. 
Kali ini, berbagai kenangan su- 


dah membi 
soal mencetak rah 
tirahat turi 
las-Bo: 


Jami tahu, waktu itu 
kami akan mendapat tekanan, 
Tim mampu mengatasi sendiri,” 

Pada babak kedua, sekitar se- 
m pemain MU mem- 


wang kiper Brad 
iring an penon- 
ton yang malam itu tercatat se- 
banyak 75.566 orang dengan koor 
"Serang! Serang! Serang!” Dua 
kali bola serangan MU menerpa 
gawang dan sekali permintaan 
hukuman penalti ditolak wasit. 
” Kami mengawali laga dengan 
tampil buruk dan buruk dalam 
bertahan. Di babak kedua, kami 


bermain fantastis dan seharu 
atu, tetapi 
a Fer- 


on kepada ESPN. 
Setelah memetik kemenangan 
sejarah di Old Trafford, Tot- 


Shampions. Sangat sulit mem- 
ara musim ini, tetapi (Liga 
Champions) ini milik tim-tim he- 
bat negeri ini,” kata Villas-Boas. 


”Hattrick” Suarez 


Catatan penting lainnya juga 
ditorehkan Liverpool saat me- 
metik kemenangan pertama di 
liga musim ini, dengan skor 5-2 di 
kandang Norwich City. Striker 
Luis Suarez mencetak hattrick, 
dua gol lain disumbangkan Nuri 
Sahin dan Steven Gerrard, 

Pelatih Brendan Rodgers kem- 
bali memainkan pemain muda, 
seperti Andre Wisdom (49), Ra- 
heem Sterling (47), dan Suso (18), 
dan — terbukti kses besar, 
(BBC/REUTERS/GUARDIAN/SAM) 


dah: 
Lionel Mes 
baru sembuh dari cedera panjang itu mencetak gol kemenang- 
an Barcelona, 3-2, di markas Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan, 


t bagi Barcelona, Lewat umpan ti 
di tepi kotak penalti, striker beru 


tak dengan 
0 tahun dan 


di Liga Spanyol, Sabtu (29/9) atau Minggu dini hari WIB, 

Tendangan Villa itu bak "sentuhan Midas” dalam legenda 
Yunani. Berkat gol tersebut, Barcelona men 
menangan beruntun pada awal musim. Sebuah penampi 
awal musim terbaik yang sebelumnya hanya empat kali mereka 
alami, terakhir pada musim 2009-2010. 

Banyak li makna di balik kemenangan Barerlona di 
Ramon Sanchez Pi: 
kemenangan itunmemustikan Barcelona Epen Ba setidaknya 
delapan poin di atas rival abadi Real Madrid, yang Senin dini 
hari WIB menjamu Deportivo La Corur t kedua tim 
berlaga pada duel elasico di Nou Camp, Minggu (7/10). 

Makna lainnya, kemenangan itu hadir setelah mes 
tinggal 0-2 di an rumah Sevilla. Ini bukti kematangan 
mental untuk bisa bangkit dari ketertinggalan dan membawa 
pulang kemenangan, Pada musim ini, untuk kedua kalinya hal 
itu ditorehkan tim asuhan 
Pelatih Tito Vilanova se- 
telah sempat tertinggal 
0-1 sebelum akhirnya me- 
nang 2-1 di kandang Osa- e 
suna, akhir Agustus lalu, 

Makna ketiga, yang ti: 
dak kalah penting, adal 
bangkitnya kapan a 
diri dan keta 
Villa setelah harus i: 
hat delapan bulan karena 
cedera patah kaki. Itu gol 
ketiga Villa dalam enam 
penampilannya setelah 
cedera panjang itu. 

"Hal yang sangat bagus 


Hal yang sangat bagus 
bagi Villa bisa mencetak 
gol. Terasa lama sejak ia 

tampil menjadi striker 

kami. 
Tito Vilanoya 


bagi Villa bisa mencetak 


tampil sebagus sekarang ini.” 

Villa turun ke lapangan pada menit ke-79, menggantikan bek 
kanan Dani Alves. Saat itu, Barcelona tertinggal 1-2 dari Sevill: 
yang unggul dulu lewat gol Piotr Trochowski (menit ke-26) dan 
Alvaro Negredo (48). Pasukan Vilanova memang tampil de- 
ngan kondisi pertahanan tim tak ideal akibat absennya dua bek 
tengah andalan, Carles Puyol dan Gerard Pigue, yang cedera. 

Posi 
Javier Mascherano, yang jelas kurang taktik dan kurang 
hingga tercipta gol Trochowski dan Negredo. Menit ke 
Fabregas mulai mencetak gol hb an dan—setelah Gary 
diusir wa lah menanduk Fabregas, menit ke-72—kembali 
menjebol gawang Sevilla, menit ke-89. 
aat injury time, menit ke-93, beberapa saat sebelum wasit 
meniup peluit terakhir, Villa menceploskan gol dengan ten- 
dangan eksplosif kaki ki s2 dapat mem- 
bantu tim dalam waktu yang 
sangat sulit,” kata Villa kepad: tawan. "Sebuah gol 
penting ketika bisa membantu tim Anda, seperti hari ini, dalam 
menambah pengumpulan poin, melawan tim yang sangat tang- 
guh, yang terus menyerang. Ini yang menambah krusial gol 
itu.” 

Dengan performa Villa yang tajam, Vilanova 
milih dia ketimbang Alexis Sanchez yang belum mal 
Tanpa Villa, musim lalu Barca kehilangan gelar Liga Spanyol 
dan Liga Champions. Jika dia fit hingga akhir musim, cerita 
musim ini bisa berbeda bagi Barcelona. Visca Barca! (SAM) 


mereka digantikan dua gelandang, Alex Song dan 
olid 


Juve Kian Mantapkan Posis 


MILAN, SABTU — Juventus 
semakin memantapkan posisinya 
sebagai pemuncak Liga Serie A 
a dengan menggunduli salah 
turrival beratnya, AS Roma, 4-1, 


mempunyai strategi 
pertandingan dan kami tidak 
berhasil mengelola dan menja- 
lankannya. Juve sangat superior 
di semua bagian,” ungkap Pelatih 
Roma yang berasal dari Ceko, 
Zdenek Zeman. 

Meski kalah telak, Zeman me- 
yakini timnya masih tetap berja- 
lan dalam proses menuju kema- 
juan. Para pemainnya tak pernah 
menyerah untuk — membalas 
gol-gol Juve. "Juventus seluruh- 
nya superior, Roma terus me- 
ningkat, tetapi pertandingan tadi 
sangat mengecewakan,” ujarnya. 

Kekalahan itu merupakan 
kekalahan kedua Roma, yang j 
ga baru dua kali menang dari 
enam partai yang telah mereka 
jalani. 

Harapan untuk menyaksikan 
pertandingan seru dua tim raksa- 
sa langsung musnah ketika Juve 
unggul 3-0 pada menit ke-19. 
Klub berjulukan "Sang Nyonya 
Besar” itu unggul lebih dulu lewat 
gol maestro lapangan tengah, An- 
drea Pirlo, menit ke-11. 

Tersentuhnya bola oleh tangan 
pemain Roma asal Brasil, Castan, 
membuat pasukan Roma kian 
terpojok. Tendangan penalti oleh 
Arturo Vidal, pemain asal Cile, 
membuat Juve unggul 2-0 pada 
menit ke-16. 

Alessandro Matri yang berha- 
sil menerobos barisan pertahan- 
an Roma dan mencetak gol ketiga 
bagi Juve di menit ke-19 mem- 
buat klub ibu kota Italia itu lang- 
sung tersungkur. 

"Kami bekerja keras untuk 


Gelandang Juventus, Andrea Pirlo (kedua kiri), meray: 
Chiellini (kiri), Claudio Marchisio, dan Leonardo Bonu 


malam waktu setempat, di Turin. Juventus menang telak 4-1. 


pertandingan ini, tetapi apa yang 
bisa Anda lakukan ketika Anda 
kemasukan tiga gol dalam tujuh 
menit?” kata Zeman. 

Gol keempat Juve dicetak Se- 
bastian Giovanco pada menit 
ke-90, sedangkan satu-satunya 
gol balasan Roma dicetak Pablo 
Osvaldo pada menit ke-69, 

Pada pertandingan lebih awal, 
Parma berhasil menahan imbang 
AC Milan, IH. Gol Milan dicetak 
Stephan El Shaarawy pada menit 
ke-40 memanfaatkan umpan 
Bojan Krkic yang memulai de- 
butnya di Milan. Akan tetapi, 
Daniele Gallopa berhasil me- 
manfaatkan kesempatan ten- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dangan bebas, menjadi gol ba- 
lasan Parma pada menit ke-66. 

"Sayang sekali kami tidak me- 
nang karena tiga angka tambahan 
bisa membuat kami lebih nya- 
man,” ujar Pelatih Milan Mas- 
similiano Allegri. 


Genoa tahan Udinese 

Pada pertandingan Serie A di 
hari Minggu (30/9), Genoa ber- 
hasil menahan imbang Udinese 
tanpa gol. Meski mendominasi 
penguasaan bola, bahkan men- 
dominasi lapangan, para pemain 
Jdinese gagal memanfaatkan do- 
minasi mereka karena ketatnya 
pertahanan Genoa yang digalang 


, Sikat Roma 4-1 


AP PHOTO MASSIMO PINCA 


akan gol ke gawang AS Roma bersama Giorgio 
(kanan) dalam laga Serie A, Sabtu (29/9) 


Michele Canini, Emiliano Mor- 
reti, dan Andreas Grangvist. 

Pada partai lainnya, kemarin, 
Lazio unggul 2-1 atas Siena me- 
lalui gol-gol Honorato Campos 
Ederson pada menit ke-16 dan 
Cristian Ledesma pada menit 
ke-38 dari titik penalti. Gol Siena 
dicetak Massimo Paci pada menit 
ke-01, 

Napoli unggul 1-0 atas Sam- 
pdoria. Gol Napoli dicetak Edin- 
son Cavani dari titik penalti pada 
menit ke-67 setelah bek Jonath- 
an Rossini menjatuhkan Marek 
Hamsik di kotak penalti. Akibat 
pelanggaran itu, Rossini diganjar 
kartu merah. (AP/AFP/OKI) 


Anda siap jadi investor atau developer 


KAYA RAYA 


dari booming bisnis properti 2012? 
Temukan ilmunya di workshop ini. daftar sekarang. tempat terbatas! 


“Kami sukses jadi Investor dan Developer kaya raya 
karena berguru dari Pakar properti Panangian” 


Elisabeth 22 | Gaudy 26 


Nila 30 


Liawan 31 


Lanny 58 | Reny 38 | Elly 40 | lucky 48 | Omega 52 


““Anda bisa meraih. Rp 18 Miliar, 
Ihanya dgn modal Rp 120 Jt. Saya! 
| akan tunjukkan jalannya! 


Panangian Simanungkalit 
Pakar Properti Indonesia 


Siapapun Anda layak ikut : pemilik tanah 


pemilik properti. investor. kontraktor, 


developer. wiraswasta. pedagang, 
pengusaha. profesional, karyawan. 
(pensiunan, ibu rmh tangga, artis 


Andy K. Natanael 
600 urvan Development 
PT Modernlang Realty Tok 


mahasiswa) 


IKUTI WORKSHOPNYA ! RABU 03 OKTOBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 


Biaya pengganti makan siang, coffe break & guide book. sekarang Rp 150 rb/org, Rp 200 rb/2org 
latau besok Rp 200 rb/org, transfer ke Bank BCA : 273.170.718.I a/n. Hadiman Simanungkalit. 


Anjas 08131478 0222|, ia o877 88000500 Hona O8i2 8777 4000 


Bayu 0815 1316 5805 


Lisa 0812 8807 5570 


Vivi Os21isi8 7838 (Niken 0858 8895 3299| cheryn 0812 8807 5570, 


PANANGIAN 


CHOOL 4 PROPERTY 


Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 6 


Lot 635 - 638. Jl. Thamrin Boulevard, Jak Pus 
Panangian School of Property / wwwpanangianschool.com 


KOMPAS, SENIN, 1 OKTOBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


Pengalaman 
Indah 


ktris berdarah Spanyol, Penelope Cruz 
(38), belum mendengar kabar apakah 
dirinya akan terlibat dalam sekuel film 
Pirates of The Carribean atau tidak. Dia 
un menceritakan pengalaman indah- 
nya saat shooting film itu pada bulan Juni sampai 
September 2010. 


Dalam film Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Cruz 
berperan sebagai Angelica Teach, dengan lawan main Johnny Depp 
yang berperan sebagai kapten Jack Sparrow, Hingga kini belum ada 
pihak yang memberitahukan mengenai keterlibatan Cruz dalam 
film selanjutnya. 

”Apakah aku sudah mendengar kabar 
itu? Belum. Aku belum membaca nas- 
kah ceritanya. Belum mendengar 
apa pun. Sangat menyenangkan 
bekerja dengan Johnny Depp 
dan sutradara Rob Marshall, 
Maksudku, tidak hanya 
dalam film, tetapi se- 
bagai teman. Aku me- 
nyukai dan menghargai 
mereka,” ujar ibu satu 
anak ini, 


hhooting film Pi- 
rates, Cruz mengaku 
mempunyai waktu 
yang sangat me- 
nyenangkan. Saat 
itu, dia sedang 
mengandung 
buah hatinya, 
Leonardo (1 ta- 
hun), sehingga 
mendapat du- 
kungan istimewa 
dari kru film. 
"Aku sedang 
hamil, sementara 
Johnny dan Rob 
selalu bersama- 
ku. Mereka selalu 
berusaha untuk melin- 
dungiku, Aku tidak per- 
nah lupa bagaimana me- 
reka memperlakukanku,” 
ujar aktris yang bermain 
dalam film Bandidas 
(2006) itu. 
(CONTACTMUSIC.COM/SIE) 


ARP/RAFA RIVAS 


»/pussadi 


INE OUALITY HOTEL LINEN 


Seru 


Om ELECTRINDO 
(ag eric Oren 
bad 
Telp, (024) 845 1435 


Fax. (024) 845 1434 
Email. marketinggomnielearindo.com 


OLTECH 


Pratama 


Telp. (024) 845 5802-3 
Fax (024) 845 5801 
Email. marketingevoltechpratama.com 


CUBICLE- DISTRBUTION PANEL - 
TaArO: 


BNB 


House of Marble 
Mining : Processing : Trading 


Prihatin Jabar 


ggota DPR, Rieke Dyah Pitaloka 
Intan Purnamasari (88), prihatin de- 
ngan tingkat kesejahter warga 
Jawa Barat yang kian hari kian memburuk. 
Menurut dia, kini jumlah tenaga kerja 
perempuan di luar negeri yang berasal dari 
Jabar terbanyak ketimbang dari provinsi 
lain. Padahal, sebelumnya cuma di pering- 
kat keempat. Di sisi lain, Bekasi berkem- 
bang sebagai kawasan industri terbesar di 
Asia Tenggara 

“Itu artinya, kesenjangan ekonomi dan 
sosial di Jawa Barat semakin tinggi,” ujar 
perempuan kelahiran Garut, Jabar, itu. 

Dia menandai sejumlah kantong di Jabar 
yang berubah menjadi kantong-kantong 
kelompok radikal. Menurut dia, pertum- 
buhan kantong-kantong kelompok radikal 
ini selain mencerminkan makin melebar- 
nya kesenjangan ekonomi dan sosial, juga 
mencerminkan kian melemahnya budaya 
lokal oleh jargon-jargon politik kalangan 
elite di Jabar. "Tak ada lagi istana dan 
komunitas yang mampu memelihara dan 
memperbarui kebudayaan lokal,” katanya. 

Rieke lantas berandai-andai jika ia men- 


KOMPAS/BADITYA HELABUMT 


MUDJI SUTRISNO 


SUTRI 


Jalan Sketsa 
dan Puis 


Gs melewati usia 58 tahun yang jatuh 


pada 12 Agustus lalu, Mudji Sutrisno merasa 
ada sesuatu yang harus diwariskan. Warisan jadi gubernur Jabar, Mendengar hal itu, 
itu berupa buku Ranah-ranah Sketsa dan Puisi sang suami, Donny Gahral Adian, dosen 
Mudji Sutrisno. filsafat Universitas Indonesia, menyatakan 
Buku terbitan Padepokan Seni Djayabinangun, berhenti menjadi dosen demi me- 
Sukoharjo, itu akan diluncurkan pada 2 Oktober lancarkan niat sang istri. 
ti di di Galeri Cipta, Taman Ismail Marzuki, Namun, Rieke menolak, "Engga 
Jakarta, pukul 19:30. mesti tetap mengajar. Itu pengabdian, 
peluncuran buku tersebut sekaligus Rieke. (WIN) 
menjadi pembukaan pameran sketsa per- 
jalanan Mudji Sutrisno di Galeri Cipta. Pa- 
meran yang akan berlangsung pada 2-15 Ok- 
tober itu akan dibuka seniman ”mbeling” 
lado, 
n salah satu puisinya, Mudji Sutrisno 
tentang seorang ibu 
ng menci n atas kematian sang 
anak dalam tragedi politik di negeri 
ini. 

"Bolehkah aku mengetuk pintu lirih 
untuk masuk ke dalam batinmu yang 
teraniaya perih ibu?” tulis Mudji da- 
lam puisi berjudul Mengenang Pedih. 

Mengapa puisi dan sketsa? 

"Selama ini, jalan yang saya pilih 
adalah jalan politis, dan politik itu 
memecah. Di sini kawan, di s: 
lawan, Itu karena politik di Indon: 
tanpa moral," kata Mudji yang an 
lain pernah menj di anggota panitia 


kamu 
ujar 


na 


puisi, k karena puii 
Itulah mengapa saya pilih j 
jalan puisi” kata Mudji, (KAR) 


KOMPAS/HENDIA A SETYAWAN 


EMBIE 


Ekskul Teater 


di sekitar Bulungan, Jakarta Selatan, tawuran, Padahal, padasaat 
yang bersamaan, di dekat lokasi tawuran, dirinya sedang menjadi 
juri val Teater SMA Jabodetabek XXII. 

Embie menjadi salah satu juri dalam festival teater yang ber- 
langsung pada 15-26 September 2012 di Gelanggang Remaja Bu- 
lungan, Jakarta Selatan. "Nah, ini moment-nya pas sekali. Pas ada 
tawuran, pas kami sedang menyelenggarakan festival teater yang bisa 
menjadi salah satu tools untuk mengat 
masalah tawuran,” ujar Embie. 

Teater akan mengajarkan banyak hal 
kepada para siswa SMA. Dia menye- 
butkan, sebuah teater sekolah yang 
dikelola secara komprehensif akan 
mengajarkan kepada siswa berbagai 
bidang, seperti pemasaran, menyut- 
radarai, musik, teknologi, desain, sam- 
pai bidang sosial. 

”Mengapa teater ini tidak dij 
kegiatan e| il 
siswa SMA. Sudah p 
hal positif yang di- 
dapatkan oleh siswa, 
mereka belajar sosio- 
logi modern,” ungkap 
Embie, 

"Kalau perlu, Ja- 
karta menjadi con- 
toh bagi daerah-dae- 
rah lainnya,” kata- 
nya. (SIE) 


S eniman Embie C Noer (57) miris saat menyaksikan pelajar SMA 


ba- 


KOMPAS/BADITYA HELANUMI 


CONGRATULATIONS 


ON THE GRAND OPENING OF 
HOTEL SANTIKA MATARAM - LOMBOK 


1 OCTOBER 2012 


TOTO 


perfection by design 


Commercial Display & Solution 


Ja 3 Andy Mannhart AG 
Supply: Towels - Bed Linen - 
Table Linen, etc, 


PT.YASKA 


@ AL — 


www.wonderful.co.id PT. MULTI EMAS SARANA 


KLIK 4IT.com 


SHOPPING AS EASY AS CLICKING 


» ) 
J 
PANORAMA JAYA 


NN P' 

WBiy 

Tabungan ' BY) 
Kunjungi cabang terdekat 
Dapatkan 5 kelebihannya! 

(0021-3435 8811 


tttps://www.danamanina.com 


SEE Momeronton | Tesmamonabn 


"enam paman 27 


ES 


Hotel Santika 
MATARAM - LOMBOK 


Jl. Pejanggik No.32 Mataram Barat 
Selaparang Mataram, Nusa Tenggara Barat 
Ph: (62-370) 617 8888,Fax: (62-370) 617 8777 
E-mail: mataram.lombok@santika,com 
www.sanlika.com 


MATTRESS & LINEN SUPPORTED BY 


USA 


The Ultimate Feeling 


PT. VARINDO LOMBOK INTI 


www.varindolombokinti.co.id 


kk CV Janeta Nadeth 

AN Hotel supply, “ VingCard' — aa 
ulpmeni Elsafe Solar Water Heater, Heat Pump 

Grinaware ' Pool & Spa Heater, Gas Boler Meta Lermlek Sha 
Giaware email 

Mooreeaara ”— Jeanette 0611@yahoo.co.id f1 ado 
Holloware sales @bernadi.co.id 
HOTEL SANTIKA BALI (KUTA, SILIGITA NUSA DUA) BALIKPAPAN I BANDUNG I BANGKA | BOGOR I BSD CITY-SERPONG | BENGKULU | CIREBON 
JAKARTA - TMII | MAKASSAR 1 MATARAM - LOMBOK | PALU | PONTIANAK 1 SURABAYA (PANDEGILING, JEMURSARI) | TASIKMALAYA 


RESERVATION CENTRE 
Ph: (62-21) 2700027, Fax: (62-21) 2700350, E-ma 


IP munwlacebook.com/santikaonline — FE @sanikaonline AM www,youtube.com/sontikaonline 


ES 


Santika Indonesia 
HOTEIS & RESORTS 


: reservation@santika.com | www.santika.com 


m 
Nm 


&@ KOMPAS GRAMEDIA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KLASIKA 


HARI INI 


RUMAH PENGETAHUAN 


engajari, Anak 


at 


Sayang pada 


DUNIA WISATA 
Tontonan Atraktif Untuk 
Penggemar Otomotif 


OTOMOTIF 


PERLENGK. OTOMOTIF 


Spesialis Captain Seat Innova- 
Fortuner&UniversaldIl#jok semi 
/kulit:083812111010-91580157 


BENGKEL - SERVICE 


Spesialist Install Power Back 


MOBIL DICARI 


A1 0 .1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dan harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


AL 10 Apapun Jns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel : 70813895-08121097594 


AL, O1 apapun jenis mbl anda 
akan dibayar dg harga tinggi 
021-70285262 / 081385198555 


ALOL Byr smua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606828, 085782088888 


Automotif berani beli mblsegala 
merkkthn danhra pantas/tingai 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli Dgn HrgTinggi MbISgl Merk 
,mki 189082125255507-6197763 
“94632763 JlJemb.N / 100-8 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tai Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
Aman&Cepat.Hub:Hj.Zakiah,021 
“70075700/ SMS:081385851881 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil. 
Hub:6885,7502 / 0856 1000 338 


MOBIL DIJUAI 


Jantan 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red,Orange 
sea Pluit 66601313 “sx 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
Evogue 4D Blck,Whte TV3/TV1 
Kanan Pluit 66601313 “exe 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
New Boxster Yellow,Red, White 
“4 Cayenne V6 ATPM Black “# 

rera s new mdi rb 
“3 pluit 6660131: Fa 


AYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 3.7 Ready Stock 
“##Bursa Otomotif Sunter 

1021-6523555“ 1 


CNN BOS - 6525888 
Rover Ev - YDot 


Int, Black & V 


Bana 20 5Door / 3Door” 
Dynmc Lux Pack/Pwr Back Di 

3 TV / 5 Camera “ 

Arron'z Auto BOS 02165837777 


Hummer H3 3,7 AT O11 Orange 
Kmirb 995 spt baru VR16,TV3 
Jkit Eseat,Sroof,FChrome,Fstep 
Tanah Abang 11/66 Ph34835051 


CNN BOS - 6525888 
New Porsche Borstor red co 
TL, 265HP, Ring 20”,PDK,B: 


Lamborghini Gallardo LP570-4 
Spyder — Performan! Oli, 
Whi ow Mile 

ali: 081111131 


Mini John Cooper 1.6 AT 012 
Merah 100k baru bisa langsung 
nama,V17,E GT Wing Jkit,Eseat 
Tanah Abang 11/66 Ph 34833131 


Porsche Cayenne 3.6, Hitam'11 
Km.10rb, Garansi ATPM, Istmw 
Pakubuwono VI/7... 727.90162 


Porsche Cayenne 4.85 2009 
black onblack,km20rb 4240789 
0811.97021/ - 08.7878.555.255 


Ae 1) 


R.R Evogue '2012 hitam,1.175M 
Lamborghini New LP 570-4, spr 
Trofeo strd 6546116, 91280777 


R.Rover Evogue 2.0 AT 2012 
Putih Km900, Lgs nama Pembeli 
Pakubuwono7252333/72790162 


Range Rover Sport 5.0 Facelift 


Rolls Royce Phantom Spirit of 
Centenarynew,Rhapsody. black 
730Li AT'06. 6546116,92612900 


SPECIAL PRICE !! 
'acelift/Japan/ Wald 
d black bison 

km 1600 


x270 


hilack 
eiminal 
11,1520000 


KGAS1: 


Truktronton cbu exJapan(Fuso& 
Nissan) wing box,self loader, 
freezer,traktorhead,crane,dump, 
mixer,LPG,trintin,6xd, 6x6 (031) 
70577708:0811 318737 Tdk sms 


VICO AUTO 
Porsche Boxster 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


jai 


05 2.0 AT 09 silver met VR 18, 
Xenon, seinspion,Jklt ,Eseat,ssr 
park cmr J.Perempatan Radio 
Dim (PN15) No 59 Ph 7211118 


ID suw 
3201 Lci Exc'10, 325111 M.Edt 
520D'12 "“ 523106 ““ 5231 '09 


5231 ”10, 523 Exc '10,523i Exc'11 
528i Exc'11, 5301 109, 5301 "10 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


320109/10 Hitamt325Y11 Hi- 
tam # 52311 Putih C/K Wijaya 
Auto Cars Jin Alternatif 
Cibubur No8.Hub.082136131636 


3251/2010,Black On Beige, Tgn1, 
Sun roof, H.Kardon, Monitor, | 
Drive, RHYS 0819.3231.1212 


523105 Akh Silver Lht Msh Bys 
Skl 1Unit Saja Kredit Macet Mrh 
279Jt 08567837910. 


Besti taman. 1056000 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


2. 


M FITUR KLASIKA | Musik 


KOMPAS KLASIKA | Senin, 1 Oktober 2012 | JABODETABEK 


- 


& KLAS 


KLASIFIKASI IKLAN 


33 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2 


Menerobos Pasar Musik 


KEHIDUPAN industri musik — mengalami 
perubahan signifikan sejak internet mengambil 
alih hampir di seluruh lini. Kehadiran internet 
mendorong tumbuhnya perkembangan musik 
digital secara masif. Hal ini mengakibatkan 
penjualan musik rekaman dalam bentuk kaset 
atau CD turun drastis. Di Amerika Serikat, dari 
total penjualan 13 miliar dollar AS pada tahun 
1999, turun menjadi 10,6 millar dollar AS pada 
tahun 2003. 

Pengguna iTunes dari Apple pun meningkat, 
dari 861 ribu pada bulan Juli 2003 melesat 
mencapai angka 4,9 juta orang pada bulan Maret 
2004, Hal ini membuktikan bahwa musik digital 
menjadi strategi baru yang mengubah pola bisnis 
dalam industri musik. 

Kemampuan internet menjangkau khalayak 
luas dalam waktu cepat menjadi alasan media 
ini kini menjadi sarana utama untuk melajukan 
industri musik. Akan tetapi, hal ini ibarat dua 
sisi mata uang, mengingat dampaknya pada kian 
merajalelanya pembajakan, Orang dengan mudah 
mengunduh musik tanpa harus mengeluarkan 
banyak biaya, 

Hal ini pun mendorong para musisi untuk 
lebih kreatif dalam memanfaatkan media internet 
sekaligus melindungi diri, Cara Bjork, musisi asal 


m:ToS500 


WATCH MY STYLE 


Islandia, tergolong jitu. Album Biophilia yang 
diluncurkannya tahun lalu hadir dalam format 
inovatif, yaitu menggunakan multimedia dan 
mengemasnya dalam aplikasi yang bisa diakses 
oleh pengguna iPad. 

Bjork mengajak penggemarnya tak hanya 
menikmati karyanya, tetapi juga melakukan 
interaksi. DI dalam menu “aplikasi tersebut 
terdapat pilihan, seperti lirik, animasi, lagu, score, 
hingga permainan interaktif, Memang, hanya ada 
satu lagu yang bisa langsung dinikmati dalam 
aplikasi tersebut. Jika ingin mendengarkan sisa 
lagu lainnya, pengguna harus membeli. 

Metode ini diperkirakan akan semakin banyak 
diterapkan para musisi dan menjadi salah 
satu tren untuk ke depannya, Metode ini pun 
memberi keuntungan lebih, khususnya dalam hal 
melindungi karya cipta dari proses pembajakan 
Peranan multimedia dalam hal ini tak hanya 
mengikuti tuntutan perkembangan gaya hidup 
masyarakat dunia, tetapi juga untuk semakin 
memperluas sebaran distribusi 
Di sisi lain, para musisi dituntut untuk kian 
kreatif dalam menyajikan dan membuat kemasan 
penjualan lagunya. Penggemar makin terikat, 
penjualan pun meningkat. 

LADTJ 


TOMMY B, UTOMO 


AD. AN 


Computer Experience 


Two for True Excitement 


T 4 martNote Jengan teknoloai smar een 


Vandroid 


3'5.G 4 Wi-Fi 


snapdragon Y 


TOUCHSCREEN CAMERA 


pokana 2 ng ba... 


sp : www.mitomobile.com @mito. mobile 


BLUETOOTH MULTIMEDIA 
Free Bluetooth Earphone, Stylus 


& 
smart 
ah 


(9) 


Connection 


ADVAN 10 


wwwadyandigital.com 


mito mobile 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 1 Oktober 2012 


RUMAH PENGETAHUAN 


buka 


masa depanmu 


setiap Senin di KLASIKA KOMPAS 


MONICA YOHARI 


RUMAH PENGETAHUAN | Belajar Mencintai Satwa 


Mengajari, Anak Sayang pada Satwa 


APAKAH anak Anda termasuk penyayang satwa? 


memberi makan, merawat, dan menyayangi 


“Jika berinteraksi secara langsung dengan 


Pertanyaan ini barang kali agak susah dijawab. hewan peliharaan. Hal ini secara tidak langsung satwa, misalnya dengan cara memberikan 
Meskipun terkesan sepele, pengenalan anak akan menumbuhkan kepedulian terhadap makanan pada satwa di taman safari, anak akan 
terhadap dunia satwa diperlukan. Bermula dari binatang. merasakan keasyikan. Anak pun akan menjadi 
pengenalan, berlanjut pada rasa kasih sayang Akan tetapi, untuk lebih peduli terhadap lebih menyukai dan menyayangi satwa,” kata 
terhadap binatang. Karena memiliki rasa satwa, pengenalan saja tidak cukup. Satwa Laksita. 


sayang, generasi masa depan akan berupaya 
untuk menjaga kelestarian satwa, 

Pengenalan satwa bisa dimulai dari rumah, 
dari buku cerita, majalah, atau media televisi. 
Di sekolah, pengenalan satwa secara lebih 
mendalam dilakukan melalui pembelajaran 
Biologi. Namun, aktivitas ini hanya seputar 
mengenal jenis-jenis hewan. 

Untuk membentuk perilaku yang mencintai 
satwa, banyak cara yang bisa dilakukan. Contoh 
sederhananya adalah memelihara hewan 
peliharaan di rumah. Anak bisa diajarkan untuk 


:"-$ SINGAPORE 


EDUCATION FAIR 2012 


PRIMARY - SECONDARY - UNIVERSITY 


PRESENTATION SCHEDULE 
SUNDAY, 7 OCTOBER 2012 


pm - Singapore Management University 


AVALARIK 


PRESENTATION SCHEDULE 
SATURDAY, 6 OCTOBER 2012 


2: 3 Pa kis eioa Kl baal 


12:30: 


A 4Spm - bengaekgarepifefomasa 
5:30pm - Lasalle College of ine Aris 


SERPONG: Saturday, 6 October 2012 
(14.00 - 20.00 WIB) SANTIKA HOTEL, BSD CITY 


JAKARTA: Sunday, 7 October 2012 
(13.00 - 19.00 WIB) FOUR SEASONS HOTEL 


langka seperti harimau, orangutan, gajah, 
dan jerapah tidak bisa dipelihara di rumah, 
Oleh karena itu, wahana khusus seperti kebun 
binatang atau taman safari diperlukan untuk 
lebih mendekatkan anak pada satwa. 

Sales and Marketing Manager Taman Safari 
Indonesia II Prigen Laksita Utama Suhud 
menuturkan, agar memiliki rasa cinta kepada 
satwa, anak sebaiknya tidak hanya mengenal 
dari buku gambar. Akan lebih baik jika anak 
menyaksikan secara langsung, misalnya dengan 
mengunjungi kebun binatang atau taman safari. 


FREE 


Seminar 


Ig 


Ta - 


Soeake 


Kelas 10, 11, 12 


RENA 


 Goktober't2 
£ 


Contoh lainnya, saat di taman safari, anak 
bisa menyentuh satwa liar yang jinak seperti 
anak harimau atau menaiki gajah yang sudah 
terlatih. Dengan didukung suasana taman safari 
yang menyenangkan dengan berbagai wahana 
permainan, anak akan betah berlama-lama 
berinteraksi dengan satwa dan belajar mencintai 
satwa-satwa tersebut. Ke depannya, anak pun 
diharapkan dapat menjadi sosok-sosok yang 
memiliki kepedulian terhadap kelangsungan 
fauna di Indonesia. (MIL) 


“ Transfer to : 
(Unte Ot Wastinggon - Ui Of Caltcenia « Indarn Uk. - Caltornia 
Stan Ui - Unte Ot Wisconsn - Peru Unit - ni. Mireesota 
Unte. 01 ino - Bastan Un. Unle Of New York» Uriv, Of Texas 
Untu. Of Oregon, and many mere 


Study in USA. 


|| BEAN" (1300-15:00) 


Ms. Viktoria Kolesnikova 


( Director ot Itarnational Mariarting ) 
Intercontinental Mid Ptaza Hotel, Jasmine 2 Room 


.& Jend Sudirman Kav 10 - 11 Jakarta 


OPEN FOR 


Sele: Ms, Thalia Saplad 


( Director Internabonal ice) 


Intercontinental Mid Plaza Hotel, Jasmine 2 Room 
AJ Jend, Sudirman Kav.10 - 11 Jakarta 


Limited Seat Available. 


Menara SUPRA Ground Floor 
A. Liter. 5. Parman 76, SPI JAKARTA 11410. 


Level Graduate & 18 Graduate Interj ini 


Biro data kotormik Area ntuk 
kondultasi & Aplicasi 


Phone: Gt 59 666 025-7 MP -Od18 777 422 


untuk pemasangan iklan hubungi bagian iklan Kompas di 021-536 HOTLINE : 71 000 205, 4567 6000 


CONTACT : (021) 4623 0636, 4585 4336, 7168 1886 


Sea BUNGA SPECIAL AKA TAHUN 


Syarat dan ketentuan berlaku 


SK aah 


PT. RESTU MAMKOTA KARYA 


s 


Xtrail 2,5 STT AT Th'06 hijau 
muda metalik hub: 0813 1032 


suzua 


Grand Vitara 24 AT 2011 Baru 
Dealer Indomobil Rate 3,5'5 OTR. 
278jt 99403530-41606606 


SX 4 Cross Over MT'2009,Light 
blue,Istw 135jt,Tdp22jt,ang4,djt 
x35bln:5860555/0813.89552078 


Fortuner 2.5 G AT Dsl 011 Putih 
Velg17” Cush Ctrl, Panel wood, 
TVIVF.step,R,rack 'Fog. Lamp,Jl, 
Tanah Abang 11/66 Ph 38933131 


Fortuner 2.7 G lux/09 (AT) silvar 
met, Jok kit, istw. Tiara mbl, Jl 
Fatmawati 36 AB ph 7508810 


PREMIUM MOTOR 
. New Lexus RX 270 Facelift ... 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
LC 4.5L UK Facelift 
. Hub :021-6515000 


SPECIAL RICE 11) 


IN MOBIL DISEWAKAN 


ALA2 alphd 1,2jt, avz, inv, xtril 
8jam225 12jam250,bln/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932858 


ALAM, New Alphard 2012, 
Vellfie.V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 
/Ac Airjat brustv,inet.122rb.Aam 
Hotel Jl.Asem Baris raya no.104 
Tebet.02183793803,htikeluarga 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 


| TOYOTA Fortuner G TRD Sportivo Dsl AT 7423063 3 7409167/74715030/ 
aa 2 OA Vellfire 2.4X/2011/2010 silver 08551021922 R.Stock B.Price 
Mirmksuzuki  www.mk.co.id AI New Alphard X, SC, G HoD" | GNIS Nasi satuigo Pi" | 2Tusoogtat/A9Tebet Timur Dim | innova, Avanza, Jr, Apar 


CIMANGGIS 02187708918 KARAWANG 0267-403482 
TANGERANG 021-5525140 KEBON JERUK 021-533 2020 


Vellfire X, 2G, V HDD Neyi'" 
Alphard & Vellfire Wet Chair" 
Lexus "Facelift" RX 270 HK? 


Ftnr Yaris Avz Inv Rush Alphrd 
Alits Camry prs mudah 3jam OK 


1137A:8305806-08159919733 
Vellfire 2008 V 18Spk Htm 8in5 


Ertiga, Livina, Hubungi: RR 021- 
92096158 / 5650093, 5671787 


A 'Harrier 29 White / Black" | Aplikasi Didine siRaj 2 VwIvT,kjg,Inovaavnz,5.a 
Palaran Gunuri Oosar (CESOON BEAST. CON 0218382883 | Lang Guser Ae Ds Uk Fceyt | AnitesiOnine sikajakredit | am Ma PNG | Sanata damtaafam 
Pa 2 Kk Ka #8 | Harrier 2.4 Lprem PBD heatr'05 7266148, 70187507, 93684031 
CRV 24 new model'10 AT#Jazz | Phanther LS Th 2006Wama CHOSEN AUTOCARS AAA ite/ Black “8 | iru Muda Cempaka Pth tengah 
| MOBIL DIJ IL oamatsu 115 RSIOB ATaCity 15 VtechO7 | HitamKondisi MulusHub.Mp: | CLS850 amg/CLS63 PrtimnPack | We receive Ur car ih best. price | 30 No.27 Ph.4215581-92896868 Lw motor DyuAL 
AM New Xenta Ang Mulat 2.zitn | AT Fatmawati 36 AB 7508810 | 08561763766 Black/White, Sunroof, TV Tuner | Arron'z Auto 8. innova 29 AT Th 2010, Hitam 
Hanw Kanan pU Angs Mulan tan 4 Armtesspn,, Inekeping-bIndspot | Ay New AvanzafFrtnlnw/Rusy | Aa kearah |, SANNY AUTO GALLERY | New Trooper 100508r200cc "2012 
4 Ian | New Jazz $ At'08 Abu2 Met | MAZDA mass,seat,F.optn, Ready Stock!! | Yaris Dise Bsr.0P101/Bng 3,588 | Pabuaran To Ona: New Beetle Panoramic F1 Steer | jenis/S'Part H.Tiger 10jt « 1001 
530i Silver Km.60rb 2001 sgt | Terios Angs. Sa Rp.150,Sit (Nego) C/K Kedoya KlGading 2938 5555/70078198 | 1-gth. 90222070/085695573735 | Pekubuwono 725.2333/7251893 | “Reg and Titantum Full Option" | Baru Bravo 125cc jns Supra.:66 
Mulus Lsg nama Pembeli 100jt ph:58356865/5804264/66 CX7 23 A/T 011/012 w putih | E200K/05 Htm Mengkip In Begi Innova G'2005 Warna Gold, Km Kgd 021-45853188/Str 6525678 | 20338- 5846487- 083850281999 
bs Krd Hub:0838 5028 1999 Km 3rMRISTV3,CmrikitE | Kms3pb Lht Sat Bas S/Prkr CD Legi Pena "5 76.500rb Tand,Mulus Terawat 
AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 Pa seat, Roof, Heater,Xenon, Fors | s/Systom 283Jt 56163381. an al pat Ub: | meeHub: 012197200691" 


“# X6 Facelift Black,Whita “ 


Tanah Abang 11/66 ph34835051 
E280 Elg 7G Tronic'06 Htm tan | 


LC (ygnus 4.7 Mark levinson/07 


"8 6M0 M Packagad White Avega 08-10x110 09-10ATOZ Terwise TOP .25jt IARD 24 G FACELIFT | | hitam, night view, TV, Cam mdr, Fi 

sex Pluit 66601313 "rx Maa Ka Tale I menes an PA an com | SBocorscatitub0818661979” |." ? PROPERTI 
KU/10 Bing Coklat 1-8 Bensin 7770073 1 70038390 AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 h , Wnsne | Lcanga00 Saharat01 abu mot, OPERT 
Bisnis Km29Rb C/K A8OJE Net | #yoroat mt Diesel A/T 2011 W . | “C15350 AMG White/Bladk «| S28Y0A Akh Sh KMAORb F or | LE VX Turbo MP2000 Gold. met 

GusenMtr”Jkramat RY3CJP | au mtk km 19rb, VRIS: | Gee AVI JO5, Hitam, VR 151 506E250 Special Price "| Krdt Mct355Jt 085205530396 Ie | tt Prado 2.7 TX Lt4'2008 hitam 

Am Mn Be Pe GP pa AKB | Spoler Bagus, Harga B9ta, Pivit 66601313 € 1,6 Zx Bensin ors catjprima.Hub 0818-661979 


BMWSTh Bgs2UnitKrdtMctHtm 
/PthMrh469.Jt.081808646473 


X3 X Drive 2.0 Diesel AT 2012 
Putih Km1000, 994 spt br,VR17 
TV,Jok kIElc seat,Panoramic, 


ors Jl.Alaydrus 15 ph 6345911 


Ranger'03 biru metalik,double 
cabin 4x4,KM 132.497,CC2900, 
130jt/nego.Hub:021-14530283 


085216061168 bs bantu credit 


H1 Elegance AT 08 Dark Si 
Dvd 2 Tv tgnl drbr km26rb asli 
svc rec rsmi sptbr:08811596869 


SL 500 th 2004 silver, V Rac 20, 
Tan I, 19rb miles, antik.Hubungi 
0816-1870029 


SLS63 AMG 2011, Silver 
Low Mile, Atom 


BEST PRICE (d CHOSEN CARS 
» CLS350 CGI 7G & CLS63 AMG 
“ ML350 BlueTEC Sport Diesel- 
" @Pluit 66694555 - 98007337- 


(Mphard 2007 ASG Hitam,Silver 
Alphard 2006 ASG Slvr,AS Htm 


Lexus LX 570 AT 2010 Putih 
Km23rb VR18, TV2, Cmr, Jkit, 
Eseat dpn blkg, Air susp, (Box, 
PBD,Sroof,Kenon,F.ors.Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34835051 


PEREDAM SUARA 
Industri 


BAHAN BANGUNAN 


Koyless, " Roofradk,Xenon,full DA Ha 6200 Baru & Bakas Bergaranai | perfect Gong, Ca: SATA Auto High MG2””“Special ATAP GELOMBANG 
, .Xenon, Ki proses mudah 3jam . 
ia boranosts Radio | MOHON Be ea Man Ha mop 0858222,22266, 081319581 Pertambangan — If feweawuwniuw 200-185 51 
Dalan(PN25) no 59 Ph 7211118 Smart2pnt CBU'OA(pkal/08)New 1 
Se Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz | “AI Nov Ri Picanto: Sportages |, « AygOg Patadium ver | MAlBituAIrbushParmic taniCKm | Altis 20 V A/T 2011, Putihco. “150566, Perkantoran 

Free Vkodl, Bunga Ok” GPS | Pregio / Travelo, Ambulance: | ca Bara 10X Ore Catspt | LOrbYTT mbl mrh 081808087874 | ponthan Ea Gala Aa GW till nigh Rumah Ibadah 


Ip crevroter 


Honda Mugen Puri 5835 8000, 


Hadiah Isg GPS.Hub: 790.2858 


Br, TT/K. Ph:3806668-92900318 


Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


New Alphard Type G "Ready 


Captiva,Colorado/Oriandoteady | O009919721933057220/05656Pt KET MEN des r Das P9 Nam oldroesin AUTOHAUSE IMPORTS | | Stack” Hitanyoutih TOPAOAI Audiotorium 
Stock Bonus menarik hny di Sun | Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, I C0 EIGIS (AT Sha “roof body muluskaki2 okgtinagal | RX270 Peci pintar Aahblck Olleya “65866879/65867429" Residensial 


Motor Kalimalang Ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang,Oktober Dapat 
Hub,Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


If corvsuer 


Civic Odysey,Rdy,dptk aksr mn- 
Tk plh wrn. Honda Pluit 6677888 


Brio,Jazz,Freed,Civic,CRV,Rdy 
#Vcool.B905/Angzjtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga246129999 


City CRV Civic Jazz Brio Freed 
DpKecil baru bekas bergaransi 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/ bangtruck 
EIF 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
bunga mnrik, Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56901588 


Giga FRR 4x2, FVM 6x2,FVZ 6x/ 


pakai,Hub: 0811-984710 (Parti) 


JD mrsusismi 

MlnewPajerosport free IcdtGPS 
#R.camsvkool,bng0x,R.stok all 
(1r.081542814787-081398954363 


Colt Dsl Dump Truck PS 125/HD 


36AB ph7508810 dpn superindo 


0 Elegant Th 2002 Silver 
Tidak Kecewa PMK E/70 Ph:98 
228086 


CNN BOS 


Avanza Veloz promo,Hrg termu- 
rah,C/K/TT Yaris Bunga 0's Hub: 
021-92392970-0838 9888 5058 


Avz ang2/dit Viz2,8it Rush3,3it 
Inv 36jt Ys 3lit Disc Gde?an 
TT. 081280808846, 83330778. 


New Crown R.Salon pk02:175jt# 
Crown Ryl Salon mdi terakhir pk 
06 sgt mis 425jt.:083850281999 


New LC 200 Km.sdkt pk.09: 1M 
New Harrier Panoramic full spec 
irS pk05:300/t.:083850281999 


(ONO CARS 


021-345-7906, 345-8143 
Clara 0818-826-036 
Vivi 0858-1029-3402 


www.vokuz.com 


Iktap Baja Bluescope ZA/GI 
Floordeck, Almfoil, pbrk Isg 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
guipanel,3mx60cm,mrh,cot prak 


Jeep Wrangler Sport Unlimited | Aolikasi Online siRajaKredit EIF 6/IbanMicrobus16/12scats Aa pe Ba Tamas buta | AYUN JAYA MOTOR BOS, Ke ag budak vi 1 Kk 
3.8 (dpntdA/T 011/012 w coklat “Paket Bunga Ringan" Mas Ar2/1 TbiAngke 92978600. | Alohard SGG, Valirre ZGV daa ng SA anna 


muda km 3rb, VR17, Tp dbl din, 
Fstep Fors Perempatan Radio 
Dalam (PN15)No 59 Ph7211118 


Wrangler Rubicon Unlimited”11 
Putih Low Km 795Jt Macro Mtr 
1081281900060-65866254/55: 


mrioperkoran @ 


Civic FD2 (2.0)'2006 silverstone 
1004 ors, Tgn |, istw, no pil, pik 
br, TDP 35Jt. Hub 0816-1870029 


CRV 24 New AT'05 Hitam,dr br 
Antik sekali, Nopil,Harga 155Jt. 
0852.17171671 bs bantu credit 


pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gadine .1534921-22 
Bekasi..........8801006-8803863 


Panther LS New'11/12 Htm spt 
baru 207jtCTT/K)Tebet Tmr Dim 
11/37:8305806-08159919733 


CLS350 Black on Black,th 2005 
Km37rb,SRoof,PBD,TV istmewa 
Call es 725.1893/727.90162 


E-260 Elegant'04 Akh, Htm 
Mengklp Km50Rb Xenon CD 
Krdt Mct 309 Jt 085718859537 


 vussan 


Grand Livina Dp 20jt an,Evalia 
Paket Dp 105 Dptkan hadiah Isg 
Ph 80331599/ 0812.9494.1982 


: CITRA 
66603000, Naat UN 


“Lexus RX270 Facelift” 
Bursa Otomotif Sunter" 
9414021-6523555 


Camry 2.4 V '09 Silver,Facelift, 
Tgn-1 dr br,Msh Garansi Astra, 
TT/K. Hub: 3806668-92900318 


Vellfire V Prem Sound 2009 Hit 
am Ful lect Seat 3Kamera Low 
Km Spt Baru Borobudur Megah 
Motor 085284998149-3257433/ 


—-----1-- 


JI, Panca Raya Komo No.2 


dang” 


| Fax (021) 7206717 
ig yg 


1) 428755 


IRANA RAKYAT 
: 'G 


Eu 4x9 


: Sasa ay G Pt No 1 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh,Bergaransi 
Ekonomis Hub:17885085. 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
1 air 210x82xMem warna solid / 
kayu 33kg 690rb. T: 82496895 


DESAIN INTERIOR 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Cond 


ki Haa ten 4 
2 Part Saran 
58758 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 1 Oktober 2012 


INTERMESO 


THE AMAZING SPIDER-MAN smangarsa (1732) 


I DON'T UNDPERSTAND I TOLO You, PERSONALLY, N 407Sor WHAT DID SHE WAT E S 
YOUR INTEREST IN I THINK HES JPEOPLEARE MEAN BY THA 
SPIDER-MAN'S VICTORY OVERRATED,  OVERKATED, 


Aa mag NO IP uu &« “| MENYIHIR SETIAP 
5 (Hima | PASANG MATA 


£ $ SIAPA yang tidak ingin tampil memesona 
TA , dan menyihir setiap pasang mata? 
NA Na Bermacam upaya dilakukan untuk 
memenuhi harapan tersebut. Mulai 


BA kamu tertarik beng kemenangan Spider: i Menu dia terlalu berasa “Apa maksud kalimatnya itu? dari merawat diri hingga menggunakan 3 

d 9 | Banyak orang yang berlebihan, Jericho! 2 

- Aku bilang, dia pernah menyelamatkan hidupku.. sekali atau dua kali busana trendi lengkap dengan bermacam J 
aksesori. 


PN 2. Salah satu aksesori yang pantas dilirik 
Yg Da Mi ng NE HAN BEN 2 
. 2. 0... “ Bra adalah jam tangan Bonia model BN 


: », 8138-1535 LE-Tesoro Collection. Dirancang 
Berwm Memulos Studi tentang Teritip khusus untuk laki-laki, jam tangan ini 


dibuat secara terbatas sehingga nilai 


TANGGAL 1 Oktober 1846 naturalis Inggris Charles — pelayaran Beagle. i 
bang Darwin memulai studi tentang teritip. Ini adalah Satu dekade sebelumnya, pada 1836, Darwin Sana AAN ya bari 

artropoda anggota infrakelas Cirripedia, subfilum mengakhiri pelayaran ilmiah dengan kapal HMS elum Jagisappnire crysta! dah bodi 

Crustacea, sehingga berkerabat dengan kepiting dan Beagle, Perjalanan tadinya direncanakan selama dua yang dibuat dari stainless steel, membuat 

udang. Hewan ini hanya ditemukan di air laut dan tahun namun akhirnya berlangsung selama lima jam tangan bergaransi internasional dua 

cenderung menyukai perairan dangkal atau pasang tahun, singgah di Brasil, Kepulauan Galapagos, dan tahun ini makin elok saat dikenakan. Soal 

yang bergelombang kuat. Untuk pengamatannya, Selandia Baru. Dari pengamatan yang ia lakukan i i nah 

Darwin membuat sendiri sebuah mikroskop lensa serta spesimen-spesimen yang ia kumpulkan, Darwin DavEs mek Go eapiu yaa dankuste eispjay bakal Ld dal 

tunggal, Dimaksudkan agar lebih praktis, nyatanya mengembangkan teori tentang evolusi biologis melalui menemani pengguna jam tangan berdiameter 4,5 

mikroskop itu mengalami kesulitan untuk fokus dan seleksi alam, yang ia publikasikan 23 tahun . cm ini. (ASPJ 


memiliki tempat meletakkan obyek yang lebih besar kemudian. I#/ACAI www.adtime.co.id 


ketimbang mikroskop yang digunakan dalam 


BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5698 5440 


Ni eta “ onde ah Ma SF: Gandaria C G 
SAI Tm Pondok Indah Mali 1, GF: Gandaria City, UG 


ds Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mali, GF #IU-01 


ALE RESTROOM 
TOILET MURID PRIA 


Jadi, ini toilet buat cewek 


atau cowok? 


Punya foto karya si yang lebih lucu? Yuk, Kirim via Twitter ke @ikompasklasika bag #jenaka. ja n lu Amalan lokasi Ta dan judi 1 
Tiga foto terpilih bakal mendapatkan hadiah dari Kompas. Pemenang akan naa. Jangan lupa cantumi via DM Titer al jo 


- KOMPASTV Hadir Kembali di ktv | 


Pengalaman Pertama 


€ SCTV MIN cv meE TREPTV 143010014 Ampuh 


: 16.00 Fokus Selebriti | 
Han 1 Ha 6 Pagi 04.30 Lanjutan Bengkel 05.05 Metro Pagi 16.30 Naruto 
.00 Was Was Hati . 07.05 Bedah Editorial 17.00 Kungfu Panda 
07.00 SL SCTV Musik Inbox 05.30 Lintas Pagi Meat Indonesia 17.30 Transformer Prime | 
09.00 Halo Selebriti 06.00 Starlite 18.00 Mantu Mantu Morotin 
: t 08.058 Eleven Show 
Ana MEI 10.00 SCTV FTV Pagi: 06.30 Disney Club: Jungle 4430 Metro Siang Mertua 
lin, 1 Oktober 2012 Ta Deportasi Junction 18.05 Wide Shot 19.00 Big Movies Platinum 8 
Intaku . 07,00 Disney Club: Mickey 47.05 Metro Hari Ini Spesial HUT: The 
. , 1430 Inovator 100 2 Upetang Sang Mouse Club House” 4995 Suara Anda Blind Site VERSUS | 
4 KOMPAS 1500 indonesia/ He Sea tu 07.30 Upin & Ipin dan 20.05 Journalist on Duty 21-30 Big Movies Platinum HARI INI PKL. 19.00-20.00 WIB 
era Internasional Terkini 48 SURUATA kawan-kawan 20.30 Indonesia Cinta Spesial HUT: Final Dua motivator Ponijan Liaw dan Andrie Wongso akan ding dalam kuk 
05.00 SenyumPagi 15 03 Cerdas Cermat 4 Indonesia 08.00 Serial Pilihan Sehat Destination versus. Keduanya akan diuji wawasannya dan ditant uk menjawab par 
05.30 Kompas Sport Pagi Pilar 16,30 SL Liputan 6 Petang — 099.00 Serial Pilihan 21.05 Top Nine News 00.00 100" Sport tanyaan diluar llan mereka Tentunya banyak hal menarik disaat mereka 
06.00 Kompas Pagi 17.00 New Cookies: Lady 10.00 Kisah Unggulan P berdua saling berlomba untuk mencapai babak bonus. Siapakah yang akan m 
16.00 Indonesia/ 21:30 Economic Challenges 
08.00 Cemal cemil InEseastanaN Ter KI Gagal 11.30 Lintas Siang 22:30 Sentilan Sentilun menangkan pertandingan malam ini? Dipandu oleh Helmy » saksikan per 
09.00 Showcase 16:03 Musik Sore: Senda 18.00 SCTV Sinetron: 12.00 Layar Kemilau 23.05 Metro Realitas tv ne barur n mereka malam ini pukul 19.00 WIB hanya di Kompas, Inspirasi indk 
10.00 Indonesia Harus GuraU Super ABG 13.30 | Drama 23.30 Metro Sport sim 
Bercanda 19.00 SCTV Sinetron: 15.00 Di Antara Kita 5 : 
17.00 Kartun Anak 04,30 Kabar Pagi 
11.00 Tarung 18.00 Sinetron Drama Ustadz Fotocopy 15.30 Lintas Petang 7 0630 Apa Kabar Indonesi ta - 
12.00 Kompas Siang " 1 20,30 SCTV FTV Istimewa 16:00 Animasi Spesial: TRA 7 .30 Apa Kabar Indonesia P3 
180081 4 Indonesia 1 Pagi 
.00 Big Bear Diary 19.00 Indonesia Malam 22.00 SCTV Sinetron: Si Vicky & Johnny 09.30 Kabar Pasar Pagi 
13.30 Word World 20.00 Motivator: Forum Biang Kerok 16.30 Animasi Spesial: 04.30 Casper 1000 Tn Ta a91 ay 
14.00 Jalan Sesama Soegeng Sarjadi 23.00 FTV Utama Leon 05.00 Khazanah 1130 Kabar Si 
14.30 Science is Fun 2100 Bincang Malam TVRI 01.00 Liputan 6 Malam: 17.00 Drama Spesial 05.30 Sport 7 , 3 Ka Sam . 
15.00 Urban '00 Indonesi. 18.00 Tendangan Si Madun 06:00 Ragam Indonesia .30 Apa CE 
15.30 Penjuru Kota K2 noona 06.30 Redaksi Pai Siang 
5 2 Internasional Terkini Season 2 £ 15,30 Kabar Pasar 
16.00 Megapolitan Sore.” 5, 93 Musik Variety 19.00 Aladdin 07.30 Selebrita Pagi Da 
16:30 Suka-suka PA antvi 20.00 Jagoan Silat 08:15 Makan Besar kaan an INDONESIA HARUS BECANDA 
1700 Kompas Petang Gg'apIndonesia/ . Z0 Raden Klan Santang 0845 Gak Nyangka 21.00 Apa Kabar Indonesia HARI INI PKL. 20.00 - 21.00 WIB 
kran ar Internasional Terkint 03-35 Topik Pagi LAMA aa —— Malam : mmest. Ge, Giang, Topenk, Boris kembali hadir dangan cerita 
.30 Temukan Kata 00.03 English News 05.00 Wisata Hati 23.00 Intermezzo 09.45 Spotlite 2100 Kabar Malam Tndal Habkgungan sent is Ekldk punya pesengan urbuk 
19.00 Versus Ea 05.30 Lensa Olahraga 00.00 Premier Highlight 10.45 Warna. 2200 Menyinaka Tabir mahar, Ohkuta berdet merbanturya Gengan 
2000 Indonesia Harus 06.30 Hat ke Hat 00:30 Sidik Mn an Aa wanitanya yang 48 ras 
ercanda ersama Mamah 2 elebrita Siang p Nk ja? Simak serunya Indone: 
21.00 Tarung CT Dedeh 12.30 Bocah Petualang 28.00 Tinju Legendaris dasi 
22.00 Api kecil Rengkuh 07.30 Perempuan Hebat 13.00 Laptop Si Unyil 23.30 Kabar Hari Ini (live) 
Dunia 04,30 Seputar Indonesia 08.00 Fresh and Fun | 18.30 Dunia Binatang Dean 
22.30 Kompas 100 Pagi 08.30 Friends 14.00 Koki Pintar Tengah 
23.00 Kompas Malam 06,00 Dahsyat (Live) 09,30 Seleb @ Seleb 14,30 Brownies 
00.00 Showcase 08.30 Dalam Mihrab Cinta 10.00 October in Love: igi Pagi: 15.00 Tau Gak Sih unyu 
2 N 05.00 Program Religi Pagi: 2 
09.30 Sinema Pagi Cewekku Sopir Mamah & AA 15.30 Fish N Chef TRANS 
100 Intens 1 Takasi 06.00 Live Fokus Pagi 1600 Jejak Petualang J 
Tv? 12.00 Seputar Indonesia 11.30 Topik Siang 07.00 Live Kiss Pagi 16.30 Redaksi Sore 7 
Siang 1200 KLIK! 08.00 Sinema TV Pagi:Di 17.00 Indonesiaku. 0430 Renortase Pagi 
04.00 Jalan-Jalan Islami 12.30 Sinema Siang TBA 13.00 Tom & Jerry antara Dua Pilihan 17,30 Orang Pinggiran 30 Rept 91 TARUNG 
5 . 14.15 Kabar Kabari 13.30 Chhot: sia: 18:00 Hitam Putih 05.30 Islam Itu Indah 
(Daerah) 30 Chhota Bheemaka 10.00 Sinema TV Spesial: 
04,30 Indahnya Pagi 1445 Silet Bima Sakti Bukan Salah Takdir 19.15 On The Spot 06,30 Insert Pagi. HARI INI PKL. 21.00- 22.00 WIB 
05:30 TVRI Sort 15.30 Olivia 14.00 Tom & Jerry 12.00 Live Patroli 20.00 Opera Van Java 07.30 New Rangking 1 Tanta, sang aktor musikal, kembali berlaga di Tarung. Di Tabanan Bali, ia menemukan 
Ama Ta pai 16.30 Seputar Indonesia 14,30 Chhota Bheem aka 1230 Drama Korea: Oh My 2200 Bukan Empat Mata 08.30 Peppy The Explorer salah satu perguruan beladin tartua di Indonesia. Seryata khasnya yang juga nama 
Oeo0indoeia Pa |). 00 Laya Dana Sina Sati Lah BagjanNaan ——. O0poke86 DUBAI Dian. gina 05 ep To mM 
08.00 Dialog Aktual na 14.00 Drama Korea Siang: 00.15 Mata laki La menjadikan perguruan Ini mampu bertahan berabadrabad dan melestarikan ajaran 
09.00 Indonesia/ tam Pan 5 15,30 Alah ia aka King 2 Heart Pp 1030 Moccachino mu bali kuno. 
5 | .00 Layar Drama ima Sakti 15.30 Live Kiss Sore : h 
Internasional Terkini Indonesa Putri 16.00 Mr. Bean 16.00 Live Fokus 11.00 Insert Siang 


09.03 Yuk Hidup Sehat 


i 12.00 Bioskop Indonesia 
10.00 Indonesia/ Bidadari 16.30 Suka Suka Nizam 16.30 Drama Korea Sore: Global TV Tah Per San 
Internasional Terkini | 19" Layar Drama Mona PE PN 1430 Sketsa KO M P. 
8 Indonesia: Yang :00 Pesbukers 18.00 Drama Seri Keluarga . 
10.03 Sitkom Tarzan Masih di Bawah 19.30 Catatan si Olga 5 98 05,00 Dora The Explorer 15.45 Show Imah 


19.00 Sinetron Unggulan: 95.39 Kura-kura Ninja 


Betawi 1 : 16.45 Reportase S 
P Ui .30 Coffe .45 Reportase Sore 

11.00 Indonesia/ 20.15 L. he Di 2 3 H | Ki AN Teng ga 5 (TMNT) 17.15 Insert Investigasi INFORMASI BISNIS EKONOMI TERKINI 

In an an da 20.00 Sinetron Unggulan: ” 96.99 Spongebob 1800 Ethnic Runaway 
Le aa Bubar Naik Hai ios | 22100 Jakarta Salum yidur | 2200 sea ap Savana got 390 Tahan Tawa KOMPAS 100 

Ab Series 28.30 Topik Kita 23.00 Moga Asia: Warrior (00 Avatar The Legendof 29.00 Bioskop TRANS TV: HARI INI PKL. 22.30 - 23.00 WIB 

2 22.00 Mega Sinema RCTI 00.00 Topik Malam 0 XXX 2: The Next Level Tingginya kesadaran mat takan kesehatan, membuat permintaan mak 
12.00 Indonesia Siang 2 Lan & The Wolf 08.30 Awas Ada Sule 2 2230 Bioskop TRANS TV: obat pnyaara lag snononp mua Leonenjawealpbbkeabsnd nge Herlin 

00.30 Lensa Olahraga 01.00 Fokus Malam : berserat ikut meningkat. Termasuk makanan minuman berserat dari sari air kelap 

PA, Malam mu Desperado meski menjadi kelapa terbesar di dunia, pengolahan makanar 

Internasional anon P Neha 1000 Obsesi 00.00 Soccer Fover , & minim. Ap ara bersama 
13.30 TV Edukasi 3 or Not 11.00 Indonesia Bicara 00.30 Reportase Malam c ir Utama, Tjokro Susito dalarn Kompa: 
14.00 Indonesia/ 12.00 Buletin Indonesia 01.00 Bioskop TRANS TV: 

Internasional Terkini Siang Aa Iwatv| makassartv| dewatatv |. rbty. |. tvb.. 
14.03 TV Edukasi 12.30 FTV: Inikah Rasanya 


Ormoutv Oeromputv @ wewiompasts Wwwkompas.tv/tive KOMPAS.co. 


D Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 1 Oktober 2012 


INFO FILM BI 


TELAH DIBUKA UNTUK UMUM 


€ nemd XXI 


KEMANG 


VILLAGE 


PREMIUM RUSH 


12.30 


17.20 - 19.00 


1215 


13.00 - 14.40 - 15.10 
19,30 - 21.10 - 21.40 


16.50 


BUNRAKU 
14.35-16.55 1915 - 21.35 


RESIDENT EVIL (3D) 
1245 - 14.35 - 16-25 18.15 - 20.05 - 21.55 


TED : 13.00 - 15.10 - 


17.20 - 19.30 - 21.40 


A SEPARATION : 12.30 - 1445 - 17.00 - 19.15 - 21.30 


the 
Premlere 
PREMIUM RUSH : 12.45 - 14.55 - 17.05 - 19.15- 2125 


MAL KEM 


NG VILLAGE LT 


:j 


11 290 56 866 


SPESIAL HARGA PROMO (waktu TerBatas) 


te 
Premler HARTNE 
RP 50.000,- (SENI! 
RP 75.000. (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


JUMAT): 


JAM MAIN 


THIS YEAR 
MOE LIKE MELL 


PremuumBuah pat 


RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


RP 40.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 
JL PANGERAN ANTASARI NO: 


2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMIS): RP 25.000,- (JUMAT): 


3D : RP 25.000,- (SENIN-KAMIS): RP 30.000,- JUMAT: 


36 JAKARTA SELATAN 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


do 
Premiere 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE » 
KASABLANKA XOXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT YOXI PREMIERE » 
KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE 
SENAYAN CITY XOXI PREMIEI 


13.00 -15,10-1 


GADING XXI PREMI 
13.00 - 15.00- 17. 
EMIERE - 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE » 
UUVING WORLD XXI PREMIERE - 
KARAWACI XXI PREMIERE 


PURI XXI 


PN Ta 


AARION » CINERE 

12.30 -14.40- 16.50 - 19.00-21.10 
MEGA BEKASI XXI » DETOS 
DAAN MOGOT - ATRIUM - 


N 
19.15-21.25 


IKARANG 
12.45-14.45 -16.45- 18.45 -20.45 
CBD CILEDUG XXI » GADING - 
TAMINI - PONDOK GEDE 
13.00-15.00 -17:00-19.00-21.00 
METROPOLE Xi 
LOK M SGUARE 


WTC SERPON 
.15- 1715-1915-2115 
ASI 


45 
12.30 -16.50-21,10 


, Ta “ALA $ 


AVATA R (3D) : 14.20 - 17.35 


PONDOK INDAH 1 XXI 
12.00-14.20 -16.40-19.00 
PLAZA SENAYAN XXI 
SENAYAN CITY YOXI 
FX PLATINUM YOXI - GANDARIA XXI « 
KASABLANKA XXI » BINTARO XXI « 
KUNINGAN CITY XXI « 
EMPORIUM PLUIT XXI 
PLUIT VILLAGE XXI - PURI 


-21.20 


ANGGREK XXI « SEASON CITY XXI 
12.15-14.35 -16.55-19.15-21.35 


/ATRIUM - GADING » 
AARION » DETOS » CINERE « 


PLAZA INDONESIA XXI » 
PONDOK INDAH 1 XXI « 
BD CILEDUG XXI 
: 16,45 19.00-21.15 
AN 


BEKASI SGUARE XXI » 
SLIPI - DAAN MOGOT - 
KARAWACI - CILEGON ci 
12.30-14.40-16,50-19.00-21.10 | 12.15- 14, 
BUANTNG, - BUARAN « Bh 


BTC » BOGOR TRADE MALL « 
GALAXY « MALL LIPPO CIKARANG 
12.30-14.30 -16.30- 18.30-20.30 
CBD CILEDUG XXI - 

TAMINI - PONDOK GEDE 
12.45-14.45 - 16.45 - 


KALIBATA XXI 
Ong 
18.00-15.00 -17.00-19.00-21.00 


BELLANOVA 
13.00-14.50 -16.40-18.30-20.20 


| WTC SERPONG : 14.55 


HOLLYWOOD XXI » 
PLUIT JUNCTION XXI « 
GADING XXI « 

BSD XXI - BOTANI XXI 
SERPONG XXI . 

AARTHA GADING XXI - 
UVING WORLD XXI « 


HOLLYWOOD XXI « GADING XXI 
KEMANG VILLAGE XXI « 

PEJATEN VILLAGE XXI « 

TIM XXI » MEGA BEKASI XXI - 


BOTANI XXI » SERPONG XXI « 
PLAZA BLOK M 
12.30-14.45 -17. 


BLOK M SGUARE 
12.30-14.40-16.50-19.00-21.10 
E MALL » 


BOGe 

GRAND MAL BEKASI 

12.45-14.45 -16.45 18.45-20.45 
11300. 1500-17.00-19.00. 

CILEGON : 12.30 - 16 

MEGA BEKASI 17. 

SADING TA A0 NO 5 


13.15-15.15-1 


STUDIO XXI PREMI 


13.30-15.30-1 


PLAZA SENAYAN XXI - 
KUNINGAN CITY XXI » 
KEMANG VILLAGE XXI 


12.30-13.00-1 
17.20 -19.00-1 
GADING XXI 
1245-13.15-1 
17.15-18.45,1 


EX « DJAKARTA XXI « 


DIO XI 
PLUIT JUNCTIOI 
SERPONG XXI 
13,15-15,15-1 
BEI 


ILANOVA - SURYA M2 
A5 16.45- 18.45-20.45 
UT Ti 


ID MAI 
12.15-14.25 
BLITZ PF 


METROPOLE XXI » CIBI 


12.45-14.55- 1 
BEKASI SGUARI 
13.00-15.00 1. 
ARTHA 


13, 
CIJAI 


Xx 16.45-21.00 
BTC:12.30-14.30-16.30-18,30-20.30 


15 
daa 


GADING XXI - 
SURYA M2 - MARGO PLATINUM 
.15-15.15-17.15-19.15-21.15 


215-15.56-19.35 
JADWAL SE 


/AKTU-WAK 


RUBAH - 


INFORMASI 


FILM 


DAN KOP KE 


BIOSKOP KLIK 


STARVISION BENTANG PICTURES DAPUR FILM. 


MEMPSULASANAN 


NDOLKEN REZA RAHADI 


TUMOP 


PLAZA INDONESIA XXI - 
SENAYAN CITY XXI » 

FX PLATINUM XXI 

HOLLYWOOD XXI 

LANKA XXI 

EMPORIUM PLUIT XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI » 

PONDOK INDAH 1 XXI - 
ANGGREK XXI » METROPOLE XXI - 
ARTHA GADING XXI 


KALIBATA XXI « BSD XXI « 

BOTANI XXI - SETIABUDI - 

Pi KM - GM» 

CIBUBUR - EKALOKASARI 
.30 - 14.40 


KASABI 


7.20 -19.30-2140 
ERE 
00 -19.00 - 
RE 
RI 


7.15-19,15-2115 
IERE EX 


7.30-19.30-21.30— TIMXXI » 


14.40-15.10 -16.50- 
9.30 -21.10-21-40 


445 -16115-16,45 - 
9:15-20.45-21:15 
CBi 
IN XXI 

» MEGA BEKASI XXI 
715-1915-2115 


2 15-19.15-21.15 
6.35 -18.45-20.55 


Paten 


WWW 


BIPASHA BAsU 
EMRAAN HASUMI 


CBD CILEDUG XXI 

12.45-15.30, 18.15-21.00 

STUDIO XXI EX - 

PLAZA SENAYAN XXI - 

GADING XXI - SERPONG XXI « 

MEGA BEKASI XXI 

BOTANI XXI - PLAZA BLOK M 
.0015.45-18.30-21.15 


FF” ted 


BLITZ PP VELVET: 


PURI XXI 


-16.50- 19.00-21.10 


- SEASOI 


SENAYAN XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE 
GANDARIA XXI PREMIERE, 
13.00 -15.10-17.20-19.30-21.40 


PLUIT VILLAGE XXI 
.15- 14.25-16.35. 18.45-20.55 
PLAZA SENAYAN XXI - 
N CITY XXI 

PONDOK INDAH 2 XXI - 
GANDARIA XXI » BINTARO XXI - 
GADING XXI - KARAWACI XXI 
XX 


« WTC SERPONG « 


SUNTER - 
CINERE « MARGO PI 
12.45 14.55-17.05 - 19. 
DITI MO BUITI CP 


PURI XXI » GANDARIA XXI « 
PONDOK INDAH 2 XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI « 
BINTARO XXI » KARAWACI XXI « 
LIVING WORLD XXI « 
GILEDUG XXI « 


'CP VELVI 
14.45 -17.00-19.15-21.30 
GALAXY - 
MALL LIPPO CIKARANG, 
.30- 14.30-16.30 - 18.30-20.30 


13.30-15.30 -17.30-19.30-21.30 
ENTRUM XXI » CITRA XXI 
KASI SGUARE XXI - 
LATINUM 
.15-21.25 


BLITZ BCP 
13.00-15,00-17.00-19.00-2 
MOI VELVET : 19.15-2 


UR 
7.05- 19.15-21.25 
BOX » SLIPI 
7.00 19.00-21.00 


ILEGOI 
ARION 
TIK 


CIJANTUNG - METROPOLIS 
12.30 - 16.30-20.30 

BLOK M SGUARE 
12.45-17.00-21.15 

BLOK M SGUARE 
12.45-17.05-21: 


N: 14.40-19, 
4.55 19.15 


1 
“ WIC SERPONG 
25 


SERPONG XX 

TAMINI - MARGO PLATINUM 
1230-1440, 16.50-19.00 -21.10 
STUDIO XXI EX . 

PLAZA INDONESIA XXI « 
HOLLYWOOD XXI « 
KASABLANKA XXI - 

KUNINGAN CITY XXI » 
EMPORIUM PLUIT XXI » 

PONDOK INDAH 1 XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI « 
ANGGREK XXI - BOTANI XXI - 
DJAKARTA XXI » METROPOLE XXI - 
(CBD CILEDUG XXI BSD XXI - 
'ARTHA GADING - XXI - 
METROPOLITAN XXI 


12.45-14.55-17.05- 19.15-21.25 


IM GI 
13.00. 15.15-17.30 19.45-22.00 
SENAYAN CITY XXI 
FX PLATINUM XXI » 
EPICENTRUM XXI « TIM XXI 
PLUIT JUNCTION XXI » 
KEMANG VILLAGE XOXI » 
(CITRA XXI - SETIABUDI 
13.00 15.10-17.20 - 19.30-21.40 
BLITZ PP - BLITZ TK » BLITZ BCP 
13.00 15.30-18.00 20.30 


BLITZ PP VELVET 
19.30- 16.00-18.30-21.00 
CIJANTUNG 
.45- 14.45 16.45-18.45 -20.45 
BLITI MOI 
14.30-16.45 19.00-21.15 
KARAWACI 
13.00. 15.00-17.00 19.00-21.00 
IT CP 


BI 
14.30-16.45 -19.00-21,15 
VELVET 


8.35 
BLITZ MOI VELVET : 14.45-17.00 
ATRIUM : 14.40-19.00 


14.55-19.05 
D WITH INDONESIAN SUBTITLES 
-D 


NAMA BIOSKOP KIRIM 


BUTZ BCP 3- 


SEMANGGI 

12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 
PLAZA SENAYAN XXI » 
SENAYAN CITY XXI 

PLVIT JUNCTION XXI 

PLUIT VILLAGE XXI - 

PONDOK INDAH 1 XXI « 
GANDARIA XXI » 

PURI XXI » GADING XXI 

12.45 -14.55-17.05-19.15-21.25 


CBD CILEDUG XXI - ATRIUM - 
CINERE - GRAND MAL BEKASI 
1200-13.50-15,40-17.30-19.20-21.10 
PLAZA INDONESIA XXI - 

PLAZA SENAYAN XXI » 
HOLLYWOOD XXI 

KUNINGAN CITY XXI - 


PLUIT VILLAGE XXI - PURI XXI 
PONDOK INDAH 1 XXI « 
GANDARIA XXI - BINTARO XXI - 
ANGGREK XXI » CITRA XXI 
SEASON CITY XXI - 


XXI 
BLOK M SGUARE - SETIABUDI - 
PLAZA BLOK M » EKALOKASARI « 
MARGO PLATINUM - 
BOGOR TRADE MALL 
12.15-1405-15.56-17.5- 19.35-21.25 
FX PLATINUM XOXI - 
TIM XOXI » LA PIAZZA » 
KARAWACI - SUNTER 
1230-14.20-16,10-1800-19.50-2140 


BUARAN 
12.30 14.30-16.30 - 18.30-20.30 
POLIS 


19.15 -15.15-17,15-19.15-2115 


SURYA M2 

00-15.00 -17.00-19.00-21.00 
BLITZ MOI » BLITZ CP 
1245-1715-2145 
MALL LIPPO CIKARANG 
13.00-14.50 -16,40 - 18.30-20.20 


BLITZ TK 
19.00 15:00-17.00 19.00-21.00 


KARAWACI XXI 3: 

1215-1405-15,55-1745-1! 

PEJATEN VILLAGE XXI 

BOTANI XXI 3-D » 

METROPOLITAN XXI 3-D 

1230-14.20-16,10-1800-19.50-2140 

KASABLANKA XXI 3-D « 

KEMANG VILLAGE XXI 3-D 

1245-14.35-16.25-18.15-20.05-21.55 
LITZ CP 


18.00-19.50 -21,40 
3.00 -15.00 19.00 


P 


ROPERTI 


DICARI TANAH CEPAT!!! 
SEWA/BELI 


Lokasi : PADANG 
LT. 3000m s/d 1 Ha 
tanah kosong/ada bangunan ex gudang/hangar 


Hub : Diana/Tiyas 
Telp:021-794.2222 / 798.6261 Fax :794.3333 


Email : sekdir@bluebirdgroup.com 


5 UDOKU 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area, 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


Green 
mada) 


Ditficully Level 4 


Jawaban edisi sebelumnya 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Reus 


Fleksibel dengan adanya 


5 lokasi di Jakarta 


# Layanan kantor yang 
Lengkap dan siap digu 


regus.co.id 


Kost baru renov,bisa harian/bu- 
lanan, Jl Mangga Dua Abdad no 
14 blok A no 1 ph 021-71570699 


Lux, Ikp, Aman 24 jam, Parkir, 
25it dkt Slipi Jaya. 
Kemanggisan Utama Raya F3. 
Hub: 5300595/ 081519852346 


APARTEMEN 


DIJUAL 


The Mansion @Duku Golf Maha 
karya terbaru @Asg,hrg perdana 
hnya 4jtan/bln. 081510087082 


Water Place tower C, 3 Kamar 
jadi 2,85m2, Full perabot, view 
lagoon. Hub: 031-77122000/ 
0817.03870000,area Surabaya 


DISEWAKAN 


Lavande, Apartmen 3 Ktx1, FF, 
Private Lift, View Bagus. 
Ph:0812 10311961 


RUMAH DIJU, 


BODETABEK 


Puribeta Pinus 1/ 62 ““ Ciledug 
Lt.126/76m?, SHGB,750it nego 
085711349315 /087888653450 


JAKARTA BARAT 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, A41KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


JAKARTA PUSAT 


Jl-Kartini13 Rmh Baru 3LT.SHM, 
1It:36m? lb:105m2, PAM,2200w 
Tlp 021 6254379 / 02192161889 


Jl.Kramat kwitang Senen,SHGB 
Ls tanah 195 M2,bngnan 450m2 
3Lt,3Kt,3Kmn,tip listrik 23rb 
VA.0816485631/-0811111313 


unakan 


“Persyaratan disesuaikan 
dengan apapun bisnisnya 


021 2555 5700 


JAKARTA SELATAN 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.House Hrg 1/1 M 
Lt148/81, Hub,02170770991 


Jagakarsa jual rmh 4 hra,bbrp 
wil strgs,SHM (ck u/ investasi 
Isg ada penyawa) 02199002100, 


08567813909, 08561390384, 
08569802616 
JAKARTA TIMUR 


Green Park,cluster,pgr tol JORR 
itwarna,pd.gede Lt/Lb.212/180 
/Huk,2 Lt#Entr AKT4 1Pav,AKM, 
Grs 3 Mbl, TP. 0812 27 000053 


Pondok Kelapa jual TP rmh 14x 
25 Ib.300m It.SHM 267m,AJB 
83m,4kt1..081219994418 


Raya Jatinegara Timur. Dekat 
KFC, Mandiri, BCA, Toyota Jual 
Cepat 1860m?, strategis utk 
showroom, Hotel, Bank, dil 
08788783362 / 0816827051 


JAKARTA UTARA 


RAY WHITE SOUARE 
Gading Pelangi 10x17,S.huni,Hrg 
Nego"087885596321 Tedja 


TANAH DIJU, 


BODETABEK 


Serang,letak strgs,Raya Serang 
Km.66 u/ industri/ gudang, HM. 
1s.10.400m2 Tono 08161850967 


JAKARTA BARAT 


R.W Tomang Lt2370M2(F.2700) 
Rwbelong Kb Jrk,Dkt Binus,Str 
as .Fendy. 0818173656-5630101 


JAKARTA SELATAN 


PD.INDAH 6.500 SOHO 
10001 @18it,cck u/Apartemendi 
081618181 6 


JAKARTA UTARA 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
13x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


RUANG USAHA 
DIJUAL 


Bangunan 2 Lt, Jl Raya Halim 
km dr arprt, Stratogis. Uti ktr 
toko/lainnya, Sbrang Alfamrt & 
t 109 m2. Dijual 
1837791 


b 
» Mub 811 


Kantor Baru Jual JiMampangPra 
patan no26 t/b225/750mbit fas 
ilitas lift AC hub Ahmad/idi 
081911720555/085888280620 


Kios Blok M Sguare It 1 (8,51) 
Hook, Tlp samp.lift 680it ng 
081574046156/0811901342 TP 


OfficeStrataTitle@CBD Thamrin 
Best Price&lnvesment,Free over 
time,Angsuran mulai 20 jtan. 
Hub: “as (021) 392 9988 


RK Jl.Kerajinan 1 No.31 A, Kota 
Jakbar, 34Lt,ukuran:4,5x28m. 
«#4 Hub: 0818 738 883 (TP) “ 


Ruko cck u/usaha LT.6x20, 3.5it. 
Jl. Brantas, Cideng Brt, dkt Th 
Abang, SHGB, 3.95M nego. Hub: 
0813 1401 1586 


Ruko Dijual 3.5M 2Lt, LT300 
1-b380 SHM 081398991706 


Ruko3lt kapuk muara4x15 timur 
ilndpn bsr hab kondisi bgs 
hub0818692393/ 083806330009 


DISEWAKAN 


Gedung 3it Uk.15x16 Fas:Tlp,AC 
Parkir luas,Strtgis Jl.Raya Dewi 
Sartika Jaktim Cocok Utk Bank 
, Perkantoran 082112402226 


Gudang Luas 9.350m? dekat air- 
port, Disewakan. Hubungi: Lany 
0813-98762588 


Kantor Lok Jaksel Sudirman Fas 
Lkp  Furfunish— Hub:(021) 
52898099,5152363 


Ktr Bbs 3in1 Di Kuningan L.115, 
165, 180, Free Parking, 
Strategis, JIHR Rasuna Said 
Kav B7 Kuningan.Call 522 4888 

ktr@tb.simatupang,Hrg special 
Tsdia mulai kp.1-5 org, furnish, 
Free r.meet,park&wifi 7512038 


Pabrik,Jl.Raya Psr Kemis Km6,5 
Tangerang,lok.strtgs, Lt.4Ha,Lb. 
10.500m.Yuni:035289430087 TP 


R.Ktr/Toko, strgs, JktPus, mlai 
50rb/m2, Is, ssuai keb,fas.Ikp 
free OT,Hub.3806511,99561225 


Resto &Ktr G Sahari ry/19 resto 
bg HsI&Mg bsr ry,cck m.market 
&Ktr Perlantai Kramat Jaya dpn 
Islamic Center Hub:0816901537 


'AGEN PERWAKILAN 


Iklan Kompas, Pikiran Rakyat 
022-6021777/6041425/6021511 
Raka Adv.Pajajaran 112 Bdg 


JI Accu Mbl Mutu Dija 
Aki GS Bs TT Ha.Ns702Rp.360rb 
:N120-Rp.670rb.Hub:5818626 


Sama 


AGROINDUSTRI 


Dicr Edamame (Kacang Jepang) 
250MT, export, utk detail, Kirim 
alamat email ke 087878665522 


'ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar banar bersh, " ant 100rb" 
pabola 1,S5it,Indvdn,Top tv,cctv 
71403335-56958877-83311183 


Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena tv 100rb,IDVSN, 
Top Tv Pabola 3,5it,CCTV 3,5jt 
71115853- 80333200-56181850 


PRODUK PROMOSI 


Lsg workshp hrg murah CV Belia 
mgrjkn kaos prtai,kmeja,rompi, 
topi,dgtl prntg 0813 199 2047 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
jmpt.BSE 021 8281013,8352323 


Akt.Adopsi,api,cv,epo npik,kitas 
pma,pt,pspor.ptbenaya4404751 
1081380877269/ 087775552822 


Bpom.Depks,pbf.klink-alkes,obat 
kosrntk.pangan,Merk,Export.dll 
JkbJTK9/1LLH-081219174825 


Urus STNK se Jabar,Jkt.mutasi 
/ BBN sejawasluar pulau,me- 
layani surat menyurat.Boucha- 
Bandung,Veteran 69 Bdg 40112 
T:0221235522sms:08122220066 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR 28-3300-8Jt,4570-5,6Jt 
Drum A 6570/5050-14,5Jt 5075 
217Jt, 5-6000-20,5Jt.MCM 021 
4602868-4605905 Jkt 


Kredit$ & Bergaransi 3 thn bi: 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
MF (in 1) & sewa mulai 199rb 
bin PT MCM 6318655/63860575 
-1602868,Cikarang 29083323-24 


FOTOGRAFI 


IR5-6000.5-6020-18jt. 5-65: 
1BjRIR3-4570-5, Sjt.IR3300-8, Sit 
Kyocera 7,5jt. Toner Super 
70Rb- Part Ori Komplit. Murah 
WISUDA 021-4700089-4897863 


MEDIA ONLINE 


Domain, webhosting, website 
mudah editnya. Alfaweb78.com 
081314259139 Bill. 


Ahli Reparasi Sofa Kulit Asli 
Oscar,Kain/Buat Baru Politur 
Ulang. Hub:021-9565.5908 


KULIT ASLI 
Furniture, Promot 
Shoes, Car, Bag,otc Ph: 


MESIN & ALAT BERAT 


Ce akan" 
cone rMoe an LaMPMeNT 


Ot 4001 


PT. CAHAYA WAJA LUGAS 
YAKARTA KOUP 141 BLOK FNO 1-12 


DIESEL GENSET 
Sole Age: Pai 


MAN NUTZFAHRZEUGE 
AG - GERMANY 
RANGE : 280 KVA -800 KVA 
“Industrial Diesel 

 Diosal genset ' Silent Gonset 
 Diosel Pumpsot " Gas Engine 


“Sales “ Rental " Service 
“ Genuine Spare Parts 
- Sound Proof Power House 


Wa ore angan 


Authorized 
Sole Agent 
Of DEUTZ AG 
German 


obati 
Gading Saares RG 10 18K, 


PC1250,PC400,PC300 PC200, 
0375,D85E.D65PAVA350.WA500 
DUMP TRUCK NISSAN CW: 
DUMP TRUCK SCANIA 21242380 

Used & Rekondisi 
HARGA MENARIK | 
0813 1426 6365/0818 6262 04 
0852 16703555 / 0816824078 


Sales 
Rental 


su 


IN FENIR 
enno Lap GA msnoa 


Visit us : www.mandiripower.com 
Telp :5407890/5407869| 
15445938 Fax.(021) 
6196535 


ID Nishihatsu' 


TOEAS FOR POWER 
SOUMDPROOF GENERATING SET 


IS09002 
0.7 va-2250 kva 
Powered Bj 


Cummins Perkins 
DEUTZ MERCEDES 
HONDA Kubota 


YANMAR 'SUZU 
MITSUBISHI Lovol 
PT, CAHAYA WAJA LUGAS 
M021 6007550 


www.multieguipment.com 


USED FORKLIFT 


Aa 


Hp: 0858 142000 53 
0816 766998 


Em Jar com 


IN CENTRAL DIESEL |f 
GENSET 20 - 2000 KVA 

Perkins, Doutz. MAN, 

Doosan, 


ul 
' Info5centraltiesel.com | 


F 


Diesel Pembangkit Listrik 
www.genset-wt.com 


021- 92670933, 6260027, 6296930) 
031- 70461887, 70461875 
wahyuBoiLnetid 


SR EMARKET CNG, 


GENSET HARGA SUPERMANKETN 
(021) 5890 8321 - 23 


wwwsupermarketgenset.com 


Dijual DEUTZ 226B 
ngine, Genset 27-1601 
Stok, Wahani 5 


Zeropack 
VA, Rdy 
1 


Asphalt Mixing. Plant: (800- 
4000 Ka/Batch),Batching Plant: 
(35-210 M3/H), Crusher Plant 
(Cap.10-300TPH) 021-51370623 
081310712011, PT,Trisarana 


Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi " Tehnik 
Unggul", Telp:6391752-6398079 
Jl.Hayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
Jl.Kebon Jati No.21-23,TIp.(022) 
1239737 - 4238643, Bandung 


Dijual Forklift Kap:l s/d 10Ton & 
Paper Roll Clamp, Reach Truck ex 
Japan 71578038/0816712308 


Dijual Msn Surface Grinding Bru 
China Table Size 200-1000mm. 
srface grnding ex.Jpan Okamoto 
Work Dimension : 800x3300mm 
Wijaya Machinery 021-6696061 


Dijual Steam Boiler Omnical / 
Standar Kesel Kap 6Ton,Bahan 
Bakar Solar. 0812.1979.2557 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1805723 


Jl gst silent 50-100 KVA,trailer, 
msn2exJpn,s'part gst,AVR,radi- 
ator 0216241678,08161923680 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar, Mitsubishi, Cummins 
Dgn Harga Murah. 021-5446833 
-32/ SMLAL95 : Fax: 5442021 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-6321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Jual msn ctk heidelbergSM102Z 
P 2color th90#Komori L426 Aclor 
th88.0818997899/02170915777 


Jual R.stock/new Stone Crusher 
Shan Bao, tandem/ vibro roller 
w. loader. Hub. Prof Machinery 
T:021-54361444, 10215413333, 

081311303001/ 085781070088. 

Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215405887-08174899918 


Mining Services:Jemb.Timbang 
Crusher or Belt Conwa 
-yor, Magnet. Separator,Mining 
Transport sarvices,Jetty Gile 
(oiling) construction08!11202022 


Plastic Extruder Taiwan dia 
120mm. Jl. KS Tubun n0o.30 
Tangerang, HP: 0813 8090 2900 


Prime Power Rental (Rental 
Genset)hemat solar,free delive- 
Ty&perawatan,hemat total pe- 
makaian,harga kompetisi. Hub: 
Triana Bintang 024.658.1760 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326119278 


TR, Tandem, Finisher, ex Japan. 
siap kerja. 082181151511 (Lpg) 
Nago 


HOTEL/PENGINAPAN 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cak/Wookday — 250rb,Wookend 
35Drb,Paket Meeting mulai dari 
225rb. Fasl-Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 1 Oktober 2012 


"“NeI DUNIA WISATA 


DOK SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT 


DUNIA WISATA | Malaysia 


Tontonan Atraktif untuk Penggemar Otomotif 


ANDA penggemar MotoGP? Bisa jadi ini adalah kabar 
yang menggembirakan karena sesaat lagi perhelatan 
bergengsi acara sepeda motor di dunia akan digelar di 
Sepang, Kuala Lumpur, Malaysia. Lokasi acara yang 
tak begitu jauh dari Indonesia tentu saja memberikan 
keuntungan sendiri bagi wisatawan Tanah Air. 

Malaysia Motorcycle Grand Prix di Sirkuit 
Internasional Sepang (SIC) bulan depan akan 
memperlihatkan pertunjukan yang energik. Ajang 
MotoGP 2012 FIM World Championship akan 
diselenggarakan pada 19-21 Oktober 2012, sehingga 
kontes untuk gelar juara dunia pun akan naik ke 
puncaknya. Bahkan, Sepang bisa menjadi panggung 
untuk mahkota juara dunia baru, 

Menurut Chief Executive Officer SIC Datuk 
Razlan Razali, ajang ini akan menjadi salah satu 
yang terbesar dalam sejarah Malaysia Motorcycle 


Grand Prix. Ditambah lagi, beberapa program baru 
ikut memeriahkan seperti acara pra dan back-to- 
back konser. Edisi ke-22 dari Motorcycle Grand Prix 
Malaysia akan memberikan sensasi dan kenikmatan. 

“Sepang selalu memperoleh dukungan yang 
kuat dari masyarakat Indonesia untuk MotoGP serta 
Formula 1, Mereka adalah penggemar olahraga 
motor," ujar Razlan. Pada tahun 2011, sebanyak 
3.391 penggemar otomotif sengaja terbang dari 
Indonesia untuk melihat ajang Malaysia Motorcycle 
Grand Prix dan diharapkan jumlah ini akan 
bertambah. 

Razlan juga menyatakan harapan bagi penggemar 
otomotif dari Indonesia untuk bergabung mendukung 
pebalap Malaysia Moto3 Muhammad Zulfahmi 
Khairuddin demi semangat persaudaraan sesama 
negara ASEAN, 


Seminggu sebelum perlombaan akan diseleng- 
gatakan konser kelas dunia dengan kemasan yang 
menarik. Ini menjadi salah satu strategi kunci yang 
dilakukan oleh SIC dalam mewujudkan target 70.000 
penonton yang belum perah terjadi sebelumnya 
dalam sejarah Malaysia GP, 

SIC juga akan bergabung dengan Dorna-MotoGP 
di seluruh dunia pemegang hak dan San Carlo Gresini 
Racing Team untuk menghormati Marco Simonecelli. 
Nantinya, akan ada penghargaan khusus untuk 
pengendara legendaris. 

Agar tak ketinggalan informasi, Anda dapat 
menghubungi SIC National Press Officer Norlina Ayob 
di norlina.ayob@sepangcircuit.com. Rincian lebih 
lanjut tentang Motorcycle Grand Prix Malaysia 2012 
dapat diakses melalui situs www,sepangecircuit.com, 
Iny atau www.motogp.com. (#/GPWI 


IVI PAAPAY SI PAIN MV DN OA A 


(“3 


SEPANG 


AKAN 
wew.sepangcircuit.com 


Or AN DASI AGE ONE, 


Sepangyinternational Circuit 
Malaysia196211Oktober 20112 


TX TRAVEL 


PLAZA BLOK M 


021 - 720 9111 
Pin BB: 27516372/ 
2A3B6AAF 


TEL: 021-522 0765/4947 FAX: 0: 


Selamat atas dibukanya 


EC@PEKANONGANI 
ECAPETUKANGAN 
SOC OLI 


1 


Sd, 7 OKTOBER 2012 


ECC Pluit 


JI. Pluit Samudera Raya IV Blok B No. 1B, Pluit, Jakarta Utara 
email ecepluit@elexcomiccenter.com 


Telp.021-90608855 
ECC Petukangan 


Jl. Kemajuan No. 5, Petukangan Selatan, Pesangrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 
email: ecc.petukangan@elexcomiccenter.com 


Telp.021-7340712 
ECC Pek: 


Pekalongan Plaza, Jl. Nusantara No. 5, Pekalongan, Jawa Tengah 
email ecc.pekalongan@elexcomiccenter.com 


coMI€ FAIR 


diskon | di seturuh outiet Eee 


17 SEPTEMBER s.d, 
17 OKTOBER 2012 


Dapatkan Member ECC GRATIS 
setiap pembelian 10 eksemplar komik 
selama promo berlangsung 


www.elexcomiccenter.com 


La. 5 
KG) KOMPAS GRAMEDIA 


Kena 


Pginapan.kostbln850rb/75rb/hr 
AGTV,bed,kmd:Ampera VI/20,6 
Sahari dpn mg2 sguare 6411885 


BY SEA CHINA JKT 
2ljt/cbm.Sing Jkt 3it. Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3,9jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
bit/cbm. Hub 021-55963604 


HOTEL/PENGINAPAN 


Att  Hotel:Fas”Berbintang,Ber 
sih&Aman”,Hrg Mulai 110Rb 
Tanpa Deposit.Hub:JI.TPI II Bk 
N/1,Tolp:021-6681679 


Fas”R.rapat 180rbtbr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BA Garsmoo MD some 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea by air Hub 
021.55954778/79/021.82563929 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Bbs 
Byr/Pmutihan.legal.Blok M/STC 
Melly 99799589:081316863500 


Solusi 


It's Time to Promo 
Autodesk Manufacturing 
Product Upgrade 


Autodesk 


Gold Partner 


“Autodesk” Factory Design Suite 2013 


“ Autodesk" Product Design Suite 2013 


“ Autodesk" Inventor 2013 £ 


“ Autodesk" Mechanical 2013 


For further Information : 
pivot 
En 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
» Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal,STC Senayan Budi 
97977279:081291115418 


Abaikan CC/KTA? Stop Bng.01 
disc sd.705?X-Bt.Echi 0857.75 
10.2957 Cika 0838.9911.8975 


Bermsih dg CC/KTA Anda? Km 
Bantu Pmutihan.Legal Cpt Tnts 
Lydia 91986128:087880523323 


Tutup kk/kta hnya bayar 155 dr 
total tagihan“ trakhirhutang 
lunas 1001.081802033217 


Dicari Dan Dibeli Kain Batik 
Lawas Motif Koptung. Only 
SMS :0817 88 9896 


Dijual Borong Patung Topeng 
Premitif ada 100 Potong, Hub: 
0819701946 / 021.096 3456 


Jual koleksi mem?keris,tombak, 
prangko Im, kaligrafi amir 
hamzah,meja kursi pakubuwono 
x. 08164856317 « 0811111313 


Rolex,Panerai dil @-2jt. dijamin 
sdh sm dan asli.Satu2nya pema 
sok jam u/kalangan ats,kraguan 
akn hilang stl mlihatny 7365461 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah'16-20H Sampai Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo" 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn , dispsr , frezr 
K.Gas,kulkas, Paair,M. cuci, slhrt 
TehnikCool.71457718-71481084 


AC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6334875 - 6337206 


ITALINA 
Service Centre Telp 
7256852 Fax 7223689 


Beli dengan harga Tinggi,semua 
merk Piano. Hubungi: 7691693 - 
7694912 - 71413951 - 45879083 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board,Drum,Pwr,Mixer,Speakr 
:51218988-081517245633,Bono 


Piano Yamaha Berhadiah Logam 
Mulia" Sincere Music Gandaria 
City Lt.1 No.145(Dpn Gramedia) 
Bunga Os s/d 29X“ Telp: 2900 
8010, Kemayoran 4243173, 
Bekasi 88966866,88852305, De- 
pok 77205178, Serpong 538 
14929,081281896188.Pendftaran 
murid Baru Berhadiah Menarik 


(021) 


462 21 720 1419, 46231 599 9048 


Jl BU Piano Youngchang Korea 
(PianoyYmh V1)13jt:Ymh U2,U3 
JI.Mandala Sit X/2 Ph:56968924 


PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Psh/Pdh/Celana,Big 
sale,9jam selasai.Dunia Moda 
Tailor Psr Baru 31 ph 98529382 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK/ 


Arsitek As Karya Contractor 
Free | Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah:0821-2326-7227 


Bangun Rmh/tuko,kantor,brkwa 
litas&palm 10th Cv Hilryiaya 
021-4255375,1223047 Garansi 


PERALATAN MASAK 


DijuatFryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor, Grill, Peralatan Cafe, 
Kapal, Pabrik, Hub:Indometic 
Telp:021-6313056, 6315788 


PERHIASAN 


UALAKLUTT BERLIAN & JA MEWAN 


Ahli Arloji & Berlian “dibeli dg 
harga plg tinggi “ Rolex,Patok.P 
dl! King,JI.Kyai Maja No.51 dpn 
Mayestik. 7268160,0817115416 


/Ahli arloji & beli berlian “ rolex 
patek,dll "AA. Arloji' rukan grand 
Panglima Polim Ry no.1 dkt BCA 
David.L 7399138 - 08129108613 


Ahli Arloji & Beli Berlian" “Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dIl 
dgn Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall ArthaGading Lt. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Abli Arloji “ Arloji Antik Anda 

Arloji Mewah & Berlian” 
ggi & trm bli smntar 
tex,P,FrankM,piag: 
Vacheront,chopard, cartier,dll 
watchS 1-6 
117-118, Ph57931561"579 
Hub: Halim'Hp:081388800889 


Ahli Arloji Beli Berlian&Jam bks 
mmh,Rolex,Patek.P,AP,dll,Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.lb disamping Psr blok A 


Beli Berlian & Emas 22K - 24K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg. 
(siung 3812570-9300M118Ps.Br 


Of 


| 920 ORAT BELU 4 SCOMANO 
4 Lana meniran Guugon Max resa: 
ta 


Promo valkd uni October 21, 2 


Ahli arloji&berlian hrg tagi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No, 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


BERANI BELI EMAS 


harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


PERLI R & SEKOLAH) 


Ag 


021 - 629 2780 | 031 - 5911 491 


PIN BB : 22E7FD46 
121-522 0766 


AUESIMALIA 
Maa Dec 


tan 


Bayng Nuron Jan. Orange Huang, 
Onkan Bpanpba Y GA. Dop 1) Cet 202 


ana pa teen 
Meera 


Iwctuag: Leone kz Tenet. 3 Aecemosaljan with Day 
Wrwakfast.Urvernal Stutien Singaporn Lega Lang Enirunce Ticket 


? 


CENTRAR PAK 71122 7 OKT 
SEMARANG (PARAGON MAL): 5 


« AS 
Pay | 


PATIAYA 
My GK Day 22 2h 20 PA Ni Dee 2012 


@VNID FUNTASTIC OF THAILAND 
angaak Creserai Crnpui Pat Petaya 
M.A Dop D4 25. R0 Dat RO 


Meta Kiiy Lang Dop. 22.28 Doc 2012 8y GA 


SDAN BANGKOK PATTAYA PACKAGE 


Special Year Ind Package: 


tuciete Lean 
Do an. Net 


An isat AN kecemedunon 
& 


TERSEDIA di GRAMEDIA MATRAMAN 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht824-3499rb1lkey2sit,cctv4 cha 
Sit FreepsngT.5323060(H) 


SEKOLAH KURSUS 


, Ace, Arb,BIss,Conv,GMATJELTS 
s TI la TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
IAMPS | 8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


CV, MODERN STAMP INDONESIA 


HLKH ZAINUL ARIFIN 30 RS, JAKPUS 
TE G32286A, GI22T81 FAX. 8929016 


rai - 

Ap MAMKA MITRA“ | AcoBlding Mat FA,PRIMAip 

MA IA BLK Mar,arslukis,musik,comp,renang 

TELP con2ng?, 6012871, 6906849 | | GrTE,IKIP,UI) 74704140” Ophir 8 
MENSUPLY : 

han Mat-Fis-Kim-Kalkulus SMP / 

Mesin Srempet wanna ) | SMA /Mhs Tkt 1,Mrd Nas/Inter 

HANYA Rp. 5 JUTA Matramn 1/9.ITB.08128092107 


Pembangkit Listrik Tng Surya 
MEN LULULI | angin To! 3 - 4/10, Jl. Perintis 
99 Jaktim. Ph : 081311019974 

Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 


:50350657,54350707,68529688 | Drvak Les Ir EDI, gke rmh SD 


SMP-SMA, gr UI-ITB, Jadetabek 
08521105 2222,pondok indah 6 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
85 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


TOUR-TRAVEI 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin SH-$399x,paket akhir 
tahun.SamudraTours:458-76988 


Cordyn,carpet,sofa,wallpaper, 
blindswcuci cordyn,carpet,sofa 
hub 99353000 / 08569903000 


PERTAMBANGAN 


Dicari batubara kalori 5600 up 
kontrak jangka panjang direct 
buyer from China - maaf hanya 
ya serius hub 0813 177 40 777 


TELEPON 


Bej-Shg-Hsn 21/10-10,75Jt, HK 
-Sth-Mac-Gzh 26/10-8,85Jt net 
Gin 6/1157,5Jt-Sukses 6506434 


BngkokPattaya4H 3,9jt 10,17,20 
okt/260ct univ.studiothardrock 
49it/ happytourindo. 56941717 


0813.168.67899, (02199168889 
085351.567899 4 087778.567899 
087888999898 - 087879999898 


Hkg-Mc-Shzn 7d 8,9jtSin 3D 
3,6jt:Sin-Mal-Thai 5,3 JtVist- 


0821.35.339999 Hub:0817117788 


Halong 8,9it 6402725/68373788 


Bali/Lombok Pkt 4D Mulai 2,5Jt 
jog/soc/sub/srg/plm290upg480: 
bpn bdj mes429sin kul400rb,bkk 
$150,can$290,hk9$339:6267322 


AERAH-DAERAH 


IR 20c0r 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


JP cenpasaR 


BU,Murah!Tanah Elite,Hook di 
Pantai Jimbaran-Bay,Bali.Ls 3ha 
shm,725jt/are.ng.081237895101 


JI Toh View laut LS 50a 75jt/a 
1,3ha 100it/a,2ha 160it/a,lha 
200jt/a.kutasitan082145877675 


Pi samsi 


DIJUAL CEPAT 


TANAH SHM, 
LT.66.000m' 
pinggir jalan besar 


Cocok untuk Pabrik, 
Pergudangan 


Lokasi Jambi-Sumatera 


HUB: 0819-0892-0087 
(tanpa perantara) 


Ji separa 


Dijual: tnh siap bgn Lt.12276m? 
pnggr Jl Ring Road dlm kota 
Jepara. Prospek sgt bgs u/peru 
mhn, hotel, RS, tpt ush, RM, Lok 
strtgs SHM. 08122206454 TP 


JI pakansaru 


Dijual Tanah Untuk Perkebunan 
Kelapa Sawit700 Ha terletak di 
Riau, Mandau Duri Hub: 0812 
8078 0039,0812 9378771 


Bi surasava 


Djual RmhSiwalankerto Sby-Jw 
Tmr -S'tegis,410m-Dkt Univ Pat 
T210818471296,082388236562 


PB Tancerang 


Dijual Tanah Industri spesifikasi 
sbb:s20Ha SHM Hrg 120rb/m2, 
Ls 4,5Ha AJB Hrg 120rb/m? Ls. 
4 s/d 20Ha Girik Hrg 70rb/m? Ls 
SHa SHM-AJB Hrg 80rb/m2 ,Ls. 
5000m2 SHM Hrg 250rb/m//Ls 
25Ha Hrg 100rb/m2 Ls 1,8Ha 
SHM Hrg 150rb/m2 Ls.58Ha 
SHM Tangerang Hrg 350rb/m2 
Keterangan: Lokasi di Tange 
tang-Cikande Hub: (54205345- 
51200736-32020868-68315257 


JI oovararta 


Disewakn Harian Rumah dikota 
Yogyakarta Hub : 081282211000 


S'/pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
465 98510888/ BBM: 238e1cc0 


MIL Secret,from Sulhadikinter 
net Sukses,Acra IHr Full,Bkn 
skedar Motivasi Tp Training 
Bisnis Terbsr Internet&Property 
Grnsi sampi Bs,Kursi slalu 
penuh, Ikuti Seminar Trlaris 
AHri Ful Sbtu 6okt dihtl.Puri 
Jaya,bya hny75rb&grtisBuku,CD, 
makih,tas&mkn.ph:99249400,08. 
179859935,SMS:081311625501 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 


Senin, 1 Oktober 2012 


1. Hasil Penghitungan Suara 


KOMISI 


KOMISI PEMILIHAN UMUM 


PROVINSI DKI JAKARTA 


PENGUMUMAN 
No: 692/KPU-Prov-010/X/2012 


DKI JAKARTA TAHUN 2012 PUTARAN KEDUA 


AA RAGAM 


REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI 


Bersama ini diberitahukan kepada seluruh warga DKI Jakarta bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah selesai melaksanakan rekapitulasi 
hasil penghitungan suara tingkat provinsi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua pada hari Jum'at, 28 September 
2012. Sehubungan dengan hal itu, KPU Provinsi DKI Jakarta memutuskan: 


Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor.31/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua tanggal 28 
September 2012, ditetapkan perolehan suara sebagai berikut: 


Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 


Jumlah Suara Sah 


Dr. Ing. 
Mayjen (Purn) H. Nachrowi Ramli 


H. Fauzi Bowo 


2.120.815 (46.18 Yo) 


2017. 


Ir. H. Joko Widodo 
Ir.Basuki Tjahaja Purnama, MM 


Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih 
Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor.32/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua tanggal 29 September 2012, ditetapkan pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) 
Ir. H. Joko Widodo-lr.Basuki Tjahaja Purnama, MM sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih periode 2012- 


Jakarta, 1 Oktober 2012 


Ketua 


DAHLIAH UMAR 


2.472.130 (53,82”0) 


Nimm 
PT. INDOMINCO MANDIRI 


TEAM OF PROCUREMENT PROJECT OF GOODS | SERVICES 
PONDOK INDAH OFFICE TOWER III, 3RD FLOOR. 
Jl. SULTAN ISKANDAR MUDA, PONDOK INDAH Kav.V -TA, 
SOUTH OF JAKARTA 


PRA GUALIFICATION PROCESS OF AUCTION 
OWNER ENGINEER SERVICE OF BoCT PORT EXPANSION PROJECT 
LOGATED AT BONTANG, EAST KALIMANTAN 


To meot the needs of tho Owner Engineer (DE) of Bontang Coal terminal 


1, PROJECT LOGATION, Bontang Coal Terminal is located in PT Indominco 
Mandiri at Bontang, approrimatoly 117 klomotora from tho East 
Kalimantan, provincial capital of Samarinda, 

2. PROJECT BRIEFS, axpand Port Stockyard (PSY) capacity to 1,2 Mtonand 
Inorease Bontang Coal Torminal from tho existing capacotyto.40 mtpa, 

3.GENERAL SCOPE OF WORK, Io camry out the project management 
services of PSY and BoCT axpansion project under the diroctlon of 
PT.Indominco Mandirand Is assigned project manager. The work ncludos 
but not Iimited to prepare project Iniation, assist tendor process, roviaw 
design/engineering, control project execution, prapara raporing and 
documentation. 


On 


DOCUMENTS REBUREMENT 


NAME OF THE COMPANY, 


POWERED by POWERED by 
BONDA KOHLER. 
MADE IN USA 


dicari DEALER, hubun, 
tugenset@indosat.net.id 


www.tehnik-unggul.com 


A. ML Hayam Wuruk Na TA, Jakarta Barat Phone (21) 83920057 998072 0301752 


Fe (021) 300054 mal: dosa po 
1 J ajah Mada No 1, Pane (21) 6IOA26 Fase (021) BIRO 

ma: dog9rosa note 
3. J Pangeran Jyakarta No TNYABlok 234 Jakarta Pura Phone (021) 6490871 1010862: 


Tax (0210491028 ema: uganGndoatralid 
AL A.Kaon li No212 Bandung Poo (22) 42837 AGA Far (2 AKA, 


aman Long Maan ne) 00 ST toe: 
Fe at 2100 ne engenstBgnacon 

Page Na Baba Pre 051) 7 17168 Pa OS AO 

1. Gadung Kenari Mas Ground Floor Bok C-20 Jl Kramat Ray te, Jakarta Pusat, 


oi rama D KIA Tara Tn 
sigoate | Teorama tone Hp HgmaA 
InfoPuri GOwEN RAMAN smauna Pa 
ya bd 
Infokebayoran | Best TOUR” METARA TOUR 


Pong (021) 70005221 82787222 0945770 Fx (21) 36A57TD: al! pugensiama.com 


TDORESE. TELP FA 
EMAIL COMPANY, WEBSITE, COMPANY 
DIRECTORS ANI 


An Natan 
ee (aras, DURING 3 Jaa BA Setan Mo | MONTHS 
ESTED 


, TADWINSTRATON 
En 


# ma GUALnY COMPANYS EL 
TOANY. TERMINAL 
OF KEY EXPERTS 
ASSURANGE, OC: GA/ AG PLAN 
ACCEPTABLE FOR TESTING & OC PROCESS 
TOOLS & SOFTWARE OWNED 


EXECUTIONOF THE PROJECT 


'sc01 ks JASSIST OWNER TO CONDUCT, TENDER) 

sih (PROGESS, CONSULTING ENGINEER PROVIDE| 
PROJECT MANAGEMENT, SERVIGES| 
LUNDERSTANDING ON FIDIG CONTRACT BASE | 
ISUPERVISING AND, MANAGING THE) 
IEXECUTION PROGESS PROJECT PROORESG, 
IREPORTING PROVIDE. MULTI-DISCIPLINARY | 
(ENGINEERING MDESIGNSERVICES 


4 Mann ee balado 
team procuromontandsorvces: 

5. Period to submission of documents, 8 — 12 October, 2012 (working hours) 
PlaoaotDolvery: 

6.Hoad Office of PT: Indomineo Mandi, Pondok Indah OMice Towar Il, 
3rdFleorJl. Sutan Iskandar Muda Pondok Indah Kav.V- TA South Jakerta 
12310 (Up. Procurement Project Division, Bpk. Abu BakarAshidiay, Dennis. 
Pangomanan, Telp.02129328100Ex1.1399and 1522) 

7.Represeniatve Ofice of PT. Indominco Mandil, PSO Balikpapan, 
JILMT. Haryono No. 15, Kalimantan Timur, (Up. PSO, Project Coortinator, 
Idi Mindanat Top.0542878710) 


UNDANGAN & PERINGATAN 


PT, SURYA SEMESTA PERKASA (“Persi mengundang (eka 

Ji aras japan Yi Bagai ADIAN 8 N, WNI, alamat 

di Perseroan) JL. umi II 3/8, RT.OO7IRW002, 

(Kembangan Selatan. Kou Kamvangan Jaja Berat opa Mudi 
Jaa Ka aa 

u Ingunan gudang di 

'Senira Kadu blok F No. 15, Jl. Raya Telesonic No. 10 Ci 

Tan Uni Ti Gudang Selama 7 (LA) hat ejak 
Kane Kcnggat ak)Dorgn retak 

atas 1 Unit T/ No. SP. : 001i SP- 

Su ngga La Sa Pesanan”), dan berakibat Surat 

Dosa gold bai dn cak menckak M Adapun Lag Taka slah 


PN Wali Mnvtmnya rn 


Tangerang, 01 Otober Oktobor2012 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PHE PINDAH KANTOR 


KEPADA SELURUH STAKE HOLDERS| “3 


Diberitahukan bahwa 


terhitung mulai tanggal 24 San 
PT Pertamina Hulu Energi telah menemp: ru 


Asset anda disita/dilelang oleh 
Bank? utk konsultasi/Take Over 
TpBI checking hub:0816.901.537 


KERJASAMA 


dengan alamat: ( 
PT Pertamina Hulu Energi 
PHE TOWER, 25th Floor TI 
Jln. Letjen. TB Simatupang Kav-99 “1 ah 8B,Apole, Mt 


Jakarta Selatan - 12520 
T 46221 2954 7000 P 
F 462212952 9076 


Terima kasih 
Direksi 


Tersedia juga Mesin Bekas EX JEPANG : 
BUBUT, MILLING, GRINDING, PRESS, dil. 


450 - Indonesia 
75 - Fax : (021) 567-1071 


Telp : (021) 565-: 


a 


Ace Y jam ada 350rb acc nsabh 
Sik 02, bng 0,45/bin, tnp 
fee/survey, 29 p'hragan - Ax pd 
2011, free ipad, bb, laptop 
ksmpatan dapat unit inova, Isg 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
Platinum Finance, Jl-Blvd ry brt 
G65 Kp.Gd 0211581381-3 


Agunan BPKB ad 


Ace 1 jam Cair,Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


Gadai 10jt-3m dana pribadi,non 
BI checking, krdt mct,asset:rmh 
tnh,rukan,apart,mbl. Jabodeta 
bek,trima agen, 08567813909, 
02199002100, 081314895898, 
08569802616 ADB margonda23 


18 TOP 
TRAVEL AGENTS 


SPECIAL PROMO 


BEST DEAL 
PACKAGE 


X-MAS & YEAR END 
HOLIDAY PACKAGE 


PARTICIPANTS 


Akntatour 


0, Dwidayatour 


Acc Ijam cair,jmn BPKB Tnp sur 
vey,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
Jl.Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


ACC Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,54 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
47868487 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey.Ph:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl. 
Mampang Prapatan Raya no.82 


Bantu Dana s/d 1T Selnd,bunga 
0,5, provisi ng,trm agen. 0812 
18318068,081381851272 ADB 
Margonda23A Jkt 02177205454 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 


Dana Talangn utk SppkBank/OL 
PTR-jl.Sdm-kav45-0817863314 


— 


ya 
Untuk Informasi ebi anjut 


'hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 , 


ASTRINDO €5- 


Hoterip , HIS 


CENTRAL 


Ku) 


supporTeo ey 


Central Garex 


ORGANIzE0 8 


lanagement 


021 290 30 769 


www.mecimanagement.com 
(3 @mctpromo 


ADMIN 
Wnt, max.28th, Palm min.2th, 
Komputer/diutmkn Kes Lingku- 
ngan. Dtg lgs:Jl Caringin (Balik 
papan) No.10-10A dpn Halte 
busway RS Tarakan (Pk.10-15) 


Toko at Wana Abad CWAYANN”) 


Artis cin pdtg br p/w dcr u/ 
sinetron/iklan/klip. 92408283 / 
08561664033 jmn Isg shoting 


Bth Mgr/ Spv Resto lok Lippo 
Cikarang pglman min 2th,Lmrn 
ke hrd@kopitiambeverly.com 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs Tes-Jl.Mam- 
pang Raya 60,Ph:021.70343637 


Bth:1)Adm,Max 28th,Bs Comptr 
2)SIsm,Max 35th,Kendr Sendiri 
3)Daftar / Project, S1 Arsitek / 
Sipil, Bisa Autocad. Hub:PT.CGS 
Bp.Ags Ph: 56966733 


Bth:SupirPribadi,P,35-45th,SMP 
/sdrit,SIM A,pglmn min-LOth, 
menguasai jl Jabodetabok,tdk 


I LAIN-LAIN berkemt,rapi,sopanjujur,tdk byk 
barber. sedia krj Imbrbiasa 
membw sdn matic,diutmkan tgl 

AceAdmBM,Gdg,Ksrsspurep, | dijakPus,pny mtr.Hub:99029747 

ob2-7it/bl45rb/hr-sms nmusia | (senin “Jumat, 08.30-16.00) 


almt.087881917997 SISCA,SE | Salambatanya T8l 05 Okt "12 
Bth 12SPG,2SPV u butik wanita 

| Taman Anggrek & PIM. 
1SPV u Tk d 
Hub:081387: 


BthSgrDesignGrafis Utk T- Shirt 
ygbrpengalaman.CV&immkrmke 
putra.kemuningGhotmail.com / 
08161626389 / 6670079 


mang 


Bisa Pho- 
toshop/ Corel Cz Digprint Sprint 
9 Amb Hub:085782884784 


Butuh | Karyawati 


CONTRACTOR SIPIL 
Bth cpt:lr.Sipil,surveyor, drafter, 
Purchasing & Gudang. CV ke: 
hrd@arifindo.com/02193655660 


Cr reseption & legal office(W) 
beta.cs19@gmail.com T5675020 
1 F56965384 Gd Raharjo Jkb 


Custumer Service(Min 24Th D3, 
mnrk,Good Look,Eng Aktif) 44jt. 
sms nama,posisi 082110312188 


ATA Entry 25position,(P/F 
Dina le 
Incz91100,081288091176 


DATA ENTRY PART TIME 
input dt corporate,m.off,1-2jam 
Freelance/Doc 0877.8864.1108 


DATA ENTRY PARTIME 
Tdk Terikat Jam krj,input dt cor- 
porate,Bs M.off 085217433774 


ATA Entry(P/F)30position 
Dina Wlc 
Inct8-14jt“081908906286 
ATA Entry, Min D3 / S1, 
D:- Kri/Minggu, Rp9jt 
2319878 1526 03987 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 1 Oktober 2012 


8 Ong 
IRMANG Central ek AE HA 


ADIN 
NIAS 


MARIND IA CBD Put 


neua AMAN PUPAN A WPS TING 


w — 
JA KA RTA GREEN LAKE 


ag —— xi 
(ea DSM@TERRACI Ne sepmalPi 
Ga COM ( GREEN Bay Kn Iri SeasonsCity P3RSI 
Media Patner : 


1 ION 


Communicatisas Innee City Lmng 


LOWONGAN 
Mama 


Dbutuhkn operation manager Re 
inax40Th,Bronglman,Seg 
Hub:0z 520/409792M1 


DeriDesign/Setting,kuasai cdr, 
al,psd, Admin,Mrktg,Lok.Muara 
Karang,021.6679082/30395622 


Dicari Segera MD Purchasing, 
Follow Up,Produksi Utk. Gar- 
ment. CV & Lamaran Kirim ke 
putra.kemuningghotmail.com / 
08161626389 / 6670079 


REELANCE Input Doc, 
F Rp8Juta/Document(cash) 
110877 8308 0972” 


Office  Boy,Pria,max.25th,min 
SMA,sehat jasmani & rohani, 
bsedia bkrj krs & melakukan hal 


£10Jt-15Jt/Doc,IRT/Senior 
Citizen wlc“085210657236 


F REELANCE Typist,Urgent 


Gr math SD,fasih Engl wnt max 
30th.Guru Engl P/W D3.Imrn ke: 
greenville@myeyelevel.com 


RD Manager, Min S1, Rp 
H 9te#,5Hari Kerja/Minggu 
Ho1401G 1707 3996 


Salon Mobil Cab ke-5 Dimeruya 


Wb cafe Urgent Need asst mngr 
Captain,waitross,Cook,exp min2 
thnsend CV to J.Hos Cokroa 
minoto no 9LA menteng JakPus 


PT. Success. Nat International - 
Singapore Education consul- 
tancy Group Recruiting Mar- 
keting Executive and ethu- 
slastic teachers to join us 
(Kelapa — Gading Reguired 
knowladge of English, discipline 
and self-motivatad.2-5m - 3-5m 


PA Business Mgr Min.24Th, S1, 
Exp.2th,Eng aktif,Bs Ms.Offe5jt 
sms nama,posisi 081585880215 


Urgently Reguired Ebony Eve 
Samplekproduction — Manager 
Fluent Englishyexperienca, En- 
ergotic,problem ” Solve Skill, 
Hardworking And Smart Send 
Your CV. reg, curlieGyahoo.com 
paebonyevedgmail.com 


baru,jujur.Send | CVJJILAgung 
Karya V blok B no.7 Sunter 
Podornoro,JakUt 1340 


Mencari Adm, Kasir, Markating & 
Manager.021-6629447 / Lmrn: 
JI.Pluit Utara Raya No.28 Jakut 


# commission. Email: CV to: 


Distributor 
hr enguiries@successnat.com.s9 


Jl aome keuangan 


Genset:Cummins-Deutz-Perkins Bth SgrAcct,Min.D3 Akutnsi 


DOC OFFICE PART TIME Isuzu 10-2000kva-solar cell | Klinik Kecantikan Bth Dokter, ANGSUNG Krj Freelance, | Pglm 2Th,Mnguasai Akutnsi, 
Urgont! dt entry ktr-Irt/Pensiun | (100w-250w) PT.Nikabasurya | Perawat.Muara Karang C 3 B checking Doc:3it/data/IRT/ | Sofware Program,Siap Krj Drh 
1250rb/page doc 085717879739 | 0317411188-89/ 087880111189 | No,3.TIp:021-66602207 pensiun wlc 081315506127 | Tik Gong,TIp:021-66672402 


” 


Ia Pai mak 


Turut berduka Cita 
atas Wafatnya : 


Bapak Bayan Akochi 


“—. 


Kepada Keluarga yang di tinggalkan 


Ishak, Charlie &1, Keluarga 
MEDAN 


mrioperkoran @ & 


Kakak Kandung dari DR, Ir.Ciputra 


Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan 


Accounting Adm 2org,wnt max 
25th dtgLsg:salamRy/10dadone 
rwbalong palmerah 0818929280 


Ass,Acctg MgrWnt max.40th, 
min S1 Aktymgrti p'pajakn,prh 
kerja dIKAP Ibh disukai, b'sdia 
dinas luar kota, B.Inggris aktif: 

“Sales Adm,minSMU,Wnt max, 
30th,pang p'bukuan mn3th,kua- 
sal Office, Krm : PO BOX 1188 
JKB 11011 /dvdwid@yahoo.com 


Bth Adm/Akun Pria,D3 Komptr 
krm  CV.JI.RyPsMingguNo5.km. 
19, Jkt 12510(0818747280sms) 


Cari Staff keuangan utk IFSFX 
Financial Investment. Dapat 
berbahasa inggris dgn baik. CV: 
infodifsfx.com (021)29391259 


UDILUAKI 4 


ari Marketing bid, Electric 


JI marcennc asates » | ?' 


Amplas Mfg,Sales 5 Orang, 
Pengalaman,Ada ” Motor&Adm, 
30th Kapuk.Hub:081.110.2421 


Butuh Segeral0 Orang Tenaga 
Marketing Profasional/Barpen: 
galaman, Diutamakan Wanit: 
Pendidikan Min, D3 - S1 Untuk 
MarketingBBM.Ada:Gajit Komisi 
Lamaran Langsung KeJl.Kartini 
Raya No.54b JakartaPusat Talp: 


Bth Sales wanita,pengalaman 
Pnmplan Mnarik Usia Max 28th, 
"4 AJM BOS :021-27236333 “ 


MARKETING 
W/P max30th Pglm min2th,SIM 
A/C.Gaji,Komisi Tunjangan. Dtg 
los ke : Jl.Caringin (Balikpapan) 
No. 10-10A dpn Halte busway 
RS Tarakan-JakPus (pk.10-15) 


0099949494 


02188992071 / 88991218 


Bth:Sales Marketing,Min SMA/ 
Serit,Palm — ATh,GisKmssinstf, 
CV Krm:JITIk Gong Ry Komp. 
DHI BIK.H No.12 JakutTlp:021- 
66672102/021-90640057 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 


009999949 


(Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 2567 6000-2567 6076 


UCAPAN TERIMAKASIH 


Sekarang Tuhan perkenankanlah hambaMu berpulang 
Dalam damai sejahtera menurut sabdaMu 


Telah dipanggil Tuhan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 pukul 
2.00 WIB, di rumah kediamannya dalam usia 88 tahun 


LUCIA ANGGRAINI 


TISNAKUSUMA TIRTAHADI 
(Lucy Thio Giok Lan) 


Dan telah dikremasi pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 di 
krematorium Oasis - Bitung - Tangerang. Kami anggota keluarga 
Almarhumah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar- 
besarnya atas segala perhatian/ucapan belasungkawa, doa-doa yang 
dipersembahkan dalam misa kudus dan ibadat serta dukungan moral 
maupun materi yang diberikan kepada almarhumah dan kepada kami 
keluarganya, sejak almarhumah mengalami kemunduran fisik hingga wafat 
dan dikremasi, kepada yang terhormat dan terkasih 


- Bapak Uskup Bogor Mgr. - Para suster Claris 
Michael Cosmos Angkur OFM - Para suster Gembala Baik 

- Romo Frans Mulyadi Pr - Para suster SFS 

- Romo Nikasius Jatmiko Pr - Para suster FMM 

- RomoTukiyo Pr - Para suster OSF 

- Romo Yohanes Suparto Pr - Para Bruder Budi Mulia 

- Romo Harry Pr - Keluarga Bapak Lukas Waka 

- Para Romo dan umat di - Umat Lingkungan Sugiyo Pranoto, 
Keuskupan Bogor Paroki Santa Perawan Maria Ratu 

- Pater Clemens Scheurs CICM Jakarta Selatan 

- Bapak Uskup Jayapura Mgr Leo - Para Staf krematorium dan Rumah 
Laba Ladjar OFM Abu Oasis 

- Para OFM di Sindanglaya, Jakarta, - Para kerabat handai taulan dan 
Atambua dan Flores sahabat yang tak dapat kami 

- Para suster BKK sebutkan satu persatu 


Dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf atas segala kesalahan Al- 
marhumah semasa hidupnya. Semoga Tuhan membalas budi baik Anda semua. 


Bogor, 1 Oktober 2012 
Kami yang berduka 


Maria Theresia Tirtahadi 
Maria Rosa Tirtahadi 
Keluarga Besar Yayasan Awam Bina Amal Sejati (ABAS) 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 1 Oktober 2012 


OPAN GREEN COATIN 


PROPAN GREEN COATINGS 


SELARAS dengan gerakan hijau yang 
belakangan ini bermunculan, PROPAN 
mendukung dengan memasarkan 
rangkaian produk ramah lingkungan 
bernama PROPAN GREEN COATINGS. 
Produk ini memiliki Volatile Organic 
Compound (VOC) yang rendah sesuai 
persyaratan European Norm maupun 
Singapore Green Label. Kesembilan 
produk itu di antaranya telah mendapat 
sertifikat Singapore Green Label 
(Certificate number 032-116), seperti 
Decorshield, Decorcryl, Decor Lotus, 
Eco Emulsion, Decorsafe, Agua Parguetlack APL-851, Polyfloor PFT- 
273WB, Polyfloor PFC-225 Epocem, dan Polyfloor PFC-613MF. Selain 
itu, produk-produk ramah lingkungan PROPAN terdaftar dalam Green 
Listing yang diterbitkan oleh GBCI. Mari sehatkan lingkungan dengan 
mulai menggunakan produk ramah lingkungan dari PROPAN. Dapatkan 
di PSC, PPC, dan modern outlet terdekat di kota Anda. PROPAN 
produsen cat tepercaya. (“/VTOJ 


DECORLOTUS adalah cat tembok 
interior dengan teknologi Teflar 
yang membuat noda seperti kecap 
dan crayon waterbased menjadi 
mudah dibersihkan. Cat ini tahan 
sikat hingga 10.000 kali dan terse- 
dia dalam ribuan warna menarik 
serta besertifikat Singapore Green 
Label (Certificate number 032- 
116). Keunggulan ini membuat 
produk ini cocok digunakan pada 


S. 


SI dinding dan plafon interior atau 
S. ruang publik karena ramah ling: 
S ”  kungan dan mudah dibersihkan. 


Naa Setiap pembelian cat tembok 

Propan akan mendapatkan kupon 

gosok berhadiah langsung miliaran rupiah (syarat dan ketentuan ber- 

laku). Dapatkan Decorlotus di Propan Service Center (PSC), Propan 

Paint Counter (PPC), toko bangunan dan outlet modern di kota Anda. 
PROPAN produsen cat tepercaya. (“/VTOJ 


DECORSHIELD adalah cat tembok 
eksterior yang sudah dipakai di ber- 
bagai proyek bergengsi di seluruh 
Nusantara. Decorshield mampu 
tahan sikat sampai lebih dari 
10.000 kali, tersedia dalam ribuan 
pilihan warna, dan besertifikat 
Singapore Green Label (Certificate 
number 032-116). Produk ini tidak 
mudah kotor dan menjaga lapisan 
cat tetap bersih dari debu dan polu- 
si asap kendaraan, tahan cuaca dan 
alkali, warna cerah, tidak pudar, 
melindungi tembok luar dari lumut 
dan jamur. Setiap pembelian cat 
tembok Propan akan mendapatkan 
kupon gosok berhadiah langsung miliaran rupiah (syarat dan ketentu- 
an berlaku). Dapatkan segera di Propan Service Center (PSC), Propan 
Paint Counter (PPC), toko bangunan, dan outlet modern di kota Anda. 
PROPAN produsen cat tepercaya. (“/VTOJ 


Tangki Air dan Kimia Penguin Besertifikat SNI 
Aman, Berkualitas, dan Tahan Lama 


TANGKI Penguin diproduksi meng: 
gunakan metode cetak berotasi untuk 
menghasilkan dinding tebal berlapis, 
bebas tegangan, dan tanpa sambungan 
dengan masa penggunaan terpanjang. 
Metode cetak lainnya (blow atau inject) 
menggunakan tekanan untuk pro- 
duksinya, menyebabkan tegangan da- 
lam material dan ketebalan dinding 
yang cenderung tipis dan tidak ter- 
kendali, Tangki Penguin hanya meng: 
gunakan bahan polyethylene murni besertifikat FDA (food-contact) yang 
tahan sinar ultraviolet (UV), korosi, dan kimia. Didukung pula dengan 
lapisan dalam putih Plascobrite yang tahan lumut. Dengan kapasitas 
produksi lebih dari 1 juta unit per tahun yang diproduksi di kota-kota 
besar di Indonesia, Anda dapat memiliki tangki aman dan berkualitas 
dengan harga ekonomis. Tersedia dalam ukuran 300 hingga 30.000 
liter. Ditambah garansi hingga 20 tahun yang didukung perusahaan 
besertifikasi ISO 9001:2008 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. 
Gratis Penguin Switch untuk pembelian tangki berkapasitas 1.000 liter 
ke atas. (/GPW) 


Informasi lebih lanjut hubungi Penguin customer service: 0807-1112222 (pulsa lokal). 
E-mail: Info@penguin.co.id. Situs: www.penguin.co.id. 


Hitach hadap 
smari Es Hemat Energi Te —— 


DI pasaran, Anda dapat menemukan beragam 
model lemari es. Dari sekian banyak model 
dan merek lemari es, Hitachi masih konsisten 
membawa produk berkualitas tinggi dan 
tahan lama, Lemari es Hitachi seri 
R-W72FPGD1X dan R-V72PGDIX adalah con- 
toh barang built-up. Lemari es ini dilengkapi 
dual fan cooling, setiap ruang freezer dan 
refrigerator memiliki kipas sendiri. Ditambah 
juga dengan smart inverter control yang akan mengatur udara dingin 
yang dibutuhkan untuk mencapai suhu tertentu, Terdapat Nano 
Titanium Filter, sebuah teknologi dari Hitachi yang mampu menangkap 
bakteri, bau tidak sedap, dan antijamur. Dengan menggunakan par- 
tikel-partikel kecil katalis TiO2, fitur ini membuat makanan menjadi 
tahan lebih lama dan tetap segar, Untuk seri R-W72FPG1X, lemari es 
dilengkapi dengan automatic ice maker dan water dispenser. Keunggulan 
big size-nya menjadi keuntungan untuk menyimpan makanan tanpa 
hambatan. Bahkan, penyimpanan buah dan sayuran yang dapat diatur 
sesuai kebutuhan, Dengan melihat kecanggihan teknologi yang 
diusung, lemari es Hitachi ini sesuai untuk keluarga yang modern dan 
mementingkan keandalan dan keawetan dalam pemakaian. (“/GPWJ 


Black Hole? 
Waspada Cuaca Ekstrem, Populasi Nyamuk Meningkat 


CUACA ekstrem dan suhu yang 
memanas menyebabkan populasi 
nyamuk meningkat tajam. Waspadai 
DBD, musnahkan nyamuk penyebab 
penyakit, Siasati dengan Black 
Hole”, efektif menghisap dan 
memusnahkan nyamuk dengan tek- 
nologi TiO2. Tanpa asap, racun 
serangga (isi ulang), bau dan 
sengatan listrik. Dilengkapi V-trap, pencegah nyamuk yang tertangkap 
terbang kembali keluar. Black hole” telah melalui uji riset berstandar 
internasional, mampu memusnahkan nyamuk hingga 20.000 ekor 
dalam semalam, Hati-hati barang tiruan. (ASP) 


Info lebih lanjut hubungi: PT Dimarco - Customer Care Jkt (021) 63860904, 
6386056, 6322135, 0856 199 0017, 0812 856 1173, 0815 947 8787, Fax 6385 
1588, Bdg (022) 424 1250, 426 2797, 91121221, 0815 737 71955, Fax 426 2796, 
Smg (024) 3585585, 085641595436, 082138387719, Sby (031) 5032 636, 5014 
342, Fax 5042 850, Lampung (0721) 480521, 0818696761, Medan (061) 4159674, 
1522516, 76399936, Pkn.Baru (0761) 862 027, 862307, 7614677 Fax 862 027, 
Blpp (0542) 7020 109, 7023 459, Fax 739 300, Mksr (0411) 3651 518, 3651 362, 
329 688 Fax 365 1517, Tskmly (0265) 330 448, 741 026, Bgr (0251) 837 8043, 
Krwg 0812 8091 776, Jayapura (0967) 550 909, 535 4123, Palembang (0711) 7710 
293, 736 6128, 0815 3813819, Pontianak (0561) 735 628, 732607, Banjarmasin 
(0511) 3262173, 3262167, Jepara 0815 836 3030, Sorong/Papua (0951) 332333. 
Dicari agen untuk seluruh Indonesia. 


Dilengkapi V-trap 


Super Panel Lantai HEBEL 


Menambah Lantai Bangunan dengan Cepat, Hemat, 
Efisien, dan Bermutu 


SUPER Panel Lantai Hebel adalah panel 
lantai beton ringan, merupakan solusi praktis, 


| hemat waktu, dan biaya dalam menambah 

lantai bangunan Anda, Panel lantai produksi 

PT Hebel Indonesia dengan teknologi Jerman 

dan standar DIN (Deutsche Industrie Norm) ini 

berupa panel bertulang dengan kuat tekan tinggi, tetapi ringan, 

Ukuran presisi, insulasi panas, dan suara, serta ketahanan terhadap 

kebakaran yang baik. Fondasi bangunan lebih hemat serta handling 

mudah karena ringan, cocok untuk renovasi karena dapat menjangkau 

lokasi yang sempit dan sulit. Proses menambah lantai bangunan 

dengan panel lantai Hebel sederhana, mudah, cepat, dan efisien. 

Panel disusun tanpa bekisting, bertumpu pada balok beton atau baja 

lebar minimal 15 cm yang sudah disiapkan, sambungannya diisi 

Prime Mortar 600-. Lantai dapat langsung dipasang keramik karena 

tanpa proses pengeringan di lapangan. Harga terpasang mulai dari 

Rp 345.000/m? untuk lantai kedua di wilayah Jabodetabek. Minimal 
luas lantai terpasang 35 m', (WINOJ 


Informasi lebih lanjut hubungi: (021) 6126712, (021) 6009939, ext. 4021, 4024, 
4026, 4029, 4041, 4043, 4044, 210, 212, 213 / www.hebel.co.id atau dapatkan 
di toko-toko bangunan terdekat. 


Elite Roof” & ExcelTech? UPVC Roof 
Atap UPVC Inovasi Terbaru untuk Anda 


« DENGAN menggunakan mesin terbaru dan 


teknologi co-extrusion, atap UPVC Elite 

Roof” & ExcelTech” adalah solusi praktis 

masalah korosi dan ketahanan terhadap 

cuaca di rumah, gudang, dan pabrik Anda. 

Elite Root” & ExcelTech” merupakan substi- 

tusi terbaik untuk menggantikan produk 

PMA konvensional, seperti asbes, metal, fibre, 

"529 dan lembaran PVC. Terdiri dari 3 layer 

UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) 

dengan lapisan ASA/PMMA (Acrylic) yang 

memberikan insulasi panas, insulasi suara, 

tak merambat api, dan perlindungan terha- 

dap korosi akibat reaksi kimia serta peru- 

bahan cuaca. Dengan garansi 10 tahun 

(syarat dan ketentuan berlaku) gunakan 

Elite Roof” untuk atap rumah Anda dan 

ExcelTech” untuk atap gudang dan pabrik 

Anda. Excel selalu memberikan inovasi dan 
solusi untuk bangunan Anda. (“/INOJ 


ExcelTech 


Informasi lebih lanjut, hubungi Excel customer service: (021) 6266728, website: 
www.grahaexcel.com, e-mail: info@grahaexcel.com. 


HARTECHS Silent Genset 
“Sound Level” Rendah, Aman, dan Mudah Dipakai 


HARTECH? Silent Genset 
hadir sebagai market 
leader di tengah-tengah 
perindustrian dan niaga 
komersial di Indonesia 
dengan pengalaman le- 
bih dari 20 tahun, Desain 
dan kualitas  canopi 
HARTECH? memenuhi 
standar internasional 
dengan guality control 
yang ketat dan bertang- 
gung jawab. Memiliki 
sound level yang rendah, 
aman, dan mudah dipa- 
kai karena diproduksi 
memakai sistem CNC (Computerized), Powder Coating, dan dilengkapi 
Controller Panel yang akurat dan tahan pakai, Didukung oleh pelayanan 
first-class dan purnajual serta suku cadang yang bertanggung jawab, 
HARTECH" Genset pantas menjadi pilihan paling tepat dan bergengsi 
untuk memenuhi kebutuhan genset Anda. (“INOJ 


Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi HARTECH? customer service di 
021 - 6306888 atau mengunjungi website di www.hartech.co.id 


ISA Pressure Cooker 
Peranti Dapur untuk Keluarga Indonesia 


ISA Pressure Cooker hadir 
di Indonesia sejak tahun 
1987 dan telah dipergu- 
nakan banyak keluarga. 


Tutup yang melengkung 
v tanpa karet adalah ciri 
, khas ISA Pressure Cooker. 


Dasar alat masak 3 lapis, 

tebal 10 mm menahan, 

dan meratakan panas. ISA 

Pressure Cooker bermate- 

rial stainless steel murni 

si yang kualitasnya sama 

” dengan alat-alat kedokter- 

an sehingga tidak berka- 

rat. Dengan ISA Pressure 

Cooker, Anda akan menghemat bahan bakar sampai dengan 70 persen 

karena memasak ketupat hanya 30 menit. Suku cadang terjamin. 

Gratis ongkos kirim untuk Jakarta. Dalam menyambut Idul Adha, Isa 

Pressure Cooker menawarkan diskon 15 persen untuk semua produk 
pada 15-25 Oktober 2012. (“/GPWJ 


Informasi lebih lanjut hubungi 021:57950888, 33330103, 33330101, e-mail: 
sales@panciisa.com. 


Germany Brilliant 
“Sanitaryware”' dengan Konsep Minimalis 


Man SAAT ini, Germany Brilliant kembali menawarkan 
Mare! produk unggulannya berupa wastafel (Glass Basin 
. Series). Produk ini merupakan hasil inovasi yang 
menjawab permasalahan wastafel pada umumnya. 
Seluruh produk ini berbahan dasar kaca tebal 
sehingga tidak perlu khawatir rayap, didesain 
langsung oleh owner Germany Brilliant yang 
mengedepankan nilai elegan serta bercorak batik dan 
kotak, Dapat ditempatkan di ruang terbatas dan telah 
dilengkapi keran yang terbuat dari bahan kuningan 
bergaransi lima tahun dan afur yang dibalut chrome 
s tebal. Produk ini bergaya minimalis modern dan 

terdapat tambahan aksesori, seperti cermin elegan 
dengan corak yang sama. Hal ini di wujudkan demi kebutuhan pecinta 
sanitari berkualitas. (“/GPW) 


Segera dapatkan produk ini di outlet modern, toko-toko sanitari dan bahan bangunan 
di kota: Jabodetabek, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, 
Solo, Semarang, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, Malang, Jember, Bali, Lombok, 
Medan, Batam, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Tanjungpinang, Padang, Jambi, 
Palembang, Lampung, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Makassar, 
Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, dan Papua. Informasi lebih lanjut, hubungi 
showroom dan service center: 021 - 4220368 (hunting). Jalan Percetakan Negara 
Nomor 774.G Jakarta Pusat. Website: www.germanybrilliant.com atau e-mail: 
gb germanybrilllant@yahoo.com. 


Inti Solar Water Heater 
Kualitas Premium “Vacuum Tubes Solar Water Heater” 


PEMANAS Air tenaga matahari 
Inti Solar Vacuum Tubes bekerja 
cepat memanaskan air, Hal ini 
karena dilapisi kaca khusus dan 
bentuknya tabung bundar yang 
memungkinkan — penyerapan 
energi matahari maksimal dari 
segala arah cahaya matahari 
sepanjang hari. Ruang vacuum 
yang layaknya botol termos 
menyimpan air panas yang telah 
dihasilkan sehingga tempera- 
turnya terjaga sampai waktu 
hendak digunakan, bahkan da- 
lam cuaca terburuk sekalipun. 
Dengan energi alami matahari, 
aman digunakan dan mampu 
menghemat biaya bulanan hingga 75 persen. Promo Spektakuler 
Ulang Tahun Ke-25 Inti Solar, dapatkan bonus langsung gratis LCD TV 
LG 22” dan cicilan nol persen enam bulan untuk setiap pemesanan 
Produk Inti Solar, hanya berlaku hingga 15 Oktober 2012. (“/VTOJ 


Hubungi segera (021) 8383.7000 atau (021) 8383.7222 atau klik www.intisolar.com 


ETALASE Hadir setiap Senin dan Rabu di Klasika Kompas 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KYOCERA FS-1135 MFP 
Mesin Multifungsi Folio yang Tangguh dan Hemat 


MEREK Kyocera dari distributor utama PT 
Komindo Bizolusi telah dikenal luas, identik 
dengan ketangguhan, hemat biaya operasional, 
dan ramah lingkungan berkat teknologi Ecosys. 
Perangkat multifungsi terbaru FS-1135 MFP 
dirancang khusus bisa menggandakan dokumen 
sampai sepanjang ukuran legal (akta) karena 
mempunyai area kaca paling panjang di kelasnya. 
Dengan kecepatan 35 ppm, produk ini dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan copy, print, scan, faks ukuran legal dan volume tinggi. 
Berkat teknologi Ecosys, umur drum mencapai 100.000 lembar. User 
hanya perlu membeli toner selama 3 tahun sehingga biaya operasional 
lebih hemat. Kyocera FS-1135 MFP dilengkapi dengan ARDF 
(pengumpan otomatis bolak-balik), auto duplex (hasil cetak otomatis 
bolak-balik), langsung print dari flash disk serta fitur standar network 
printer, colour scan, dan super G3 fax. Garansi suku cadang dan 
servis didukung oleh teknisi berpengalaman serta kunjungan 
perawatan rutin tiap bulan membuat pekerjaan Anda lebih lancar. 
Tersedia juga tipe mesin copier dan multifungsi A3 hingga AO ukuran 
besar, monochrome, dan full color. IGPWJ 

Untuk informasi dan demo produk, hubungi (02163854333 (hunting) atau 
kunjungi showroom Kyocera Jalan Kaji Nomor 23C - Jakarta Pusat 10130. E-mail: 


sales@komindo.biz. Situs: www.komindo.biz. Untuk pelayanan luar kota Jakarta, 
hubungi 0812.8167.7601. 


Solahart-Handal-HiCOP 


Air Panas Gratis dari Tenaga Surya 


SOLAHART merupakan 
produk solar water heater 
yang dibuat pertama tahun 
1956 di Perth, Australia. 
Alat ini telah terjual lebih 
dari 1 juta unit dan dipasar- 
kan ke lebih dari 70 negara 
di Benua Amerika, Eropa, 
Asia, Afrika, dan Australia. 
PT Simed Prakarsa Indone- 
sia merupakan salah satu 
dealer Solahart-Handal sejak 28 November 1982. Hingga saat ini PT 
Simed Prakarsa Indonesia telah memiliki lima cabang yang tersebar di 
Jabodetabek, Bandung, dan Bali serta menyediakan beragam jenis pe- 
manas air untuk kebutuhan residensial dan komersial, seperti Solahart 
dan HiCOP Heat Pump, Handal Water Heater & Filter System, serta 
Raypak Gas dan Pool Heater. Kunjungi booth Solahart di Summarecon 
Mall Serpong tanggal 1-7 Oktober 2012. Dapatkan hadiah Pompa 
125 watt dan fasilitas cicilan BCA O persen untuk setiap pembelian 
Solahart dan Handal water heater semua tipe (khusus pembelian lang: 
sung pada pameran). (“/GPWJ 

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, hubungi dealer: Jakarta: 021 5365 0265, 


Bandung: 022-6046654, Bali: 0361-238750, Serpong-Tangerang: 021-91006365, 
081310002283, atau kunjungi www.simed.co.id/www.hicop.co.id. 


untuk pemasangan iklan hubungi 021-5367 9599 ext. 6025/6026 


